HARIAN UNTUK UMUM 
TERBIT SEJAK 28 JUNI 1965 


Pendiri: PK. Ojong (1920-1980) 
Jakob Oetama 


KAMIS 
SEPTEMBER 


2012 


HATI NURANI 


KOMPAS 


AMANAT 


RAKYAT 


TERBIT 40 HALAMAN # KLASIKA 
NOMOR 089 TAHUN KE-48 
Online: www.kompas.com 
E-mail: kompas@kompas.com 
Telepon: Redaksi (021) 5347710 


Iklan (021) 53679909 
Sirkulasi (021) 53679599 
Harga langganan Rp 78.000,— 
Harga eceran Rp 3.500,— 


APP/EMMANUEL DUNAND 


Presiden Susilo Bambang Yudhoyono menyampaikan pidato pada Sidang Ke-67 Majelis Umum Perserikatan Bangsa-Bangsa di Markas PBB, New York, Amerika Serikat, 
Selasa (25/9). Berita di halaman 8 


www.kompas.com 


17 


OMPAS 
CJ » ra "3 


wwwfacebook.com/kompasfb 


layanan 
berlangganan 


021- 2567 6000 


hotline@kompas.com 


www.twitter.com/harlankompas. 
www.twitter.com/kompasbreaking 


@ Saan Bantah Pertemuan 


@ Rakyat Yunani Mogok 


@ Subsidi Jadi Bom Waktu 


950,00 


925,00 


900,00 


22559 12219 


20 21 2 


5 26/9 


UNDANG-UNDANG KPK 


DPR Dinilai Khianati Amanat Rakyat 


JAKARTA, KOMPAS — DPR 
dinilai mengkhianati amanat rak- 
yat jika benar-benar ingin mem- 
preteli kewenangan Komisi Pem- 
berantasan Korupsi melalui re- 
visi Undang-Undang Nomor 30 
Tahun 2002 tentang KPK, Tak 
hanya itu, anggota DPR yang 
ingin merevisi UU itu juga dinilai 
mengkhianati semangat refor- 
yang Tag memihak bang- 


Wakil Ketua KPK Bus ro Mu- 
goddas meminta agar semua elite 
partai politik dan DPR jujur de- 
isi Indonesia 
21 ini yang masih terbelit per- 
lan korupsi akut. "Ada fakta 
sosial yang mengancam masa de- 
pan bangsa dan kelangsungan hi- 


sih 40 juta jiwa. Fakta 
itu adalah korup: 
temik, memperpara 
an, dan permanen gejalanya, Se- 
mentara DPR menyatakan KPK 
itu ad hoc. Pernyataan ini ngawur. 
karena di dalam risalah UU KPK 
tidak ada kata KPK ad hoc," kata 
Busyro, di Jakarta, Rabu (26/9). 

Menurut Busyro, bentuk pa- 
ling jamak dari korupsi di In- 
donesia adalah korupsi politik, 


yang ditandai dengan sejumlah 
anggota DPR dan DPRD terjerat 
korupsi terkait pemb: 
n ataupun re' 
1, KPK berhasil menyeret 
240 terdakwa korupsi ks penjara. 
Busyro mengakui banyak di an- 
tara terdakwa korupsi yang di- 
seret ke penjara adalah anggota 
DPR/DPRD. 
"Walaupun 


jumlahnya agak 
banyak, mereka adalah oknum. 
Semoga mereka jangan memba- 
lasnya melalui kekuasaan Dewan 
untuk melumpuhkan KPK," kata 
Busyro, 

Senada dengan Busyro, Bam- 
bang Widjojanto, Wakil Ketua 
KPK lainnya, mengatakan, revisi 
UU KPK hanya keinginan be- 
srapa anggota DPR. "Bisa dil 
beberapa orang yang ge: 
dan getol mengemukakan itu. 
Kalau dilihat, keinginan meng- 
ambil alih beberapa kewenangan 
KPK itu das amentasinya 
dapat diperdebatkan,” katany: 

Pengajar Kebijakan Publik 
Universitas Indonesia, Andrinof 
Chaniago, mengatakan, rencana 
UU itu diduga dima 
atkan sejumlah elite politik, ter- 
utama di DPR dan pemerintah, 


untuk melakukan politik pen- 
citraan. nya, menyatakan 
menolak rencana revisi UU jika 
tujuannya melemahkan KPK. 
Anggota Komisi TII DPR dari 
Fraksi Partai Gerindra, Martin 
Hutabarat, membenarkan, ada 
tendensi dari sejumlah elite par- 
tai untuk ”membonsai” kew 
nangan KPK agar tidak efektif 
dalam pemberani 
Padahal, k 
an luar biasa yang harus dihadapi 
dengan cara-cara tidak bia 
Wakil Ketua MPR Ha 
Y Thohari mer sulit untuk 


membantah ada upaya-upaya pe- 
lemahan KPK. Setelah Polri me- 
KPK, 


narik penyidiknya dari 
DPR berusaha membor 
wenangan khusus kor 
wat revisi UU KPK. 
arkan, KPK kian tidak bergigi. 
Menteri Hukum dan Hak 


a pribadi berpendapat, kewe- 
n extraordinary KPK harus 
dipertahankan, antara lain di t 
dang penuntutan dan penyadap- 
an. Amir menolak jika KPK dapat 
memberikan SP3 (penghentian) 
kasus korupsi dan ada lembaga 


pengawas KPK. (BIL/IAM/NWO) 


Keberingasan 
Pelajar Kian 
Meresahkan 


M Nuh Kaget Pengakuan AU 


JAKARTA, KOMPAS — Belum kering tanah kubur 
Alawy Yusianto Putra yang meninggal akibat 
keberingasan pelajar pada Senin lalu, Rabu (26/9) 
siang, kembali terjadi tawuran yang menewaskan 
Deni Januar. Ironinya, kasus ini terjadi saat semua 
pihak berkomitmen mengakhiri tawuran. 


Deni Januar (17), siswa kelas 
Jan Karya 66 (YK), 
Kampung Melayu, Jakarta Ti- 
mur, tewas terkena sabetan sen- 
jata tajam pelajar SMK Kartika 
Zeni (K2). Deni meninggal saat 
terjadi tawuran di Manggarai, Ja- 
karta Selatan. Kejadian ini me- 
mentahkan tekad Menteri Pendi- 
dikan dan Kebudayaan Moham- 
mad Nuh serta Gubernur DKI 
Fauzi Bowo untuk meng- 

akhiri tawuran pelajar di ibu kota 
negara ii 
Haa 


penuh agar tawuran tak terjadi 
kata Nuh saat jumpa pers 
SMAN 6, Bulungan, Jakarta Se- 
latan, Sel 
Pernyataan 
itu didekla 
P 


ian antara siswa 
AN 70 dan 
SMAN 6. Alawy ada- 
lah siswa kelas X di 
SMAN 6. 


Tegakkan hukum 

Meski demikian, Nuh di Mar- 
kas Kepolisian Resor Metro 
karta Selatan, kemarin m 
seusai menemui AU (17), pel: 
tersangka n Deni, 


kum bagi anak-anak yang terlibat 
dalam kriminalitas, termasuk ta- 
wuran, harus ditegakkan, 
Apabila hal ini tidak dilaku- 
kan, Nuh khawatir kejadian se- 
macam ini akan terus menyebar 
karena muncul asumsi bahwa 
hukuman yang diberikan ringan. 
"Semua opsi untuk menyele- 
kan harus dibuka, termasuk 
nksi hukum yang harus di- 
tegakkan betul, Kalau sudah be- 
gini, harus diberikan hukuman 
yang setimpal, tetapi hak sebagai 
anak dilindungi,” tuturnya 
Nuh bertemu dan berbincang 
dengan AU secara tertutup di 
Markas Polres Jakarta Selatan. Ta 


mengajukan beberapa pertanya- 
an. Namun, Nuh mengaki 
terkejut mendengar 

spontan AU yang mengatakan 
puas sudah membunuh korban. 

Siapa tidak terkejut. Membu- 
nuh orang puas. Saya tanya lagi, 
'Apa benar puas setelah mem- 
bunuh? Dia jawab, "Puas, Pak, 
tetapi saya agak menyesal, Baru 
kata penyesalan itu keluar,” ung- 
kap Nuh. 

Berkaca dari jawaban itu, Nuh 
mengaku bahwa sekolah perlu 
dibantu karena menerima beban 
luar biasa tidak hanya mendidik, 
tetapi juga mengubah perilaku 
sosial siswa yang berat, 

Sekolah tidak bisa langsung 
dipersalahkan karena 
terkadang, saat masuk 
sekolah, anak 
membawa bel 
sial yang luar bias 
rat, Dia mengaku se- 
dang berupaya memi- 
kirkan solusi untuk 
mengatasinya. 

Sementara itu, da- 
lam Rapat Dengar Pendapat Ko- 
misi X DPR dan Kepala Dinas 
Pendidikan DKI Jakarta Taufik 
Yudi Mulyanto, ia dicecar ber- 
bagai pertanyaan, Intinya, tiga 
anggota Komisi X DPR, Dedi Gu- 
milar, Zulfadli, dan Reni Ma 
nawati, mendesak Kepala Dinas 
Pendidikan DKI Jakarta men- 
copot para kepala sekolah yang 
siswanya terlibat dalam perk 
lahian sehingga menyebabkan 
siswa lain tewas. Tindakan pen- 
copotan para kepala sekolah su- 
dah pantas dilakukan sebagai 
bentuk pertanggungjawaban ke- 
pada publik. 


(Bersambung ke hal 15 kol 1-4) 


@ 


Lihat Video Terkait 
"Tawuran Pelajar 

di Manggarai” 

di vod,kompas.com/ 
tawuranlagi 

BACA JUGA HAL 25 


TABRAKAN KAPAL 


Kecelakaan Diduga 
akibat "Human Error” 


CILEGON, KOMPAS — KMP 
Bahuga Jaya, kapal roll on roll ofj" 
atau roro milik PT Atosim Lam- 
pung Pelayaran, tenggelam sete- 
lah bertabrakan dengan kapal 
tanker MT Norgas Cathinka pada 
Rabu (26/9) pukul 04.50. Pe- 
nyebab pasti kecelakaan masih 
diselidiki, tetapi dugaan semen- 
tara akibat kesalahan manusia 
(human error). 

"Penyebab kecelakaan tentu 


Mahkamah Pelayaran. 
saya pribadi menilai ada human 
error, kesalahan manusia, dalam 
peristiwa ini,” ujar Direktur Pela- 
buhan PT Angkutan, Sungai, Da- 
nau, dan Penyeberangan Indone- 
sia Ferry, Prasetiyo Bakti Utomo, 
Rabu. 

Juru Bicara Kementerian Per- 
hubungan Bambang $ Ervar 
menduga ada ketidaktepatan 
olah gerak dari kedua kapal. "Ka- 
lau komunikasi dua kapal benar, 
sudah jelas siapa yang bergerak 
ke kiri atau sebaliknya ke kanan,” 


ujarnya. 

KMP Bahuga Jaya berangkat 
dari Dermaga II Pelabuhan Me- 
rak, Kota Cilegon, Banten, pukul 
03.05. Posisi tabrakan kapal itu di 
perairan Selat Sunda, dekat Pu- 
lau Rimau Balak, berjarak sekitar 
10 kilometer (5.5 mil laut) dari 
Pelabuhan Bakauheni, Lampung, 

Tabrakan itu mengakibatkan 
kapal miring dan dalam rentang 
sekitar 1 jam kemudian tengge- 
lam, Para penumpang yang ter- 
gelincir atau melompat akibat 
miringnya kapal pun mengapung 
di perairan, menunggu datang- 
nya bantuan. 

Sebanyak 80 orang dievakuasi 
ke Merak. Mereka dibawa ke 
Rumah Sakit Krakatau Medika, 
Korban yang lain dievakuasi ke 
Pelabuhan Bakauheni dan n- 
jutnya dibawa ke rumah sakit di 


Lampung. 
Administrator Pelabuhan Ba- 
kauheuni, ” Mohammad Ali, 


(Bersambung ke hal 15 kol 1-4) 


KAPAL TABRAKAN DAN TENGGELAM DI SELAT SUNDA 


Lp « 


Bakaufeni 


Kapal tanker MIT Norgas 
Cathinka berbendera. 
pura melaju dari 
n ke utara, dari 
Samudra Hindia menuju 
Laut Jawa, 


Kapal tanker 
MT Norgas 
Cathinka 


« CE an 


Maluku. Tercatat 11 penumpang tewas. 


@ 26 Juli: "Longboat" berisi 24 orang tenggelam di Kepulauan Sula, Maluku 


Utara. 


@ 2 Agustus: Kapal Motor Artika yang ditumpangi 11 awak kapal tenggelam. 
di perairan sekitar 22 km dari Krueng Raya, Kabupaten Aceh Besar, 


P Rimau 
Balak 


Beberapa Kari Kecelakaan di Laut Selama 2012 

@ 21 Januari: Perahu cepat tenggelam di perairan sekitar Pulau Seram, 
Maluku, 4 dari 20 penumpang tewas dan 5 orang hilang. 

@ 16 Juni: Kapal Motor Putri Ayu tenggelam di Perairan Pulau Seram, 


Rabu, 26 September 2012 


Pukul 0450 KWP Bahuga Jaya tenggolam 


engan posisi Kapal 05/52, 02”, 


Pelabuhan Bakauheni 


lambung KMP Bahuga Jaya. 40 menit 
kemudian KMP Behuga Jaya 
tenggelam, 


Sumber: Google Map, Litbang "Kompas"/End, Diolah dari Antara dan Pemberitaan "Kompas" 


setelah ditabrak kapal tanker MT Norgas 
Cathinka di sekitar Pulau Rimau Balak 


ur 
okitar 10 km menjelang 


Kapal tanker Norgas Cathinka membentur 


Pukul 03.05 
KMP Bahuga Jaya, 
milik PT Atosim 
Lampung Pelayaran, 
beranckat dari 
dermaga II 
Pelabuhan Merak 


BANTEN 
Jawa 


bagian diperbesar 


Untuk menghindari 

tabrakan, KMP Bahuga Jaya 

memutar haluan ke kiri 
O anwk memberi jalan 
kepada kapal tanker 
Norgas Cathinka, 


KMP Bahuga Jaya 
Pemilik: PT Atosim 

Lampung Pelayaran 
Tahun Pembuatan: 1992 
Galangan Pembuat: Norwegia 


Kapasitas Kapal: 
Penumpang: 351 orang 
Kendaraan: 120 unit 


Ukuran Kapal: 

Panjang: 95 meter 

Panjang garis muat: 85,44 11 
Lebar: 16,20 meter 

Grafik: 6,30 moter 

BRP: 3.972 ton 

NRT: 1,593 ton 

Bahan Bakar: Solar 


GUNAWAN 


TRAGEDI SELAT SUNDA 
Pelayaran Dini Hari 
Berujung Duka... 


Yudi Sudarsono (40) 
termenung di jok depan 
mobil yang siap 
meninggalkan Rumah 
Sakit Krakatau Medika, 
Kota Cilegon, Banten, 
Rabu (26/9) petang. 
Matanya nanar, menatap 
kosong. 

Oleh C ANTO 


SAPTOWALYONO 
dan RINI KUSTIASIH 


obil itu perlahan ber- 
N | anjak menuju ke Ta- 
ngerang, mengikuti 


Nuraini adalah salah satu 
yang meninggal 
tiwa tenggelamnya KMP 
Bahuga Jaya pada Rabu subuh. 
Tidak terbayangkan oleh Yu- 


di, baru berselang beberapa jam 
sebelum kejadian, dia ma 
berada satu mobil bersama 
rta tiga anaknya, Sultan (12), 
wa (0), dan Michel (2). Saat 
itu mereka dalam perjalanan 
menuju Lampung. Dini hari itu, 
mobil mereka yang disopiri 
Pian, adik Yudi, termasuk ken- 
daraan yang diangkut KMP Ba- 
huga Jaya dari Pelabuhan Me- 
rak berlayar menuju Pelabuhan 
Bakauheni, Lampung. 

Tenggelamnya KMP Bahuga 
Jaya akibat tabrakan dengan ka- 
pal tanker MT Norgas Cathinka 
tak pelak memisahkan keluarga 
Yudi. "Mereka sekeluarga sem- 
pat mengenakan pelampung, 
tetapi Bu Nuraini akhirnya me- 
ninggal,” kata Haryono, kerabat 
Yudi. 

Haryono menuturkan, Yudi 
dan keluarganya berniat ke Lam- 
pung untuk berpamitan dengan 
orangtuanya karena hendak 


(Bersambung ke hal 15 kol 5-7) 


Api 


mrioperkoran @ ScraperOne & Kaskus 


Mau ketiban hadiah berlimpah? 
Siap-siap kumpulkan poin transaksinya! 


Tunggu kejutan di tanggal 2 Oktober 2012 


KOMPAS, KAMIS, 27 SEPTEMBER 2012 


KILAS 
POLITIK & 
HUKUM 


Priyo Tidak Tahu 

Wakil Ketua DPR Priyo Budi 
Santoso, Rabu (26/9) di Jakarta, 
mengaku tidak tahu dan tidak 
memahami pernyataan anggota 
Fraksi Partai Amanat Nasional, 
terdakwa per 
dana penyesuaian inf 
daerah Wa Ode Nurhayati, di 
Pengadilan Tindak Pidana 
Korupsi Jakarta. "Saya tidak 
pernah berkomunikasi dan ber- 
hubungan dengan Wa Ode, Saya 
berdoa Wa Ode diberi ketabah- 
an hingga bisa bicara jujur ka- 
rena saya tidak tahu persoal- 
annya,” kata Priyo, Dalam per- 
sidangan Selasa lalu, Wa Ode 
mengaku diminta fraksinya agar 


mengganti uang yang diterima- 
nya hingga dua kali lipat untuk 
menghormati Priyo, Perintah 


F-PAN itu disampaikan s 
Ode dihadapkan padi 
rahman dan Fahd el Fouz, Haris 
melaporkan Wa Ode ke F-PAN, 
sedangkan Fahd mengaku seba- 
gai staf pribadi Priyo. (NWO) 


Rudal Kapal Selam 


TNI untuk pertama kalinya 
akan meluncurkan peluru ken- 
dali (rudal) jelajah dari kapal se- 
lam. Menurut Kepala Dinas Pe- 
nerangan TNI AL Laksamana 
Pertama (TNI) Untung Surapati 
di Mabes TNI AL, Cilangkap, 
Jakarta, Rabu (26/9), uji coba 
itu merupakan tonggak seja 
TNI, "Rudal jelajah Yakhont di- 
tembakkan dari kapal selam 
KRI Nanggala. Rudal tersebut 
memiliki jangkauan hingga 300 
kilometer dengan hulu ledak 
200-an kilogram," katanya, In- 
donesia adalah satu-satunya ne- 
gara ASEAN yang mengopera- 
sikan rudal buatan Rusia sehar- 
ga hampir Rp 100 miliar per 
unit itu. Penempatan rudal Ya- 
khont di Selat Malaka dapat 
menjangkau Malaysia dan Si- 
ngapura. Namun, Direktur In- 
stitute for Defense Security and 
Peace Studies Mufti Makarim 
mengkritisi minimnya kerja 
sama TNI AU dan TNI AL da- 
lam menjaga kedaulatan RI. 
(ONG) 


POLITIK & HUKUM 


"KOMPAS/RIZA PATHONI 


Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Amir Syamsuddin menjawab pertanyaan anggota Timwas 
Century DPR di kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta, Rabu (26/9). Amir hadir bersama Jaksa Agung 


Basrief Arief, Wakil Jaksa Agung Darmono, dan 


kretaris Menteri Sekretaris Negara Lambock V 


Nahattands (kiri ke kanan) beserta jajarannya. Rapat tersebut antara lain membahas perkembangan 
pengembalian aset Bank Century yang berada di luar negeri. 


Fieonsafikami Demokrat dan PDI-P Cocok 


JAKARTA, KOMPAS — Wakil 
Si s Jenderal Partai Demo- 
adhan Pohan me: 
kan, partainya punya kec 
dan berkomunikasi yang baik d 
ngan Partai Demokra 
Perjuangan. Dengan demi! 
ti la yang menghalangi k: 
dua partai itu untuk bersama, 
seperti pada Pemilu 2014. 
”Kami (Demokrat dan PDI-P) 
punya pandangan sama. Namun, 
(untuk bersama di pemilihan 
presiden) itu keputusan politik 
dan diambil setelah pemilu le- 
Namun, sinyalnya sudah 
ada. Jika dengan Golkar, saya 
tidak tahu. Bukan hanya kali ini 
kami kecewa dengan orang Gol- 
kar,” kata Ramadhan, Rabu 
(206/9) di Jakarta. 
Pernyataan itu disampaikan 
Ramadhan di sela-sela rapat ker- 


ja Tim Pengawas DPR untuk Pe- 
nuntasan Kasus Bank Century, 
antara lain dengan Menteri Hu- 
kum dan HAM Amii msuddin 
dan Jaksa Agung Bas Arief di 
Kompleks Parlemen, Senay: 

Di at tersebut, Ramadhan 


mengundang 
sejumlah orang seperti mantan 
Ketua Komisi Pemberantasan 
Korupsi Antasari Azhar dan 


mantan Wakil Presiden Jusuf 
Kalla. Timwa: 
meminta penjel 
tugasnya mengawas 
kum penuntasan 

Century. 

amun, anggota timwas dari 
Fraksi Partai Golkar, Bambang 
& atyo, menyatakan, pemang- 
lan Antasari dan Kalla diputus- 
Kari bersama dalam timwas, de- 
ngan ada wakil Fraksi Partai De- 


kasus Bank 


mokrat di dalamnya, Langkah itu 
juga untuk mendorong penun- 
n kasus Bank Century. 
Ramadhan menuding Bam- 
bang telah memolitisas 
Bank Century. " 
menembak (Wakil 
Boediono. Jika Boediono j 
tembakan selanjutnya adalah 
Presiden Yudhoyono,” kata dia. 
Wakil S Janda 
PDI-P Ahr 
kan, partainy 
dengan pai 


politik mana pun 


sepanjang ada kesamaan ideologi 
dan perjuangan, buk: 
hal-hal yang bei asuisti 


perti kasus Bank Century, 
madhan Pohan keliru ji 
nilai ada kesamaan sikap PDI 
Perjuangan dan Partai Demokrat 
dalam kasus Bank Century,” ujar- 
nya. (NWO/EGI/WHO) 


Tata Sistem 
Pemerintahan 


Perjelas Konsep Pemilihan Umum Serentak 


JAKARTA, KOMPAS — Pemerintah dan Dewan 
Perwakilan Rakyat diharapkan memperjelas konsep 
penyelenggaraan pemilihan umum serentak. Kese- 
rentakan itu seharusnya didasarkan pada semangat 
penataan sistem untuk efektivitas pemerintahan dan 
bukan semata-mata efisiensi anggaran, 


"Konsep, skema, dan jadwal 
waktu kapan wacana tersebut di- 
wujudkan belum begitu jelas,” 
kata Profesor Riset Lembaga Il- 
mu Pengetahuan Indonesia Sya- 
msuddin Haris dalam rapat d 
ngar pendapat umum dengan p: 
nitia kerja Rancangan Un- 
dang-Undang Pemilihan Kepala 
Daerah Komisi IT di kompleks 
Parlemen, Senayan, Jakarta, Ra- 
bu (26/9). 

Menurut Syamsuddin, seti 
daknya terdapat enam model pe- 
milu serentak yang selama ini 
diw: akan. Dari enam wacana 
tersebut, Syamsuddin mereko- 
mendasikan model serentak de- 
ngan pengelompokan pemilu na- 
sional dan pemilu lokal. 

”Jika pemerintah dan DPR 
hendak menata kembali format 
penyelenggaraan pemilu dan pil- 
kada, saya lebih merekomenda- 
sikan pemilu nasional serentak 
dan pemilu lokal serentak. Pe- 
milu nasional diselenggarakan 
paling lambat dua tahun sebelum 
pemilu lokal,” ujarnya. 

Dijelaskan, pemisahan pemilu 
nasional dengan pemilu lokal itu 
tidak hanya efisien dari segi bi- 
, tetapi juga menguntungkan 
dari segi hasil yang didapat. Ke- 
untungan yang didapat antara 
lain terbentuk koalisi kuat yang 
d kan pada platform politik, 
terbentuknya pemerintahan na- 
sional dan daerah yang lebih 
efektif, meminimalkan potensi 
pecah kongsi dalam pemerintah- 
an, serta membuka peluang pub- 
lik menilai dan mengoreksi ki- 


Ini adalah bagian dari 
rekayasa pemilu untuk 
membentuk 
pemerintahan yang 
stabil dan efektif. 


nerja pemerintahan. 
Di tempat terpisah, Ketua Per- 
kumpulan untuk Pemilu dan De- 


mokrasi — Didik — Supriyanto 
mengatakan, masih terjadi ke- 
senjangan pemahaman dalam 


pelaksanaan pemilu serentak. Se- 
cara akademis, pemilu serentak 
adalah menggabungkan pemilu 
eksekutif dengan pemilu legislatif 
demi terwujudnya pemerintahan 
yang kongruen. Pejabat eksekutif 
terpilih berasal dari partai atau 
koalisi partai yang menguasai 
mayoritas legislatif. 

"Ini adalah bagian dari re- 
kayasa pemilu untuk memben- 
tuk pemerintahan yang stabil dan 
efektif,” ujar Didik. 


Percepat periode 


Namun, yang mencuat di per- 
mukaan saat ini, pembicaraan 
menyangkut pemilu serentak se- 
mata-mata demi penghematan 
biaya. Wacana pemilu serentak 
semestinya mengedepankan ke- 


pentingan pemilih dan kinerja 
parpol. 

Pemilu mestinya tidak hanya 
mempermudah pemilih dalam 
memilih, tetapi juga memudah- 
kan mereka mengevaluasi dan 
mengontrol kinerja parpol. De- 
ngan pemilu legislatif yang ber- 
langsung dalam kurun lima ta- 
hun, sulit bagi pemilih untuk 
mengukur kinerja partai, "Kalau 
harus menunggu lima tahun, ter- 
lanjur lupa," ujar Didik. 

Pengajar Fakultas Ilmu Sosial 
dan Ilmu Politik Universitas Air- 
langga, Surabaya, Muhammad 
Asfar, juga berpendapat, pemilu 
serentak seharusnya didasari 
pertimbangan penataan sistem 
pemerintahan, baik di pusat ma- 
upun di daerah, serta jangan ha- 
nya didasarkan pertimbangan 
efisiensi anggaran dan waktu, 


Kitab pemilu 

Sementara itu, Wakil Ketua 
Komisi II DPR Ganjar Pranowo 
berpendapat, pemilu serentak ti- 
dak bisa serta-merta diatur da- 
lam Undang-Undang Pilpres, 
Apabila ingin menyelenggarakan 
pemilu serentak, seharusnya 
perubahan dilakukan pada 
tem kepemiluan secara keselu- 
ruhan. 

"Jadi, UU Parpol diubah, UU 
Pileg diubah, UU Pilpres diubah, 
UU Pemda dan (UU) Pilkada 
diubah, termasuk UU MP3 
(MPR, DPR, dan DPR),” kata 
Ganjar. 

Dengan 
Ganjar 


demikian, menurut 
a semacam kitab 
g pemilu, Kitab 
itulah yang mengatur mengenai 
parpol, pileg, pilpres, pilkada, pe- 
nyelenggara pemilu, serta pena- 
nganan sengketa pemilu, Semua 
pemilu, baik pilpres, pileg, ma- 
upun pilkada, diselenggarakan 
dengan sistem yang sama dengan 
model penanganan sengketa 
yang sama pula. (NTA/DIK) 


INVESTASI 
MENGUNTUNGKAN 


di 


2 


SCBD - SUDIRMAN LOT 28 


GRAFIK KENAIKAN HARGA ( FI 


BERDASARKAN ANALISA DATA PENJUALAN 


@ SCBD - SUDIRMAN LOT 28 (40-m 


Termasuk PPN 


30 


(27) 


2011 


£ Dalam juta-an rupiah 


Marketing Gallery 


@724.8800 


a new development by #Pi AGUNG SEDAYU GROUP 


mrioperkoran @ ScraperOne & Kaskus 


Klik www.BB5M.co 


Hingga 


BELANJA 


BE EAMAPIAI TOTAL 


DISKON 


Rp 


ve 


30 No 


AHARI 


DEPARTMENT STORE 


Cemy 
sno opeing 


te Your 
xperience 


Produk terter 
Hingga 28 September 2012 


KOMPAS, KAMIS, 27 SEPTEMBER 2012 


POLITIK & HUKUM 


Saan Bantah Pertemuan 


KPK Dalami Kasus Proyek PLTS di Kemennakertrans 


JAKARTA, KOMPAS — Wakil Sekretaris Jenderal 
Partai Demokrat Saan Mustopa membantah menge- 
tahui proyek pengadaan pembangkit listrik tenaga 
surya di Kementerian Tenaga Kerja dan Transmi- 
grasi. Saan diperiksa Komisi Pemberantasan Korupsi 
sebagai saksi dalam kasus itu, Rabu (26/9). 


Saan diperiksa sebagai saksi 
dengan tersangka Neneng Sri 
Wahyuni, istri mani Benda- 
hara Umum Partai Demokrat 
Muhammad Nazaruddin. Peme- 
riksaan Saan terkait pengakuan 
Nazaruddin yang juga diperiksa 
sebagai saksi dalam kasus ini. 

Beberapa waktu lalu, Naza- 
ruddin mengungkapkan proyek 
itu diatur Ketua Umum Partai 
Demokrat Anas Urbaningrum, 
Nazaruddin mengaku, pada ta- 
hun 2008 Anas mengikuti per- 
temuan di rumah Menteri Tena- 
ga Kerja dan Transmigrasi saat 
itu, Erman Suparno, untuk mem- 
an proyek PLTS, Menurut 
Nazaruddin, selain dirinya, Anas 
dan Erman, pertemuan itu juga 
dihadiri Saan. 

Seusai diperiksa KPK, Saan 
mengakui pertanyaan penyidik 
seputar pertemuan itu, Namun, 
Saan membantah ada pertemuan 
tersebut. Bahkan, menurut Saan, 
dirinya tak mengenal Erman. 
"Enggak ada itu (pertemuan). Ja- 
di tadi (penyidik) menanyakan 
soal pertemuan, saya bilang tidak 
ada pertemuan itu. Tadi ditanya 
juga apakah juga pernah minta 
tolong ke menteri, saya bilang 
ketemu belum pernah. Sa- 
laman juga belum pernah. 
memang tidak a 

Saan mengatakan, 
dak mengetahui proyek PLTS di 
Kemennakertrans dan proses 

ggarannya. "Saya tidak 
mengerti sama sekali,” katanya. 
Dia juga membantah keterlibatan 
Anas dalam kasus itu. Dia meng- 
penyidik KPK sempat me- 
nanyakan kaitan Anas dengan 
proyek itu. "Tidak ada. Tidak ada 
kaitannya,” kata Saan. 

Dalam kasus tersebut, Anas 
juga pernah diperiksa penyidik 
KPK beberapa waktu lalu. Se- 
perti halnya Saan, Anas juga 
membantah terlibat dan mene- 
rima uang terkait proyek itu. 


Kasus PLTS itu juga menyeret 
pejabat Kemennakertrans, Timas 
Ginting, pejabat pembuat komit- 
men proyek. Ia telah dihukum 
dua tahun oleh majelis hakim 
Pengadilan — Tindak — Pidana 
Korupsi Jakarta. 

Neneng selaku Direktur Ke- 
uangan PT Anugerah Nusantara 
diduga melakukan tindak pidana 
korupsi sesuai Pasal 2 Ayat 1 dan 
Pasal 8 Undang-Undang Pem- 
berantasan — Tindak — Pidana 
Korupsi. Dia dianggap melaku- 
kan perbuatan melawan hukum 
untuk memperkaya diri sendiri 
atau orang lain atau korporasi 
yang dapat merugikan keuangan 
dan perekonomian negara, 


Subkontrak 


Neneng dijerat setelah KPK 
mengembangkan penyidikan ter- 
hadap Timas. Majelis hakim 
Pengadilan Tipikor Jakarta yang 
menghukum Timas dua tahun 
penjara pada 27 Februari lalu 
menyatakan, Timas terbukti me- 
nyalahgunakan kewenangannya 
sebagai pejabat pembuat komit- 
men sehingga menguntungkan 
orang lain serta korporasi dari 
pengadaan proyek PLTS yang ni- 
lainya Rp 8,9 miliar itu. Salah 
satu pihak yang diuntungkan 
adalah PT Alfindo Nuratama 
yang mendapat Rp 2,7 miliar, 

Jaksa pada KPK menyatakan, 
PT Alfindo hanyalah perusahaan 


anak perusahaan Grup Permai, 
PT Anugerah Nusantara, milik 


Nazaruddin dan Neneng, 

Belakangan diketahui, setelah 
mendapatkan pembayaran tahap 
pertama, PT Alfindo menyub- 
kontrakkan pengerjaan proyek 
PLTS ke PT Sundaya Indonesia 
dengan nilai kontrak Rp 5,29 
miliar, sedangkan pembayaran 
yang diterima PT Alfindo dari 
Kemennakertrans mencapai le- 
bih dari Rp 8 miliar. (BIL) 


Anggota DPR, Saan Mustopa, Selasa (26/9), diperiksa Komisi 
Pemberantasan Korupsi sebagai saksi dalam kasus korupsi 
pembangkit listrik tenaga surya (PLTI. Politisi Partai Demokrat itu 
membantah tudingan mantan Bendahara Umum Partai Demokrat 
Muhammad Nazaruddin yang juga suami tersangka, Neneng Sri 
Wahyuni. Saan dituding pernah membahas soal PLTS dengan Anas 
Urbaningrum dan mantan Menteri Tenaga Kerja dan Transmigrasi 
Erman Suparno, 


SAAN MUSTOPA DAN PROYEK PLTS 


“ Proyek: Pembangkit Listrik Tenaga Surya 
Tahun: 2008 

milik: Kementerian Tenaga Kerja dan Transmigrasi 
ilai Proyek: Rp 8,9 miliar 

“ Kerugian Negara: Rp 2,9 miliar 


SAAN MUSTOPA 
“ Jabatan: Wakil Sekjen Partai Demokrat/Anggota Komisi III DPR 
tatus: Saksi untuk tersangka Neneng Sri Wahyuni 
“ Tuduhan": Diduga mengetahui proyek PLTS karena Saan Mustopa, 
Anas Urbaningrum, dan Muhammad Nazaruddin pernah membicarakan 
proyek ini bersama mantan Menakertrans Erman Suparno pada 2008 
« Bantahan Saan: 
- Tidak tahu-menahu proyek PLTS 
- Tidak pernah bertemu/mengenal Erman Suparno 
- Ketika proyek ini berjalan, Saan Mustopa belum menjadi anggota DPR 
“ Proses hukum: Diperiksa KPK sebagai saksi pada 26 September 2012 


"Keterangan Muhammad Nazaruddin 
kepada KPK (13 September 2012) 


“Sumber Litbang "Kompas /ERUSTN, dioloh dari pemberitaan Kompas", kampas,com dan sumber-sumber faln 


KASUS PT CHEVRON 


Kejagung Tahan Enam Tersangka 


JAKARTA, KOMPAS — Ke- 
jaksaan Agung menahan enam 
dari tujuh tersangka kasus du- 
gaan korupsi proyek bioreme- 
diasi di PT Chevron Pacific In- 
donesia, Rabu (26/9). Para ter- 
sangka ditahan setelah diperiksa 
selama sekitar 10 jam oleh pe- 
nyidik Kejagung 

”Penahanan dilakukan berda- 
sarkan bukti yang cukup kuat. 
Mereka ditahan untuk 20 hari ke 
depan,” kata Direktur Penyidikan 
Tindak Pidana Khusus Kejaksaan 
Agung Arnold Angkouw. 

Enam tersangka itu terdiri dari 
4 karyawan Chevron dan 2 dari 
swasta selaku rekanan proyek. 
Empat tersangka dari Chevron 
adalah Manajer Lingkungan Su- 
matera Light North (SLN) dan 
Sumatera Light South (SLS) En- 
dah Rumbiyanti: Team Leader 
SLN Kabupaten Duri, Provinsi 
Riau, Widodo: Team Leader SLS 
Migas Kukuh: dan General Ma- 


nager SLS Operation Bachtiar 
Abdul Fatah. Adapun dua dari 
swasta adalah Direktur PT Green 
Planet Indonesia Herlan dan Di- 
rektur PT Green Planet Indo- 
nesia Ricksy Prematuri. 

Menurut Arnold, kelima ter- 
sangka laki-laki ditahan di rumah 
tahanan di Kejaksaan Agung, se- 
dangkan satu tersangka perem- 
puan ditahan di Rutan Pondok 
Bambu, Jakarta Timur. 

Satu tersangka lagi dalam ka- 
sus ini adalah Manager SLN Ope- 
ration Alexiat Tirtawidjaja. Ia ti- 
dak hadir dalam pemeril n ka- 
rena masih di Amerika Serikat. 

Vice President Policy Gover- 
nment and Public Affairs Yanto 
Sianipar mengatakan, selama ini 
PT CPI dan karyawan PT CPI 
bekerja sama secara terbuka dan 
transparan dalam menjalani pe- 
meriksaan Kejaksaan Agung. 
"Karena itu, tindakan penahanan 
ini merupakan hal yang sangat 


memprihatinkan,” katanya. 

Program bioremediasi, menu- 
rut Yanto, merupakan proyek 
manajemen lingkungan hidup 
yang telah mendapat persetujuan 
serta dipantau oleh pemerintah. 
Pihaknya berkeyakinan bahwa 
penyidikan yang saat ini dila- 
kukan Kejaksaan Agung berten- 
tangan dengan kerangka kerja 
peraturan di industri migas, yak- 
ni di bawah kontrak bagi hasil. 

Kontrak itu menyatakan, se- 
mua proyek yang mendapat cost 
recovery (biaya operasi yang da- 
pat diganti pemerintah) meru- 
pakan wewenang BP Migas dan 
lembaga audit negara (BPK/BP- 
KP). "Semua biaya terkait prog- 
ram bioremediasi yang dijalan- 
kan PT CPI tidak dimasukkan ke 
cost recovery dan telah ditang- 
gung sepenuhnya oleh PT CPI 
sehingga tak ada uang negara 
yang digunakan di dalam proyek 
ini,” kata Yanto. (FAJ) 


RESTITUSI PAJAK 


Rekaman Suara James dan Anton Identik 


JAKARTA, KOMPAS — Da- 


lam sidang lanjutan kasus 
dugaan suap restitusi pajak 
PT Bhakti Investama, Rabu 


(26/9), Pengadilan Tindak Pidana 
Korupsi Jakarta menghadirkan 


saksi ahli di bidang akustik dari 
Fakultas Teknik Fisika, Institut 


Teknologi Bandung, Joko Sar- 
wono, Dari enam pasang sampel 
a yang dianalisis, derajat ke- 
benarannya di atas 80 persen, 
artinya suara tersebut identik. 
Sidang lanjutan ini merupakan 
permintaan majelis hakim me- 
meriksa keaslian rekaman per- 
n antara terdakwa James 


ti Investama Antonius Z Tonbeng 
yang dipenuhi jaksa penuntut 
umum, 

Menurut Joko, peralatan yang 
digunakan untuk menganal 
algoritme gelombang suara te 


percakapan telepon yang dija- 
dikan barang bukti benar 
merupakan percakapan antara 
dan Anton, dan James 
Dewi. 


bahasan soal pajak dan meka- 
nisme  pembai Jee untuk 
mengurus restitu: j 
"Sampel yani 
silnya identik. Artinya, dih: 
oleh pengucap yang sama, 
Joko. 
Menurut standar FBI, perlu 
paling tidak 10 kata untuk meng- 
lisis sampel. Joko menggu- 
akan dua kali lipatnya atau 20 
kata agar kaidah sampel besar 
bisa terpenuhi dan lebih akurat. 
Suara dianggap identik dengan 
aslinya jika derajat kemiripannya 
80 persen ke atas. Sementara di 
bawah 50 persen baru dianggap 


kata 


berbeda, Jangkauan antara 50 
persen hingga di bawah 80 per- 
sen dianggap suara tidak bisa 
disimpulkan. 

Untuk rekaman James dan 
Anton, nilainya bahkan di atas 90 
persen, yang berarti termasuk 
sangat meyakinkan. James tetap 
tidak mengakui jika suara ter- 
sebut adalah suaranya karena 
suara yang mirip dengan dirinya 
bisa direkayasa. 

Namun, Joko menjelaskan, 
meskipun suara secara sepintas 
mirip, contoh kasus misalnya 
suara yang ditirukan oleh se- 
orang profesional di bidang sulih 
suara tetap saja ada perbedaan 
gelombang. 

"Kalangan akademisi sudah bi- 
sa menerima hasil tes ini dan 
sudah umum digunakan di du- 
nia,” kata Joko. (AMR) 


sebut biasa digunakan lemba- 
investigasi tingkat 
perti Federal Bureau of 
stigation (FBD. ra aka- 
demis, akurasi alat ini diterima 
para akademisi,” kata Joko. 
Joko ditugasi untuk menga- 
nalisis apakah betul rekaman 


ZIARAH & WISATA NATAL & TAHUN BARU 


RITZ WOLYLAND MESIR «PETRA «DU 
4,1 7 26" MON | D4, 1920, 21 05 

RITI MOLY EROPA LOURDES ( 

IL AT MOV YA 23 DES Romo (Natal di 


RITZ HOLY EROPA LOURDES 4 YERUSALEM (Y7N) 


Momo (Natal di Vatikan 


IATURKI 1 1/12/13W) 
ta Natal & Bethiehem) 


IA LOURDES BARCELONA (131) Premperrmenai 


Mata Fatima) 
PE LOURDES LEISURE (13 
1) DES BONUS, KUNO DISNEY Matal di Yat 


i.co.id 


www.bankmand 


Indone 


Indonesia saat ini merupakan destinasi investasi yang prospektif, 
karena memiliki pasar domestik yang kuat seiring dengan meningkatnya 
tingkat pendapatan masyarakat per kapita yang diperkirakan mendekati 
USD 4,000 di akhir tahun 2012. Negeri dengan jumlah penduduk 
terbesar keempat di dunia ini juga menyimpan berbagai peluang 
bisnis di berbagai sektor, seperti infrastruktur, konsumsi dan lainnya. 

Kondisi tersebut meningkatkan optimisme pemerintah dalam 
mencapai target pertumbuhan ekonomi sebesar 6,896 pada tahun 
2013. Sikap optimis tersebut bukan tanpa alasan, data Badan 
Koordinasi Penanaman Modal (BKPM) memperlihatkan bahwa 
investasi di Indonesia terus tumbuh, bahkan pada triwulan ke dua 
tahun 2012 investasi di negeri berpenduduk lebih dari 246 Juta jiwa ini 
mencapai Rp 76,9 Triliun, naik 2496 dibanding periode yang sama 
tahun sebelumnya. 

Dari nilai itu, investasi asing (FDI) tumbuh 30,296 menjadi Rp 56,1 
Triliun dan investasi domestik tumbuh 10,196 menjadi Rp 20,8 Triliun. 
Atas kenaikan tersebut, realisasi investasi di Indonesia pada Juni 2012 


mandiri call 14000 


atau (021) 5299-7777 


MRONESiA INVESTMENT FORU 


apita isi on Indonesia's 
conomic Strengi S 


a Investment Forum 
Komitmen Mandiri Pacu Investasi 


eneng 


4 


tercatat sebesar Rp 148,1 Triliun atau hampir 6096 dari target sepanjang 
tahun. Angka investasi tersebut berpotensi akan terus tumbuh 
mengingat, tingkat konsumsi di Indonesia akan tetap tinggi yang 
didorong oleh jumlah masyarakat berpendapatan menengah meningkat 
signifikan dari 37,796 terhadap total populasi pada tahun 2003, 
menjadi 56,596 pada tahun 2010. 

Bonus demografi dan terus meningkatnya masyarakat 
berpendapatan menengah membuat pasar dalam negeri bergerak 
aktif mendorong pertumbuhan. Tren pertumbuhan tersebut perlu 
dijaga agar ekonomi Indonesia dapat terus menunjukkan gaung di 
kawasan regional maupun internasional. Tentu tidak cukup hanya 
pemerintah yang bertugas menjaga dan mengawal pertumbuhan ini, 
perlu dukungan seluruh pihak, termasuk perbankan. Dengan aset yang 
tumbuh dua kali lipat sejak tahun 2007 hingga 2012 dan loan to deposit 
ratio mencapai 82,596 pada semester pertama tahun 2012 menjadikan 
peran bank sangat penting dalam menggairahkan investasi. 


mandiri 


Bank Mandiri menyadari peran tersebut dan sebagai bank milik negara, 
Mandiri memiliki komitmen kuat dalam mendorong pertumbuhan 
investasi di Tanah Air. Seperti terlihat dari realisasi penyaluran kredit 
produktif Bank Mandiri yang telah mencapai Rp 263,5 Triliun pada Juni 
2012, dimana Rp 162,6 Triliun disalurkan sebagai kredit modal kerja (KMK) 
dan Rp 100,9 Triliun sebagai kredit investasi. Khusus di infrastruktur, 
hingga Juni 2012, Bank Mandiri telah mengalokasikan kredit sebesar 
Rp 56,6 Triliun untuk pembangunan di sektor jalan, ketenagalistrikan, 
transportasi, telekomunikasi serta migas. 

Selain itu, Bersama Kementerian Keuangan republik Indonesia, Bank 
Mandiri menggelar Indonesia Investment Forum (IIF). Kegiatan ini 
menjadi ajang sharing informasi antara regulator dan investor. 

Kegiatan yang digelar pada 17 - 18 September 2012 itu dihadiri 
lebih dari 600 investor dan pelaku bisnis dari dalam dan luar negeri 
serta dihadiri Menteri Keuangan Agus Martowardojo, Gubernur BI Darmin 
Nasution, Ketua Otoritas Jasa Keuangan / OJK Muliaman D. Hadad dan 
Kepala BKPM Chatib Basri. 

Sementara praktisi usaha yang turut hadir dan melakukan sharing 
diantaranya Direktur Utama Jamsostek Elvyn Masassya, Managing 
Director Ciputra Group Budiarsa Sastrawinata, Presiden Komisaris Kalbe 
Farma Johannes Setijono, Direktur Utama Pelindo II Richard J. Lino, 
Direktur Utama Astra International Prijono Sugiarto dan Direktur Utama 
Indika Energy Arsjad Rasjid tampil sebagai pembicara dari pelaku usaha. 

Pemerintah dan investor pun menjadikan kegiatan ini sebagai 
ajang untuk mempromosikan berbagai peluang investasi dan 
kebijakan yang telah diambil guna memperbaiki iklim investasi di 
tanah air. Investor pun berharap, dukungan pemerintah dalam 
mempersingkat jalur birokrasi dan penerbitan regulasi- regulasi yang 
terkait dengan percepatan investasi sangat dibutuhkan. Tidak hanya 
itu, diperlukan kemitraan antara pemerintah dan swasta untuk 
mengakselerasi investasi, sehingga harapan untuk mewujudkan 
perekonomian Indonesia yang lebih baik dapat terwujud. 


INVESTOR FORUM : (kanan-kiri) Menteri Keuangan Agus Martowardojo, 
Direktur Utama Bank Mandiri Zulkifli Zaini, CEO Institutional Investor Tony Shale 
tengah berbincang dalam perhelatan Indonesia Investment Forum 2012 
di Jakarta, Senin (17/9). Event yang dihadiri oleh lebih dari 500 investor dan 
para pemangku kepentingan itu menjadi ajang promosi investasi dan 
sharing informasi terkait perkembangan ekonomi terkini dan iklim investasi 
ditanah air. 


Terdepan, Terpercaya. Tumbuh bersama Anda. 


mrioperkoran @ ScraperOne & Kaskus 


POLITIK & HUKUM 


KOMPAS, KAMIS, 27 SEPTEMBER 2012 


Keanggotaan Jadi 
Batu Sandungan 


KPU Siapkan Skenario dalam Verifikasi Partai 


JAKARTA, KOMPAS — 


Partai politik yang ingin 


berpartisipasi dalam Pemilihan Umum 2014 
semestinya lebih memperhatikan persyaratan 
keanggotaan dan kepengurusan. Kedua hal ini bisa 
menjadi batu sandungan yang menggagalkan 
keikutsertaan dalam Pemilu Legislatif 2014, 


”Pada umumnya masalah pada 
dokumen persyaratan yang di- 
serahkan partai politik adalah pa- 
da kepengurusan terutama di 
ingkat kecamatan, dan keang- 
ujar anggota Komisi Pe- 
milihan Umum, Ida Budhiati, Ra- 
bu (26/9) di Jakarta. 

Banyak partai politik belum 
memenuhi syarat kepengurusan 
di 50 persen dari jumlah 
-amatan di setiap kabupaten/ko- 
ta, Padahal, setiap parpol h: 
menyerahkan daftar pengurus di 
semua provinsi dan di 75 persen 
kabupaten/kota di 
si serta kepengurusan di tingkat 
kecamatan. 

Data keanggotaan juga bisa 
menggagalkan parpol menjadi 
Pemilu 2014. Parpol se- 
sstinya benar-benar mengecek 
Ja keanggotaan da- 
lam bentuk soft copy yang di- 
berikan kepada KPU Pusat de- 
ngan data cetak (hard copy) dan 
kartu anggota yang diserahkan 
kepada KPU kabupaten/kota. 
annya, ujar Ida, infor- 
i KPU kabupaten/kota, 
rpol yang menyerahkan 
hard copy data keanggotaan yang 


ke- 


uajan da 


ditulis tangan. Ini membuka pe- 
luang ketid: jajan data ke- 
anggotaan dalam bentuk s0/1 copy 
dan data hard copy. 

Kesesuaian data ini akan dicek 
KPU Pusat dan KPU kabupa- 
etelah penyerahan do- 
ratan yang ditutup 
pada 29 September. Bila ada per- 
bedaan data, KPU kabupaten/ko- 
ta akan memilih data pada soft 
copy sebagai acuan dan men- 
cocokkan dengan kartu tanda 
ggota (KTA) yang ada. Data 
anggota ini harus jelas baik jenis 
kelamin maupun alamatnya. 

. Apabila data keanggotaan yang 
ai KTA mencukupi, yakni 
seribu atau seperseribu jumlah 
penduduk di kabupaten/kota ter- 
tentu, syarat keanggot diang- 
gap terpenuhi. Sebaliknya, apa- 
bila belum mencapai seribu atau 
seperseribu jumlah penduduk 
kabupaten/kota atau ada keku- 
rangan dokumen lain, KPU akan 
menyampaikan rincian keku- 
rangannya pada 7-8 Oktober. 

Selama sepekan, parpol dapat 
memperbaiki kekurangan doku- 
men. men- 
cukupi asalkan data keanggotaan 


VERIFIKASI PARTAI POLITIK (1) 


Bumerang buat Parpol di DPR? 


aat Undang-Undang me- 
Ssi Pemilihan Umum 
Anggota DPR, DPD, dan 


DPRD baru disahkan dalam 
pat paripurna di DPR, dalam 
buah perbincangan lepas 
orang anggota panitia khusus 

RUU tersebut langsung melon- 
tarkan kegeli 

Adalat partai po- 
litik untuk menjadi peserta pe- 
milu yang menjadi pangkal ke- 
khawatirannya. Tidak mudah 
bagi parpol untuk memenuhi 
t memiliki kepengurusan 
di seluruh provinsi, 75 persen 
kabupaten/kota di provinsi ber- 
sangkutan, 50 persen jumlah 
kecamatan di kabupaten/kota 
bersangkutan, plus anggota se- 
kurangnya 1000 atau sepei 
seribu dari jumlah penduduk di 
kepengurusan kabupaten/kota 
bersangkutan. 

Ketentuan tersebut jauh lebih 
berat ketimbang ketentuan yang 
berlaku pada Pemilu 2009, se- 
waktu parpol cukup memiliki 
kepengurusan di dua pertiga 
jumlah provinsi, dua pertiga 
lah kabupaten/kota di pro- 
bersangkutan, plus keang- 
n sekurangnya 1000 atau 
rseribu dari jumlah pendu- 
duk di kepengurusan kabupa- 
ten/kota bersangkutan. 

Jika dibawa ke Mahkamah 
Konstitusi, diduga ketentuan itu 
akan dibatalkan. "Konsekuensi- 
, semua peserta Pemilu 2009 
a langsung ikut Pemilu 2014, 
Ini seperti kasus 2009,” begitu 
prediksi anggota pansus itu. 

Benarlah, ketentuan tersebut 
akhirnya dimintakan pengujian 
ke MK. Namun, lebih dari yang 
dibayangkan sang politikus, pu- 
tusan MK, pada Rabu (29/8), 
justru mengharu: 
parpol diverifikasi ulang. Arti- 
nya, tidak ada "keistimewaar 
lagi bagi sembilan parpol peser- 
ta Pemilu 2009 yang memenuhi 
parliamentary threshold dan ber- 
hasil mendudukkan wakilnya di 
DPR. Mereka pun mesti dip: 


e- 


(5 


Konsekuensinya, semua 
peserta Pemilu 2009 
bisa langsung ikut 
Pemilu 2014. Ini seperti 
kasus 2009. 


lakukan sama dengan parpol, 
bahkan yang baru berdiri seka- 
lipun. 

MK berpendapat, penyeder- 
hanaan parpol dapat dil: 
dengan menentukan s 
rat administratif tertentu untuk 
mengikuti pemilu. Namun, 
rat tersebut harus diberlakukan 
ma untuk semua parpol yang 
an menjadi peserta pemilu 
tanpa pengecualian. Pemberla- 
kuan syarat yang berbeda ke- 
pada peserta suatu kontestasi 
yang sama merupakan perlaku- 
an yang tidak sama atau per- 
lakuan secara berbeda (unegual 
treatment) yang bertentangan 
dengan konstitusi. 


Pukulan 


sya- 


Menurut Koordinator Forum 
M akat Peduli Parlemen In- 
donesia (Formappi) Sebastian 
Salang, putusan MK tersebut 
benar-benar menjadi pukulan 
bagi parpol yang selama ini abai 
untuk merawat daftar anggot: 
nya, Tidak mengherankan jika 
parpol itu kemudian terkesan 
terburu-buru menyiapkan per- 
syaratan, terutama soal salinan 
kartu tanda anggota. 
parpol yang sudah 
memiliki wakil di DPR pun di- 
prediksi tak akan gampang me- 
nembus persyaratan tersebut. 
Keaaan kekuatan yang tak 


parpol riil. 

Setelah itu, petugas verifikasi 
KPU kembali meneliti dokumen 
persyaratan yang diajukan parpol 
pada 16-22 Oktober. Pada 2: 
Oktober, KPU akan mengumum- 
kan parpol-parpol yang lolos ve- 
kasi administrasi dan akan di- 
verifikasi faktual. 


Skenario 

Anggota KPU, Juri Ardianto, 
mengatakan, KPU telah meny 
apkan skenario dalam proses ve- 
rifikasi administrasi parpol. Mes- 
ki parpol diperkirakan akan me- 
nyerahkan data tambahan untuk 
kelengkapan syarat administratif 
pada batas akhir 29 September 
2012 pukul 1600, KPU siap 
mengompilasi data-data yang 


pnya, kami hanya me- 
nerima data terakhir tepat pada 
pukul 16.00 di hari terakhir masa 
verifikasi Sabtu 29 September 
2012, Sekitar 130 personel KPU 
» melayani penambahan data 
tersebut s a cermat dan aku- 
rat supaya tidak ada gugatan di 
kemudi 

Juri menjelaskan, apabila da- 
tang pada hari terakhir, parpol 
yang terpenting segera mengisi 
buku tamu yang tercantum ke- 
tepatan waktunya pukul 1600, 
Selanjutnya, tinggal proses re- 
gistrasi dan penyerahan be 
tambahan yang 
dengan dokumen beri 


(OSA/INA) 


sangkutan, 
in, dalam soal legi 
adi pel- 
jaran penting bagi parlemen 
ataupun pemerintah. Atu 
tat yang coba diterapkan ter- 
nyata mentah. "Kalau saja (per- 
syaratan parpol peserta pemilu 
dalam UU Pemilu) sama dengan 
UU Pemilu sebelumnya, ct 
nya mungk berbeda," 
Sebastian. eptember. 
Realitas di lapangan, parpol 
yang memiliki wakil di parle- 
men lumayan diuntungkan k 
rena mereka bisa memforsir pa 
ra anggota DPR/DPRD (plus pa- 
ra staf ahlinya) untuk mengum- 
pulkan KTA itu, tetapi bukan 
problem yang gampang. Peng- 
urus daerah yang mestinya 
menjadi ujung tombak pun tak 
sepenuhnya bekerja secara op- 


ke- 


uja 


timal, Amat susah menghimpun 
kembali, memfotokopi ulang 
ke- 


KTA yang sudah dibagika 
pada anggota. 

Ketentuan mengenai per 
ratan pemilu memang salah satu 
upaya awal untuk menciptakan 
n yang seder- 


parpol dengan gampang be 
kompetisi dalam pemilu. Seperti 
dinyatakan oleh politikus Partai 
Demokrasi Indonesia Perjuang- 
an, Ganjar Pranowo, verifikasi di 
KPU merupakan saringan awal 
untuk penyederhanaar 
kepartaian, Oleh karena itu, 
penyelenggara pemilu m 
tat dan tegas menerapkan ke- 
tentuan. 

Proses panjang mesti dilalui 
lam tahap verifikasi ini. Sam- 
9 September mendatang, 
34 parpol masih diberi kesem- 
memperbaiki be 
n di KPU, Mereka yang 
lolos dari verifikasi administratif 
ini kemudian akan berlanjut ke 
saringan verifikasi faktual. 
(SIDIK PRAMONO) 


| Besok: Celah Penyelewengan 


LEGISLASI 


RUU Kamnas Ganggu Prinsip Demokrasi 


JAKARTA, KOMPAS — Se- 
mua fraksi di Dewan Perwakilan 
Rakyat menilai draf Rancangan 
Indang-Undang Keamanan Na- 
ional yang disusun pemerintah 
berpotensi mengganggu prinsip 
demokrasi, hak asasi manusia, 
dan suprem: Namun, 
DPR masih akan mendengarkan 
penjelasan pemerintah atas RUU 
tersebut sebelum mengambil si- 
kap selanjutnya. 

”Draf yang dikirimkan peme- 
rintah jauh dari harapan karena 
banyak bertentangan dengan UU 
lain. Padahal, RUU Kamnas tidak 
boleh bertentangan dengan UU 
lainnya,” kata Ketua Panitia Khu- 
sus RUU Kamnas Agus Gumi- 
wang, Rabu (26/9) di Jakarta. 

Agus mengatakan hal tersebut 
seusai memimpin rapat pansus 
yang berlangsung sekitar dua 
jam. Rapat yang berakhir pukul 


mrioperkoran @ ScraperOne & 


16.30 itu akhirnya menyepakati, 
mengundang pemerintah untuk 
menjelaskan isi draf RUU Kam- 
nas yang mereka susun. Dalam 
acara yang dijadwalkan setelah 15 
Oktober ini, pansus hanya akan 
mendengarkan penjelasan dan ti- 
dak akan bertanya. 

Kesepakatan tersebut meru- 
pakan kompromi setelah Fraksi 
Partai Demokrasi Indonesia Per- 
juangan, Fraksi Partai Persatuan 
Pembangunan, dan Fraksi Partai 
Gerakan Indonesia Raya memin- 
tapansus mendengarkan terlebih 
dahulu penjelasan dari tokoh ma- 
syarakat dan akademisi. 

Namun, enam fraksi 
Fraksi Partai Demokrat, Fraksi 
Partai Golkar, Fraksi Partai Ke- 
adilan Sejahtera, Fraksi Parta 
Amanat Nasional, Fraksi Parta 
Kebangkitan Bangsa, dan Fraksi 
Partai Hati Nurani Rakyat, me- 


Kaskus 


minta pembahasan dimulai de- 
ngan mendengarkan keterangan 
pemerintah. 

"Dalam rapat diputuskan. 
telah mendengarkan penjelasan 
pemerintah pada Oktober men- 
datang, pansus kembali rapat in- 
ternal untuk memutuskan, apa- 
kah akan tetap melanjutkan 
pembahasan atau mengembali- 
kan draf tersebut ke pemerin- 
tah,” tutur Wakil Ketua Pansus 
Trimedya Panjaitan. 

DPR pernah mengembalikan 
draf RUU Kamnas ke pemerintah 
untuk disempurnakan. Ini kare- 
na draf tersebut memuat sejum- 
lah hal yang "mengganggu”, mi- 
salnya, adanya Dewan Keamanan 
Nasional yang berwenang dalam 
bidang keamanan. Namun, pe- 


merintah mengirim kembali draf 


tersebut ke DPR tanpa ada se- 
dikit pun perubahan. (NWO) 


TERORISME 


Tersangka Badri Punya Program Jihad di Poso 


JAKARTA, KOMPAS — Ter- 
sangka kasus terorisme Rudi 
Kurnia Putra (45) mengatakan, 
tersangka Badri Hartono yang 
ditangkap di Solo, Jawa Tengah, 
memiliki program di Poso, Su- 
lawesi Tengah. Program itu ter- 
kait dengan tawaran untuk ber- 
jihad” dengan — merekrut 
orang-orang yang ingin berjihad. 
ya ditawari. Kamu ikut, ba- 
gaimana” ujar Rudi di Yogya- 
karta, Rabu (26/9). Atas tawaran 
itu, Rudi akhirnya pergi ke Poso 
dengan beberapa orang. 

Menurut Rudi, di Poso ada 
orang yang dapat mengajarkan 
merakit bahan-bahan peledak. Ta 
mengaku ingin pergi ke Poso ka- 
rena berkembang isu bahwa Poso 
merupakan wilayah jihad. 

Terkait temuan bahan peledak 
di beberapa tempat di Solo, me- 
nurut Rudi, bahan-bahan pele- 
dak itu dibuat untuk melawan 
orang-orang yang dianggap 
menghalangi aksi jihad seperti 
kepolisian, "Setelah 
aya baru tahu gam- 
aran polisi tidak seperti yang 
dibicarakan,” 

Ksmarik polisi srititacy Gk 
dampingi polisi dari berbagai sa- 
tuan lainnya mendatangi kembali 
rumah terduga terorisme, Joko 
Tri Priyanto, di Solo dan rumah 
orangtua Rudi Kurnia Putra di 
Kabupaten Sukoharjo. 

Dari rumah Joko Tri Priyanto 
alias Joko Parkit di Kampung 
Mondokan, Kelurahan Purwo- 
sari, Kecamatan Laweyan, polisi 
membawa barang bukti berupa 


Iii ea NG SNI TEMU MMA “BMA Ah -. 
| ag... . "— . 
MULAN, runtO Ara TEE ahn. hn 


KOMPAS/SRI REJEKI 


Polisi membawa barang bukti yang ditemukan di dekat rumah tersangka teroris, Joko Tri Priyanto 


(45) alias Joko Parkit alias Joko 


Jihad, di Kampung Mondokan, Purwo: 


Laweyan, Kota Solo, Jawa 


Tengah, Minggu (23/9). Kemarin, polisi kembali mengambil sejumlah barang bukti di rumah Joko. 


pedang samurai, sejumlah pisau, 
linggis, celurit, dan barang-ba- 
rang lain yang ditempatkan da- 
lam tiga kardus bekas air mi- 
neral, 

Sementara dari rumah orang- 
tua Rudi di Kampung Ngruki, 
Cemani, Grogol, Kabupaten Su- 
koharjo, polisi membawa barang 
bukti berupa gulungan besar ka- 
pas, buku jihad berjudul Meng: 


ikuti Dulmatin dan Umar Patek — onal Security Association bebe- 
dan Pemerintahan Islam, bubuk — rapa waktu lalu menjelaskan, je- 
dalam botol plastik, mangkok- jaring teroris terus berkembang. 


mangkok kac: sar, lumpang Sebagai contoh, Upik Lawanga, 
atu yang terdapat noda hitam — buronan teroris kasus Poso, ha 
seperti menghaluskan nya butuh waktu singkat untuk 
g dan dua mangkok berisi melatih seseorang membuat 

sisa cairan berwarna kehijaua bon 
is Besar M Zarkasih "Kini anak didiknya sudah 


dari Detasemen Khusus 88 dalam 
diskusi terbat: ian Professi 


mendidik orang-orang baru,” kz 
ta Zarkasih. (FER/EKI/ONG) 


B 


E 
Bea 


AM 


hP ir. | 


5 


Ad 


Congratulations on the grand opening of 


Mp NIAS 


at Lippo Mall Kemang 


Wed, 26 September 2012 


We are proud to have participated in making it such a beautiful store ! 


ane 
7 Png 
Koil 


(Sering) 
AIR, 


ALUN ALUN 
INDONE 


Z(PJIRUSHI 


piarre cardIn 


(3 EN pns 


FA 


:LUXE 


SHERIDan 


elegance 


DREAMLINE 


KOMPAS, KAMIS, 27 SEPTEMBER 2012 


POLITIK & HUKUM 


KONPAS/HENDRA ASETYAWAN 


Pengamat politik 
Lembaga Ilmu 
Pengetahuan Indonesia, 
Syamsuddin Haris: 


DPR, Taslim Chaniago: 
anggota Dewan Pers, 
Bambang Harymurti: 
dan anggota Dewan 
Perwakilan Daerah 
(DPD), Jacob Jack 
Ospara (kanan ke kiri) 
berbicara dalam diskusi 
di Kompleks Parlemen, 
Senayan, Jakarta, Rabu 
(26/9). Diskusi 
membahas upaya uji 
materi ke MK soal 
kewenangan DPD. 


DPR Bersikeras 


Pemekaran 


Tiga Daerah Perbatasan Akan Diprioritaskan 
USULAN 19 DAERAH OTONOM BARU 


Wilayah Induk 


Prov Kalimantan Timur 

Kab Ciamis, Jawa Barat 

Kab Kutai Barat, Kalimantan Timur 
Kab Musi Rawas, Sumatera Selatan 
Kab Muara Enim, Sumatera Selatan 
Kab Belu, Nusa Tenggara Timur 
Kab Kepulauan Sula, Maluku Utara 
Kab Lampung Barat, Lampung 

Kab Mamuju, Sulawesi Barat 

Kab Banggai Kepulauan, Sulawesi Tengah 
Kab Morowali, Sulawesi Tengah 
Kab Muna, Sulawesi Tenggara 

Kab Konawe, Sulawesi Tenggara 
Kab Kolaka, Sulawesi Tenggara 

Kab Buton, Sulawesi Tenggara 

Kab Buton, Sulawesi Tenggara 

Kab Muna, Sulawesi Tenggara 

Kab Manokwari, Papua Barat 

Kab Manokwari, Papua Barat 
Sumber: Litbang "Kompas"/YOH/BIP, diolah dari pemberitaan "Kompas" 


JAKARTA, KOMPAS — 
Dewan Perwakilan 
Rakyat bersikukuh 
mendorong pengesahan 
pembentukan 19 daerah 
otonom baru paling 
lambat pada akhir tahun 
ini. Daerah perbatasan 
akan menjadi priorit: 
pembahasan karena 
dianggap daerah paling 
strategis. 


Panitia kerja (panja) pemekar- 
an Komisi II DPR menyepakati 
membahas usulan 19 daerah oto- 
nom baru (DOB) dalam dua ta: 
hap, Tahap pertama sembilan ca- 
lon DOB, dan tahap kedua 10 
calon DOB, Panja belum me- 
nentukan daerah mana 
akan masuk pembahas 
pertama dan tahap kedua. 

”Dalam pembahasan selanjut- 
nya baru akan dibahas mengenai 
parameter daerah yang masuk 
pembahasan tahap pertama dan 
parameter daerah masuk ke 
pembahasan tahap kedua,” ujar 
anggota Komisi IT dari Frak 
Partai Keadilan Sejahtera, Agoes 


Poernomo, di Jakarta, Rabu 
2019). 
Meski begitu, panja menye- 


pakati daerah perbatasan akan 
menjadi prioritas pemekaran. Se- 
lain alasan otonomi daerah, da- 
erah perbatasan menjadi prio- 
ritas karena tergolong daerah 
strategis. Pemerintahan dan 


TAHUN 2012 


1, Prov Kalimantan Utara 
2, Kab Pangandaran 

3, Kab Mahakam Ulu 

4, Kab Musi Rawas Utara 
5. Kab Penukal Abab Lematang Ilir 
6. Kab Malaka 

7. Kab Pulau Taliabu 

8. Kab Pesisir Barat 

9. Kab Mamuju Tengah 

10, Kab Banggai Laut 

11. Kab Morowali Utara 

12. Kota Raha 

13, Kab Konawe Kepulauan 
14. Kab Kolaka Timur 

15. Kab Buton Selatan 

16. Kab Buton Tengah 

17. Kab Muna Barat 

18. Kab Manokwari Selatan 
19. Kab Pegunungan Arfak 


pembangunan di daerah perba- 
tasan perlu ditingkatkan karena 
berhadapan langsung dengan ne- 
a tetangga, 

Paling tidak ada 
DOB yangakan menjad 
pembahasan tahap pertama 
daerah itu adalah Provin: 
limantan Utara yang me) ? 
pemekaran dari Kalimantan Ti- 
mur, Kabupaten Mahakam Ulu di 
Provinsi Kalimantan Timur, dan 
Kabupaten Malaka di Nusa 
Tenggara Timur. 


Tolak penilaian 


Ketua Komisi II DPR Agun 
Sudarsa mengatakan, 
pihaknya menolak rencana pe- 
merintah melakukan pemekaran 
berdasarkan penilaian atau sco- 
“ing dengan menggunakan pu- 
indikator, Pembentukan 
DOB seharusnya hanya dida 


kan pada Undang-Undang No- 
mor 82 Tahun 2004 tentang Pe- 
merintahan Daerah dan Per- 
aturan Pemerintah Nomor 78 Ta- 
hun 2007 tentang Tata Cara 
Pembentukan, Penghapusan, dan 
Penggabungan Daerah. 

"Bagi kami, sejauh sudah me- 
menuhi persyaratan PP No 
78/2007 dan UU Pemda itu su- 
dah lengkap dan bisa dibal 
Kalau (menggunakan) scoring, 
kami tidak terima,” katanya. 

Sebelumnya, Kementerian Da- 
lam Negeri mengusulkan pem- 
bentukan DOB didasarkan hasil 
penilaian yang dilakukan peme- 
rintah. Hanya calon DOB yang 
nilainya memenuhi standar yang 
akan dibahas dan disahkan men- 
jadi DOB. 

Panja tidak setuju dengan me- 
tode penilaian karena akan sulit 
diterapkan. (NTA) 


M 


RIKSAAN KEPA 


Tan Peessileen Tidak ui mia 


JAKARTA, KOMPAS — Pe- 
meriksaan kepal. il 
kepala daerah, ba 
maupun tersangka, ki 
memerlukan 
tertulis atau 1: 
presiden hanya dibutuhkan ke- 
tika penyidik hendak menahan 
yang bersang 
Apabila izin penahanan tak ju- 
ga dikeluarkan presiden dalam 
30 hari sejak permohonan, pe- 
nyidik bisa langsung menahan 
kepala daerah/wakil kepala da- 
erah yang tersangkut hukum. 
Mahkamah Konstitusi, Rabu 
(26/9), membatalkan ketentuan 
Pasal 36 ayat (1) dan (2) Un- 
dang-Undang Pemerintah Dae- 
rah yang mengatur tentang per- 
lunya persetujuan tertulis atau 
izin presiden jika penyidik Ke- 
polisian dan Kejaksaan akan me- 


RAH 


meriksa kepala daerah ataupun 
wakilnya. MK mengabulkan per- 
mohonan Indonesia Corruption 
Watch dan pegiat antikorupsi 
perti Teten Masduki, Feri Am- 
sari, dan Zainal Arifin Mochtar. 

"Pasal 36 ayat (1) dan (2) UU 
No 32/2004 tentang Pemerintah 
Daerah sebagaimana telah di- 
ubah terakhir dengan UU No 
12/2008 bertentangan dengan 
UUD 1945,” kata Ketua MK Mah- 
fud MD saat membacakan pu- 
tusan. 

Dalam pertimbang 
nya, Hakim Konstitusi Akil 
Mochtar mengatakan, syarat izin 
presiden dalam proses penyidik- 
an dan penyidikan kepala da- 
erah/wakil kepala daerah meng- 
hambat proses hukum. Padahal, 
seharusnya proses hukum itu ha- 
rus cepat, sederhana, dan ber- 


n hukum- 


ya ringan. Syarat itu juga se- 
k langsung menginter- 
veri em penegakan keadilan, 
Padahal, Pasal ayat () UUD 
1945 jelas menjamin sistem per- 
adilan di Indonesia harus bebas 
dari intervensi. 

Peneliti hukum ICW, Donal 
Fariz, mengaku puas dengan pu- 
tusan MK tersebut. Putusan itu 
bisa dimanfaatkan sebagai mo- 
mentum untuk mengakselerasi 
kerja-kerja pemberantasan ko- 
i yang selama ini terkendala 
en. "Ke depan baik 
polisi maupun jaksa tidak lagi 
terhambat atau bahkan berkelit 
tidak bisa memeriksa kepala da- 
erah karena izin presiden belum 
turun,” ujarnya. 

Namun, dia tidak sepakat de- 
ngan putusan bahwa penahanan 
perlu izin presiden. (ANA) 


:#MILIH 


Media Sosial Bisa Gambarkan Realitas 


JAKARTA, KOMPAS — Ak- 
tivitas dan percakapan di media 
sosial dalam Pemilihan Gubernur 
DKI Jakarta bisa jadi alat ukur 
kecenderungan dukungan publik 
kepada kandidat. Dua kali pu- 
taran, prediksi berdasar aktivitas 
di Twitter (salah satu media so- 
sial) mendekati hasil hitung cepat 
sejumlah lembaga survei. 

"Suara di media sosial me- 
rupakan representasi suara rak- 
yat. Ketepatan ini bisa didapat 
salah satunya karena media sosial 
kini merata digunakan berbagai 
golongan masyarakat, tidak ha- 
nya golongan menengah,” ujar 
Direktur PoliticaWave Yose Rizal 
dalam kuliah umum di Kampus 
Universitas Indonesia Salemba, 
Jakarta, Rabu (26/9). 

Yose mengklaim, pemilih yang 
belum menentukan pilihan (un- 
decided voters) di Twitter kecil 
persentasenya karena di Twitter 
mereka lebih jujur. Tanpa di- 
tanya, mereka bersedia menga- 


takan dukungannya. Berbeda de- 
ngan survei dengan hasil besar- 
nya undecided voters. 

Berbeda dengan survei yang 
memakai sampel ratusan orang, 
media sosial menggunakan sam- 
pel 500.000 pemilik akun. 

Yose memaparkan, media s0- 
sial kini tidak sekadar merekam 
percakapan para pengguna, 
tetapi juga bisa dianalisis dengan 
algoritme tertentu untuk, misal- 
nya, memetakan dampak, sen- 
timen, afiliasi, kecenderungan, 
dan keberpihakan. 


Pola komunikasi 


PoliticaWave juga memetakan 
pola komunikasi Jokowi dan Fo- 
ke. Pada kubu Jokowi, akun-akun 
yang membela Jokowi terdistri- 
busi menyebar merata dan 
umumnya sukarelawan. Tidak 
ada tokoh sentral dominan. Per- 
cakapan lebih natural dan justru 
luas tersebar. 

Pada kubu Foke, percakapan 


mrioperkoran @ ScraperOne & Kaskus 


terlihat tersentralisasi — pada 
akun-akun tertentu. Sebarannya 
justru tidak meluas karena peng- 
ikutnya overlap (saling meling- 
kupi) di antara akun-akun itu. 
"Namun, kerja di putaran kedua 
tim Foke cukup berhasil karena 
menaikkan dukungan di putaran 
kedua,” ujarnya. 

Menurut Direktur Utama Po- 
liticaWave Sony Subrata, inti me- 
dia sosial adalah membuat ko- 
neksi, bukan sekadar memiliki 
banyak akun dan banyak peng- 
ikut. Jika hubungan baik dijaga 
dan tata krama dipelihara, isu-isu 
yang jadi bumerang tak terjadi. 

Dalam diskusi, kemampuan 
media sosial menggambarkan re- 
alitas ini digugat terutama untuk 
daerah yang warganya tidak ber- 
media sosial. Karena itu, pemi- 
lihan kepala daerah di Sulawesi 
Selatan dan Jawa Barat yang pe- 
netrasi media sosialnya lebih 
rendah akan dijadikan ujian ber- 
ikutnya. (AMR/INU) 


OYSTER PERPETUAL DAY-DATE II 


ROLEX 


ROLEX AND TIGER WOODS. 
UNITED BY THE PINNACLE 
OF ACHIEVEMENT. 


ROLEX SERVICE CENTRE, MENARA SUDIRMAN LEVEL I2A, 
JL, JEND, SUDIRMAN KAV. 60, JAKARTA. TEL: (021) 2927 2793. FAX: (021) 2027 2794, 


aa 


COMING SOON 
01.10.2012 


Pi ta 


2. 


Dag 


KOMPAS, KAMIS, 27 SEPTEMBER 2012 


TAJUK RENCANA 


Korban Tawuran Pelajar 


ita tersentak atas tewasnya 
Alawy Yusianto Putra (15) 
dalam tawuran pelajar di 
Kebayoran Baru. Kita berteriak 
pelakunya dipidanakan, 


Secara reaktif, sejumlah tindakan kuratif dilakukan, yang 
diikuti dengan tindakan preventif. Belum kering air mata, 
disusul tewasnya Deni Januar, korban tawuran pelajar di 
kawasan Manggarai, Apa yang terjadi beberapa hari ini? 
Demam isu tawuran pelajar. Sebentar, lantas dilupakan. 

Tawuran pelajar, ambil kasus Jabodetabek, akan terjadi 
lagi, Tak hanya melibatkan siswa antarsekolah tingkat 
menengah atas, bahkan ke tingkat lebih rendah. Tawuran 
pelajar dengan korban nyawa manusia dan kerusakan 
fasilitas umum seolah-olah menjadi keniscayaan kerasnya 
kondisi Ibu Kota, bahkan kerasnya kondisi negeri ini. 

Korban tewas tawuran pelajar setahun ini 13 orang 
berarti setiap bulan satu orang meninggal. Data kepolisian 
menunjukkan eskalasi meningkat, baik dari sisi ji 
korban, maupun tingkat kerusakan. Semakin sadis 
makin sering terjadi, semakin meluas. Di Jakarta, belum 
termasuk Bogor, Depok, Tangerang, dan Bekasi, tercatat 
tahun 2009 terjadi 11 kali tawuran pelajar, pada 2010 ada 28 
kali, dan hingga Juni 2011 ada 81 kali. Data itu niscaya 
bertambah, apalagi ditambah dengan tawuran antarwarga 
yang juga marak. 

Benarlah adagium "orang berubah perlu dipaksa”. Ke- 
matian Alawy dan Deni mungkin terapi kejut tentang 
belantara kekerasan, Mungkin tawuran antarkampung 
didominasi rebutan sarana kehidupan dan harga diri 
al, tawuran antarmahasiswa karena prestise, tawur- 
mungkin didominasi pencarian diri dan ga- 
gah-gagahan. Berbeda latar belakang, berbeda cara me- 
nangani dengan payung penegakan hukum. Dalam urusan 
tawuran pelajar, jangan ditinggalkan pertimbangan peda- 
gogik. Yang bertanggung jawab berperanan terutama ada- 


e-mail: opini@kompas.com dan opini@kompas.co.id 


Guru yang Membebaskan 


Oleh SIDHARTA SUSILA 


uru itu lentera ke- 
G hidupan. Perjum- 
paannya bersama 


para murid adalah per- 
jumpaan yang mencerah- 
kan. Guru hadir menying- 
kapkan tabir gelap para 
muridnya dengan ilmu 
dan tubuhnya. Pendeknya, 
hidup guru adalah lentera 
bagi para muridnya. 


Hal itu penulis sadari ketika 
membaca kisah-kisah guru kehi- 
dupan, Pada buku Tokoh 4 Pokok 
(201), Goenawan Mohamad me- 
nulis kisah guru-guru besar ne- 
geri ini. Ada kisah tentang Kartini 
yang kental dengan tema Habis 
Gelap Terbitlah Terang”, juga 
Hatta atau Sjahrir. Tokoh-tokoh 
ini menginspirasi kehidupan 
bangsa kita hingga hari ini, 

Ada yang sama dari kisah me- 


reka. Ketiga tokoh itu mengalami 
masa-masa kehidupan yang sulit. 
Mereka punya pengalaman ke- 
tertindasan sebagai manusia, ter- 
lebih sebagai bangsa. Yang me- 
narik, dan mungkin yang mem- 
buat mereka berbeda, adalah me- 
reka tak hanyut oleh nestapa. 
Masa sulit dan penindasan justru 
memantik semangat juang me- 
reka untuk menggapai kehidupan 
yang lebih cerah. Lebih menga- 
gumkan lagi adalah mereka pe- 
duli dan berjuang untuk men- 
cerahkan sesama. 

wa itu kita belajar 
bahwa situasi sulit, bahkan ek- 
strem sulit, kadang berguna bagi 
proses pencerahan. Dalam situasi 
hidup yang tidak ideal itu se- 
seorang seperti bertarung dan 
diseret hingga sampai pada ke- 
sadaran diri terdalamnya. Me- 
mang ia bisa menyerah dan mus- 
nah, Namun, ketiga tokoh kita itu 
menunjukkan kemungkinan lain, 
yaitu berpikir dan bertindak yang 


lain demi menggapai pencerahan 
diri dan bangsanya. Di sini kita 
belajar: kehidupan yang tidak 
ideal adalah ruang dan saat yang 
istimewa bagi seorang pendidik. 


Kreatif dalam keterbatasan 


Kisah para guru Laskar Pe- 
langi menunjukkan hal serupa. 
Kehidupan yang sulit terkadang 
justru menuntun para guru un- 
tuk menemukan kemungkinan 
lain dalam mendidik dan men- 
cerdaskan anak didiknya. 

Hingga hari ini kita selalu saja 
dibuat kagum dengan cara-cara 
sederhana tetapi cerdas dari para 
guru di tempat pembelajaran 
yang sulit untuk mencerdaskan 
para muridnya. Itulah yang se- 
ring ditunjukkan para guru krea- 
tif, Keterbatasan justru sering 
menjadi ruang yang menantang 
sekaligus menuntun mereka un- 
tuk menemukan metode pem- 
belajaran yang terbaik. 

Di sini kita belajar, pergulatan 


guru menerabas kehidupan yang 
sulit, tertindas, dan menantang 
adalah berkat bagi kehidupan, 
khususnya dunia pendidikan. Pa- 
ra guru yang berhasil menerabas 
kesulitan hidup dengan tetap me- 
rawat idealisme sebagai pendidik 
pada akhirnya memuncratkan 
gairah hidup dan mencerahkan 
kehidupan. Itu tak mengheran- 
kan karena para guru semacam 
itu hidupnya dilimpahi semangat 
juang. Ta memompa daya juang 
dan menolak menjadi pecundang 
kehidupan. 

Jiwa guru yang menolak di- 
pecundang realitas kehidupan 
yang pahit pada akhirnya me- 
"nyengat jiwa anak didiknya. Me- 
nolak dipecundar lah eks- 
presi tentang berpikir yang lain 
(alternatif). Dengan sikap itu se- 
orang guru tidak mudah tunduk, 
kalah, dan menyerah, Ta tetap 
mampu menjadi orang bebas 
yang berpegang teguh pada prin- 
sip dan idealisme. 


Personalisasi Politik 


Oleh DONNY GAHRAL ADIAN 


Sampai di kita menyadari, 
guru yang bebas adalah guru yang 
mampu berpikir serta bersikap 
yang lain tentang realitas hidup- 
nya yang sulit. Lalu mereka 
memperjuangkan sikapnya de- 
ngan sebuah aksi nyata. Pe- 
lan-pelan ia kian membadankan 
karakter sebagai manusia bebas 
itu hingga menjadi spontanitas 
ekspresi hidupnya. Guru-guru se- 
macam itu bakal menyalakan api 
kerinduan jiwa akan kebebasan 
yang menuntun kita untuk ber- 
pikir yang lain. 

Negeri ini butuh guru-guru 
semacam itu, Guru yang ber- 
limpah semangat juang, menolak 
menjadi pecundang, teguh pada 
idealisme, hingga mampu me- 
nawarkan dan melakukan yang 
lain. Guru semacam itulah yang 
bakal terus menggulirkan kehi- 
dupan. 


SIDHARTA SUSILA 
Pemerhati Pendidikan: Ting- 
gal di Muntilan, Magelang 


lah aparat keamanan, orangtua, dan sekolah yang dalam hal 
ini kita apresiasi gerak cepat keterlibatan proses pendamai- 
an Kantor Mendikbud. 

Klise pernyataan seperti ” harus dihentikan, tidak boleh 
terulang lagi” atau sok moderat "tawuran pelajar itu bagia 
dari pencarian diri anak muda". Begitu juga cara kura 
seperti penggabungan dua sekolah tanpa didasari pertim- 
bangan masak atau saling menyalahkan yang justru men- 
jadi bensin berulangnya tawuran pelajar. Langkah kuratif 
dan preventif perlu dilakukan serentak oleh aparat ke- 
amanan yang melibatkan guru dan orangtua. Orangtua dan 
sekolah bertemu dengan tujuan menciptakan kondisi ke 
depan lebih baik. Perbaikan manajemen pendidikan, tang- 
gung jawab orangtua sebagai pendidik pertama perlu diberi 
penekanan. 

Kita hentikan wacana yang mengaburkan persoalan 
seperti kekerasan sudah nis ini atau ditarik ke 
ranah politik seperti lembeknya pegas eksekutif elite 
pimpinan. Tempatkan persoalan yang sifatnya lokal, ta- 
wuran pelajar Jabodetabek ditangani secara in loci, di 
tempat, segera, dan jangan dibawa terbang ke ranah 
wacana saja. 


Potret Buram Situasi Suriah 


kan seperti apa akhir dari 
revolusi Suriah yang sudah 
berlangsung 18 bulan dan 
dikabarkan sudah menewaskan 
lebih dari 20.000 orang itu? 


Bahkan seorang diplomat senior sekaliber Lakhdar 
Brahimi yang menjadi Utusan Khusus PBB untuk Suriah 
pun tidak dapat memberikan gambaran, tidak mampu 
memberikan perkiraan akan masa depan negeri yang 
didera perang saudara itu. Menurut Brahimi, "Situasi di 
Suriah saat ini mengerikan dan bertambah buruk.” 

Brahimi yang meneruskan tugas mantan Sekretaris 
Jenderal PBB Kofi Annan mengungkapkan hal itu saat 
memberikan laporan kepada Dewan Keamanan PBB. Man- 
tan Menteri Luar Negeri Aljazair itu bahkan, menurut 
berita yang disiarkan The New York Times, mengatakan 
"tidak ada prospek saat ini atau besok untuk berkembang 
menjadi lebih b: 

Tentu kondisi dan situasi di Suriah itu, seperti dijelaskan 
Brahimi, sangat memprihatinkan. Apalagi, menurut Obser- 
vatory for Human Rights (Suriah), perang saudara itu telah 
menewaskan sekitar 2.000 anak. Kondisi akan bertambah 
buruk karena ancaman kekurangan pangan setelah panen 
buruk akibat kekeringan membayangi Suriah. Bisa diba- 
yangkan akan menjadi seperti apa negeri itu. 


guitas sendiri terhadap po- 

litik. Pilkada DKI, misal- 
nya, direspons secara berbeda 
oleh dua kelompok pengamat. 


S etiap orang memiliki ambi- 


Kelompok pertama menganggap Pilka- 
da DKI bukti kekuatan figur terhadap 
partai politik. Figur yang begitu dominan 
membuat partai seperti "ongkang-ong- 
kang kaki” dalam memompa suara publik. 
Kelompok kedua, sebaliknya, justru me- 
lihat partai, untuk pertama kali, tersetrum 
mesinnya. Mesin partai bekerja maksimal 
ketika politik elite tak dikendalikan oleh 
uang, Mesin partai, pada akhirnya, menya- 
la dan bekerja lebih keras dari kapasitas 
terpasangnya. Kedua sikap ini beredar di 
kalangan orang-orang melek politik” Re- 
publik ini. Namun, di balik kedua sikap ini 
terselip sebaris pertanyaan fundamental, 
politik macam apa yang sebenarnya te- 
ngah berlangsung dewasa ini? 


Liberalisasi 


Politik adalah urusan kolektif. Carl 
Sehmitt mengatakan, politik hadir ketika 
dua kolektivitas berhadap-hadapan dalam 
intensitas ketegangan tertentu. Politik, 
pertama-tama, adalah res publica, Politik 
tak bersembunyi di lubuk hati yang sunyi, 
tetapi urusan bersama yang riuh rendah. 
Filsafat politik pun selama ini selalu ber- 
main dengan kategori-kategori kolektif, 
seperti kontrak sosial, kehendak umum, 
atau demos, Kehendak, pertimbangan, 
kalkulasi, dan intuisi individu di 
pingkan dari bulat-lonjongnya politik. 

Masalahnya, libera yang dibawa 
oleh gelombang industrialisasi dan komer- 
sialisasi sudah mengubah wajah politik 
untuk seterusnya, Politik ditahbiskan se- 
bagai protektor individualisme belaka, 
Orang, misalnya, bersepakat s 
guna “melindungi "yang pribadi 
terkaman kekuasaan. "Yang pribadi” ber- 
sembunyi di balik yang namanya hak 
individu. Hak individu sendiri sejatinya 
sesuatu yang bernapaskan borjuasi cko- 
nomi. Dia muncul dari syahwat kelas 
menengah Eropa untuk menguasai tanah 
milik aristokrat. Namun, dalam perkem- 
bangannya dia mengalami transformasi 


politik secara fundamental. "Yang pribadi” 
tak sekadar diprote ra politik, tetapi 
i "yang poli u sendiri. Alhasil, 
individu pu i primus politik. 

Akhirnya, "yang pribadi” menjadi & 
macam sanctuary dalam demokrasi 
modern. Politik dipahami sebagai 
serigala yang harus selalu di- 
awasi supaya tidak memangsa 
"yang pribadi”. Konstitusi pun di- 
susun guna membatasi ruang gerak 
kekuasaan terhadap "yang priba- 
di”. Begitu sucinya posisi "yang 
pribadi” dalam politik sehingga po- 
litik pun dikemas dalam bahasa 
netralitas dan imparsialitas. Negara 
pnya tidak boleh memasuki 
wilayah pribadi tiap-tiap individu, "Yang 
pribadi” adalah harga mati politik yang 
memerlukan demokrasi sebagai kartu 
garansi yang berlaku permanen. 

”Yang pribadi” bermuasal pada oiko- 
nomia (ekonomi), bukan politik. Akibat 
infiltrasi oikonomia ke dalam politik, wa- 
tak kolektif politik pun hilang sudah. 
Politik, layaknya pasar, jadi arena tempat 
individu berkompetisi memperebutkan 
pembeli (pemilih). Individu tentu saja tak 
dapat mengesampingkan kolektivitas, Nu- 
mun, "kolektivitas” diterjemahkan sebagai 
dukungan belaka. Apalagi, dukungan ko- 
lektif ini dapat ditukar dengan mata uang 
yang namanya citra atau kesan. 

Politik yang tadinya bersimpang jalan 
dengan "yang pribadi” sekarang begitu 
olehnya. Kolektivitas adalah 
ang dapat dibeli, Partai hanya 
Figur lebih menentukan. Pen- 
deknya, "yang pribadi" pun merangsek 
masuk jadi kategori utama politik. 

Liberalisasi politik pun ditopang oleh 
letupan-letupan pikiran politik kontem- 
porer, Pikiran tentang subyek, tindakan, 
kebisajadian, dan antifon membuat 
"yang pribadi" kian mendapat tempat di 
tengah realitas politik saat ini. Politik 
bukan soal pengorganisasian ide dan per- 
buatan, melainkan soal keputusan radikal 
dalam situasi yang ganjil. Keputusan, bagi 
saya, berseberangan dengan militansi. Mi- 
litansi ditanam secara organisatoris-ko- 
lektif, sementara keputusan dikembalikan 
kepada subyek yang terus berusaha me- 
lengkapi identitasnya. Politik pun dire- 


pipis 


duksi menjadi persoalan siapa "saya" dan 
bukan apa yang harus "kami" perbuat. 


Personalisasi 


Liberalisasi politik membuat politik bu- 
kan lagi persoalan organisasi, melainkan 
personalisasi. Akibatnya, politisi pun jadi 
"radikal bebas" yang tak tertanam 
ideologis dalam parpol. Personalisas 
litik pun mau tak mau menjangkiti watak 
kolektif parpol. Partai tak lagi berpikir soal 
pengorganisasian ide dan perbuatan di 
bawah haluan ideologi tertentu. Partai 
hanya berpikir merekrut figur untuk men- 
dongkrak dukungan kolektif publik. 

Saat ini, partai tengah tertatih-tatih 
menghadapi gelombang liberalisasi politik. 
Belum lagi surut, partai sudah harus 
menghadapi fenomena "de-partai-sasi” 
yang cukup masif dan kontinu, Partai 
dikesampingkan sebagai organisasi yang 
secara militan memperjuangkan ide me- 
lalui orang. Partai semata dipandang $ 
bagai alat meloloskan orang yang punya 
ide, Dia cuma dilihat sebagai syarat ad- 
ministratif pencalonan pejabat politik. Ti- 
dak lebih. Alhasil, partai pun tidak kunjung 
belajar untuk menjadi rahim ideologis bagi 
calon-calon pemimpin republik. Partai 
terkerdilkan jadi alat dan bukan sekolah 
kenegarawanan bagi politisi-politisinya. 

Siapa yang diuntungkan oleh perso- 
nalisasi politik ini? Apakah rakyat sebagai 
pemegang kedaulatan sejati? Sekilas, rak- 
yat adalah pemenang sebab dia berhasil 
mematerialisasikan kedaulatannya tanpa 


perantara, Namun, persoalannya, apakah 
pejabat politik dapat lahir tiba-tiba dari 
rakyat tanpa tempaan organi: 
ketat dan berjenjang? Kita b 
buru calon pemimpin dari kalangan aka- 
demisi atau LSM. Namun, siapa menjamin 
mereka siap menjadi pejabat politik tanpa 
bekal kecakapan politik sejumput pun, 
Politik bukan sekadar perkara kecakap- 
an teknokratik. Ekonomi makro bisa dipe- 
lajari dalam waktu singkat. Teknik komu- 
nikasi bisa dipoles oleh konsultan politik. 
Namun, karakter politik tak didapatkan di 
kantor-kantor konsultan. Karakter politik 
ditempa di dalam sebuah organis 
bukan akademis. Profesor ilmu pol 
paham seluk-beluk politik dari A sampa 
amun, apakah dia memiliki komitmen 
dan ketahanan politik? Politik adalah kete- 
gangan bukan ketenangan. Di dalam kete- 
gangan, seorang harus mampu mengambil 
keputusan yang berpihak pada nasib orang 
banyak. Ini adalah karakter yang datang 
dari pengalaman berpolitik” dalam orga- 
i, bukan dari disertasi ilmu politik. 
Partai adalah pengorganisasian ide dan 
perbuatan untuk menciptakan kenega- 
rawanan. Mungkin terdengar muluk. Apa- 
lagi, kita tengah berhadapan dengan partai 
yang sekadar menjajakan karcis bagi ca- 


i kita 100 
tahun ke depan? Apabila saat ini partai 
belum mampu menjalankan fungsi-fungsi 
kolektifnya, jangan tergesa menganulir- 
nya, Jangan pula terburu-buru menga- 
nonimkan calon-calon parpol yang me- 
nang dalam sebuah kompetisi politik. 
Politik butuh kesabaran untuk sebuah 
perbaikan yang perlahan tetapi berarti, 
Jokowi adalah orang yang sabar. Dia tidak 
tenggelam di dalam gempita politik yang 
memojokkan partai-partai. Partai ”me- 
mang bukan satu-satunya. Sukarelawan 
nonpartai Jokowi sungguh tak terbilang 
jumlahnya. Semua berjasa, Jokowi pun 
berterima kasih kepada semuanya, partai 
tak terkecuali. 
DONNY GAHRAL ADIAN 
Dosen Filsafat Politik UT 


waban bagi kualitas demokr: 


POJOK 


Masa depan Suriah—sekaligus mencari solusi damai— 
menjadi perhatian utama dalam Sidang Umum PBB yang 
dimulai Selasa lalu, Dalam pidato pembukaannya, Sekjen 
PBB Ban Ki-moon bahkan mengatakan perang saudara di 
Suriah adalah malapetaka yang mengancam perdamaian 
dunia. 

Kita mengikuti, usaha untuk mengakhiri perang sudah 
dilakukan, tetapi selalu gagal. Usaha Dewan Keamanan 
PBB untuk ikut serta menyelesaikan masalah Suriah pun 
gagal karena veto Rusia dan China, Prakarsa perdamaian 
yang dilakukan Liga Arab bersama PBB, yang dijalankan 
oleh Kofi Arman, juga sama saja, gagal. Kofi Annan frustrasi 
menghadapi pihak-pihak yang bermusuhan di Suriah, 
karena itu ia memutuskan mengundurkan diri, 

Salah satu penyebab mengapa penyelesaian damai di 
Suriah terlihat sangat sulit adalah sikap rezim yang berkua- 
sa pimpinan Bashar al-Assad boleh dikatakan kukuh pada 
ikapnya. Mereka tidak hanya tidak bersedia melakukan 
reformasi politik, tetapi bahkan ingin kembali ke Suriah 
masa lalu Yang tetap tidak memberikan tempat kepada 
partai politik selain partai yang berkuasa, tidak memberi- 
kan kebebasan berpolitik. 

Padahal, reformasi saja tidak cukup untuk menghenti- 
kan perang saat ini. Yang dibutuhkan saat ini adalah 
perubahan, perubahan rezim, perubahan sistem politik. 
Tentang perubahan ini formulanya belum ditemukan 
sebab segala usulan damai yang disodorkan kepada pe- 
nguasa Suriah ditolak semua. Namun, apa pun, solusi 
damai tetap harus dicari, pertumpahan darah harus di- 
hentikan, kalau perlu pemaksaan atas nama PBB, 


KOMPAS 


TERBIT SEJAK 28 JUNI 1965 


Pemimpin Umum: Jakob Oetama 
.Wakil Pemimpin Umum: Agung Adibasetya, St. Sularto 
Pemimpin Redaksi/Penanggung Jawab: Rikard Bagun 
Wakil Pemimpin Redaks: Tilas Kuncahyano, Budiman Tanuredo, Niruk Mardara Pambudy 
Redaktur Senior:  Ninok Leksono, Avgust Parengkuan 
Redaktur Pelaksana James Luhulima 
“Wakil Redaktur Pelaksana: Moharimad Baki Bambang Sigan Sumantri 
“Sekretoris Redaksi: Retno Bintart, M, Nasir 


mrloperkoran @ ScraperOne & Kaskus 


Surplus Beras Berbasis Impor 


Oleh MOCHAMMAD MAKSUM MACHFOEDZ 


anji swasembada be- 

ras, gula, jagung, ke- 

delai, daging sapi, 
dan garam pada 2014 se- 
makin mendekati tenggat 
yang dijanjikan. Namun, 
justru krisis pangan yang 
kita hadapi. 


Program swasembada sebe- 
narnya sungguh realistis dikait- 
kan dengan luas Indonesia yang 
30 persennya adalah daratan de- 
ngan panjang pantai 96.000 kilo- 
meter, terpanjang ketiga sejagat. 
Bagi pangan, optimisme itu pun 
didukung ketersediaan sejumlah 
lahan yang bisa dialihfungsikan 
dan ketersediaan 12 juta hektar 
lebih lahan tidak diusahakan. 

Tak terbantahkan adanya po- 
tensi alam dan optimisme publik 
sekaligus target Presiden Susilo 
Bambang Yudhoyono ketika pada 
2010 mencanangkan swasemba- 
da. Mendukung tekad Presiden, 
berpaculah para menteri menu- 
rut tupoksi, berlomba menyusun 
peta jalan (road map) dan target, 
meski dalam banyak hal irasional 
dan tanpa kekuatan politik. 


Target tanpa kekuatan 


Indah sekali target para men- 
teri, Melalui lembaga terkaitnya, 
garam harus swasembada 2014, 
sementara importasinya kini 65 


persen. Swasembada gula harus 
terjadi 2014, dari posisi impor 40 
persen tahun 2012. Demikian pu- 
la optimisme ompong dibangun 
bagai macan kertas untuk jagung, 
daging sapi, dan kedelai. 

Disebut ompong karena target 
yang didukung potensi alam dan 
SDM ternyata tak pernah ter- 
jawab dengan rasionalitas peta 
jalan, penargetan dan kegigihan 
politik para menteri. Tahun 2014 
memang masih beberapa waktu 
lagi. Namun, mudah untuk me- 
nilai bahwa pesimisme akan ca- 
paian swasembada — semakin 
menghantui. Indikasi kegagalan 
swasembada 2014, pada hari ini 
teramat mudah dideteksi, 

Beberapa kasus terkait komo- 
ditas strategis seperti garam, gula 
dan kedelai nyaris memiliki ke- 
samaan karakter krisis, seperti (i) 
penargetan dan dukungan pem- 
bangunan yang tak rasional: (ii) 
proteksi yang tidak memadai di- 
hadapkan pada importasi komo- 
ditas yang terproteksi berat di 
negeri asalnya: dan Gili) kebijakan 
pejabat teknis tanpa komitmen 
keswasembadaan dan nyaris 
sempurna didikte para kroni, pe- 
milik modal importasi. 

Fenomena krisis mudah di- 
tangkap pada pembebasan cukai 
kedelai dan importasi gula oleh 
PT Perusahaan Perdagangan In- 
donesia, pergulaan nasional yang 
dikhianati sendiri, revitalisasi 


Bulog yang berpotensi mengebiri 
pabrik gula nasional demi rente 
ekonomi, dan kecanggihan im- 
portir garam yang tidak manu- 
siawi bagi petani. Pertanyaan be- 
sarnya, apakah krisis dimaksud 
juga melanda perberasan n: 
nal dengan target surplus 10 juta 
ton pada 2014? 


Surplus berbasis importasi 


Surplus 10 juta ton digelo- 
rakan, Aneka skenario dibangun 
berikut rekaman kemajuan yang 
harus spektakuler meski target 
tersebut berada antara rasional 
dan tidak. 

Dalam peta jalan yang opti- 
mistik, dilaporkan target produk- 
si beras 2012 tercapai 97 persen, 
setara surplus 2 juta-3 juta ton. 
Bulog mempertanyakan: kalau 
datanya benar, lima tahun terak- 
bir memberikan surplus 12 juta 
ton, tetapi harga ternyata tetap 
tinggi (Kompas, 22/9). Menurut 
Menteri Pertanian, importasi ti- 
dak terkait dengan produksi, 
tetapi terkait terbatasnya peng- 
adaan oleh Bulog. 

Polemik menahun yang ter- 
monitor ternyata tak pernah usai. 
Publik menyaksikan betapa per- 
debatan tentang keandalan data 
semakin krisis dan mempriha- 
tinkan dalam sofistikasi akade- 
mik dan informatika dewasa ini. 

Kalau tingginya harga dipakai 
sebagai pembenar importasi Bu- 


log, Menteri Pertanian berdalih 
produktif berbasis segala insentif" 
yang telah ditebar. Juga ditun- 
jang penghargaan Presiden ke- 
pada 10 gubernur dan 130 bu- 
pati/wali kota, 18 Juli 2012, ka- 
rena peningkatan produksi be- 
rasnya 5 persen lebih. 

Troni makin menjadi-jadi. Op- 
timisme surplus yang dilaporkan 
dalam Konferensi Dewan Keta- 
hanan Pangan, 18 Juli, disambut 
keputusan importasi 1 juta ton di 
luar konferensi. Alasannya, harga 
tinggi dan cadangan Bulog tidak 
aman, Dua bulan berselang, 18 
September, dengan bangga di- 
beritakan MOU dengan Vietnam, 
yang mencatu RT 1,5 juta ton per 
tahun, 2013-2017. Apa gerangan 
makna angka importasi ini? 

Sungguh sulit dimengerti. 
Mendekati 2014, swasembada 
beras sarat kontaminasi impor- 
tasi. Hampir pasti bahwa surplus 
politis 10 juta ton beras itu pun 
berbasis importasi. 

Inilah ironi negeri agraris. Apa 
pun pilihannya, dalam beras ter- 
dapat multidimensi urusan, me- 
liputi hak asasi, kedaulatan, ke- 
adilan dan spiritual, baru eko- 
nomis. Teramat membahayakan 
ketika importasi dimaknai seka- 
dar urusan finansial belaka. 

MOCHAMMAD MAKSUM 

MACHFOEDZ 
Guru Besar Sosial Ekonomi 
Agroindustri, FTP UGM 


Indonesia, tertinggi 
pertumbuhan orang 
superkaya di Asia. 
Seiring pertumbuhan 
Jumlah koruptornya! 


- 


Indonesia terpilih kem- 
bali sebagai anggota 
Dewan HAM PBB. 
Biar bisa menangani 
pelecehan HAM rakyat! 


« 


Ketua MK dan mantan 
Ketua PBNU beri du- 
kungan moral KPK. 
Tak berwenang me- 
nuntut dan menyadap, 
KPK ngesot! 


- 


Setelah berkemas ting- 
galkan rumah dinas, 
Foke rajin pamitan. 
Tak sabaran tunggu ha- 
sil KPU, Bang? 


meng 


KOMPAS, KAMIS, 27 SEPTEMBER 2012 


OPINI 


Defisit Penyidik KPK 


arkas Besar Ke- 

, II polisian Negara 

RI menarik 20 

anggotanya yang bertugas 
sebagai penyidik di Komi- 
si Pemberantasan 
Korupsi. Kondisi ini 
membuat KPK dilematis. 
Pasalnya, diganti atau ti- 
dak penyidik tersebut 
akan sama-sama menim- 
bulkan ancaman bagi ko- 
misi antikorupsi ini, 


Penarikan penyidik KPK se- 
cara tiba-tiba oleh Polri ini me- 
mang bukan yang pertama, Na- 
mun, ini setidaknya yang ter- 
besar sepanjang KPK berjalan 
tiga periode, Sekadar membuka 
lembaran catatan masa lalu, pada 
kepemimpinan KPK jilid IT per- 
nah juga dilakukan penari 
terhadap empat penyidik. Saat 
itu, penarikan diduga kuat karena 
pertikaian antara KPK dan ke- 
polisian dalam kasus "Cicak ver- 
sus Buaya”. 

Sama halnya dengan kejadian 
sebelumnya, penarikan kali ini 
juga sarat dengan kejanggalan. 
Sulit bagi publik untuk tak 
ngaitkan penarikan 20 penyidik 
ini dengan polemik rebutan ka- 
sus simulator SIM antara KPK 
dan Polri. Sebab, secara momen- 
tum waktu, penarikan ini ber- 
tepatan dengan penanganan ka- 
sus tersebut yang berada pada 
level penyidikan, Kedu: 
ini pada saat yang ber 
menyidik kasus yang sama, di 
mana terdapat pula tiga pelaku 
yang sama. 

Namun, hingga kini persoalan 
itu masih berlarut-larut tanpa 
kunjung menemui titik temu, 
Presiden pun tak berdaya untuk 
sekadar memerintahkan Polri 
agar taat pada perintah un- 
dang-undang dan berhenti mem- 
perkara yang cacat hukum 
ebut. Ujung-ujungnya mun- 
aksi lanjutan” berupa pe- 
narikan para penyidik oleh Polri, 
Dalam perumpamaan yang 
derhana: mengambil 
dilakoni kepolisian, apal 
sekadar mengambil penyidiknya, 

Kondisi ini tentu membuat 
KPK terguncang. Beban kerja 


Oleh DONAL FARIZ 


yang sangat besar tidak seban- 
ding dengan tenaga penyidik 
yang tersedia. Seba tan, 
jumlah penyidik yang tersedia 
saat ini hanya 87 orang dan se- 
karang praktis yang tersisa hanya 
akan ada 67 penyidik. 

Di balik itu semua, penting 
dipahami kondisi dilematis tidak 
hanya dihadapi KPK manakala 
mereka kekurangan penyidik se- 
perti saat ini. Ketika Mabes Polri 
menyodorkan penyidik baru bagi 
KPK pun (Kompas, 18/9), & 
sungguhnya juga berpotensi 
menjadi persoalan baru. 

Karena momentum peralihan 
ini bukan tidak mungkin dimai 
faatkan untuk masuknya ”peny 
dik kuda troya” oleh pihak te: 
tentu kepada KPK. Mulai dari 
sekadar memata-matai hingga 
mengacak-acak skenario pena- 
simulator SIM dan 
lain di KPK. Di titik inilah 
ingguhnya kekurangan pe- 
nyidik ataupun masuknya penyi- 
dik baru bagi KPK akan meng- 
hadirkan dilema tersendiri. 


Siapa diuntungkan? 

Lalu siapa pihak yang akan 
diuntungkan dengan  defisitnya 
penyidik di KPK? Secara khusus 
tentu akan menguntungkan bagi 


simulator SIM, Century, kasus 
Hambalang, kasus Buol, hingga 
kasus Badan Anggaran DPR. Me- 
an tertawa lepas melihat 
yang sedang rapuh. 
Kondisi ini tentu amat me- 
rugikan bagi agenda pemberan- 
tasan korupsi secara keseluruhan. 
Maklum saja, KPK tidak hanya 
melakukan penindakan atas 
yang mereka tangani sendiri. KPK 
juga menjalankan fungsi koor- 
li dan supervisi terhadap ke- 
polisian dan kejaksaan di seluruh 
Indonesia sebagai wujud fungsi 
mekanisme pemicu (rigg 


KPK melalui penyidiknya 
kali melakukan super 
dap kasus: 
cet di daei 
sebut juga dipas 
terbengkalai, 
Persoalan penarikan penyidik 
ini tidak bisa dibaca dalam kon- 
teks normatif semata. Jika ilus- 


trasi di atas benar, penarikan ini 
dapat diletakkan dalam kerangka 
persaingan penanganan kasus 
ataupun arogansi Polri. 

Di titik ini, KPK harus me- 
lawan, Karena, seandainya KPK 
melemah, kejadian yang sama 
berupa penarikan penyidik Polri 
di KPK berpotensi semakin se- 
ring terjadi. Hal ini akan menjadi 
wabah demoralisasi bagi para pe- 
nyidik yang masih bertahan di 
KPK saat ir 

Salah satu strategi yang bisa 
ditempuh oleh KPK adalah 
memberikan opsi bertahan bagi 
para penyidik yang masih ber- 
integritas dan memiliki kualitas 
yang baik untuk direkrut sebagai 
pegawai tetap KPK. Sudah men- 
jadi rahasia umum, cukup banyak 
penyidik yang berintegritas eng- 
gan kembali ke institusi asalnya, 

Opsi ini amat dimungkinkan 
karena jika mengacu pada PP No 
63/2005 tentang Sistem Mana- 
jemen Sumber Daya Manusia 
KPK, dalam Pasal 7 PP tersebut 
pada intinya memungkinkan 
peralihan status kepegawaian 
menjadi pegawai tetap KPK. Jika 
langkah ini ditempuh, para pe- 
nyidik tersebut harus berhenti 
dari institusi asal mereka, Sekali 
lagi, KPK tentu harus super se- 
lektif dalam memilih para pe- 
nyidik yang demikian. 

Jika hal ini dilakukan, KPK 
tidak hanya akan berhasil mem- 
pertahankan penyidiknya dengan 
kualitas wahid. Akan tetapi, se- 
kaligus juga mematahkan aro- 
gansi Polri yang cenderung se- 
makin kebablasan. 

Pada saat yang bersamaan, 
upaya yang tengah dilakukan 
KPK untuk merekrut penyidik 
sendiri atau penyidik independen 
tentu juga harus dilanjutkan dan 
olektif. Sangat- 
jika KPK hanya 
memiliki kurang dari 100 orang 
penyidik untuk membersihkan 
republik ini yang sudah kumuh 
karena korupsi. Karena itu, ke- 
an penyidik independen 
harus merupakan proyek jangka 
panjang untuk kelangsungan 
KPK dan agenda pemberantasan 
korupsi di negeri ini. 

DONAL FARIZ 

Peneliti Divisi Hukum dan 
Monitoring Peradilan Indonesia 
Corruption Wateh 


Kelembagaan Pangan 


engapa pangan 
A / | di negeri ini se- 
lalu dirundung 
masalah? Seperti penyakit 
laten, pelbagai masalah 
pangan timbul-tenggelam. 


Saya sepenuhnya setuju atas 
lima hal pokok—pola makan yang 
keliru, beleid berorientasi pasar, 
penyerahan semua urusan pi 
ngan ke daerah, hanya memikir- 
kan konsumen, dan alpa memi: 
kirkan konsekuensi keberha 
an-—yang ditulis Sapuan Gafar 
(Kompas, 1/8/2012) yang mem- 
buat pangan selalu berselimut ke- 
melut. 

Tiga hal yang dielaborasi Prof 
Ahmad Erani Yustika (Kompas, 
19/7/2012), yaitu ketergantungan 
impor, konsentrasi distribusi, 
dan lemahnya peran stabili 
Bulog, membuat potret ac: 
pangan kian komplet, 
elaborasi itu belum cukup untuk 
membongkar apa ingguhnya 
akar masalah pangan kita. Ada 
satu sumbu utama yang mem- 
buat pangan acak-adul: keterpu- 
tusan kelembagaan pangan. 


Kontradiktif 


Kelembagaan adalah aturan 
main, baik bers struktural 
maupun kultural. Kelembz 
lebih luas dari sekadar organis 
Sebagai aturan dan hak yang 
tegas memberikan naungan, 
sanksi, dan konstrain terhadap 
individu-individu dan kelompok 
dalam menentukan pilihan. Ke- 
lembagaan dapat dip i, 
bil, dan dapat diaplikasikan pada 
situasi berulang (Arifin, 2012). 
Sebagai kebijakan publik, ke- 
lembagaan (pangan) bisa disidik 
lari tiga tingkatan: politis-strate- 
(kebijakan), organisasi (in- 
stitusi dan aturan main), dan 
implementasi (untuk evaluasi 
dan umpan balik). Pada level po- 
litis-strategis, UUD 1945 meng- 
atkan negara menyediakan 
penghidupan yang layak bagi 
warga, bertempat tinggal, dan 
mendapatkan lingkungan hidup 
yang baik dan sehat, serta berhak 
memperoleh pelayanan kesehat- 
an, akses pendidikan, dan hak 
dipelihara bagi fakir miskin dan 
anak-anak telantar, Pendek kata, 


Oleh KHUDORI 


konstitusi 
mengakui pa- 
ngan — meru- 
pakan  kebu- 
tuhan dasar yang 
Pemenuhan- 
ya menjadi kewa- 

jiban (mutlak) nega- 
ra. 

Masalahnya, UUD 
1945 tidak selalu jadi 
acuan, Undang-Undang 
Nomor 7 Tahun 1996 tentang 
Pangan yang mencakup kel 
an dan tata kelola organi: 


ja 
pe- 


merintah di bidang pangan me- 
letakkan pangan sekadar ”soal 


teknis”, Pangan hanya diletakkan 
pada satu sudut (sektor) bukan 
masalah sentral. Seharusnya, se- 
bagai bagian usaha negara me- 
menuhi hak warga, pangan harus 
diperlakukan sebagai soal hi- 
dup-mati, seperti disampaikan 
Bung Karno saat meletakkan ba- 
tu pertama Fakulteit Pertanian 
IPB, 27 April 1952. Sebagai soal 
hidup-mati, pangan merupakan 
masalah bangsa, bukan sektoral. 

Pada level organisasi, Dewan 
Ketahanan Pangan (DKP) yang 
diketuai Presiden dan secara ha- 
rian diketuai Menteri Pertanian 
merupakan kelembagaan te 
tinggi di bidang pangan. Selain 
Bulog dan pemerintah daerah 
(provinsi/kabupaten/kota), DKP 
melibatkan 14 menteri yang ter- 
kait langsung soal pangan. 

Di Thailand, lembaga serupa 
bernama National Food Com- 
mision (NFC) membawahkan 11 
kementerian, Berkat kinerja 
NFC, pangan di Thailand maju 
. Indone baliknya. 
lah terjadi karena g 
sehari-hari diserahkan ke- 
pada eselon I: Ketua Badan Ke- 
tahanan Pangan (BKP) di Ke- 
menterian Pertanian. Jangankan 
menggerakkan menteri terkait, 
mengoordinasi ama peji 
smenterian 


Akhirnya, terjadilah kontradik- 
si yang tidak masuk akal: pangan 
ang amat strategis dan multi- 
sektoral hanya diurus pejabat se- 
tingkat dirjen, Ketua DKP yang 
mestinya dirjen justru mati suri. 
Jadi, secara organisasi masalah- 
nya bukan pada kewenangan, me- 
lainkan soal kepemimpinan. 


Pada level implemen- 
tasi, karena tak ada 
lembaga yang 
merumuskan 
kebijakan dan 
mengoor- 
dinasikan kegi- 
atan — pangan, 
pelbagai kontra- 
diksi, komplikasi 
BJ kebijakan, — dan 
egosektoral selalu 
berulang Tak ada 
evaluasi dan umpan balik. 
Masalah-masalah prinsip yang po- 
tensial membuat aneka kebijakan 
pangan lumpuh tanpa intervensi. 
Misalnya, di level hulu ba- 
gaimana Kementerian Pertanian 
seolah berjalan sendiri mencapai 
target surplus 10 juta ton beras, 
swasembada gul gung, kedelai, 
dan daging sapi pada 2014. Untuk 
mencapai itu, mutlak perlu tam- 
bahan lahan dan ketersediaan air, 
Namun, Kementerian Kehutan- 
an justru mengobral lahan (hu- 
tan) untuk segelintir pengusaha 
tambang, HPH, TITI, atau per- 
kebunan. Target pembangunan 
dan perbaikan infrastruktur (iri- 
gasi, jalan, pelabuhan, dan la- 
in-lain) Kementerian PU juga tak 
nyambung dengan target-target 
swasembada. 


urat 


Penuh paradoks 

Terjadilah paradoks yang tidak 
masuk akal. Program peningkat- 
an daya saing, peningkatan pro- 
duksi dan kesejahteraan petani 
selalu didengungkan, tetapi 
pada saat yang sama degradasi 
mber daya tanah, air, dan iklim 
akibat pembabatan hutan dan 
buruknya implementasi tata ru- 
ang akibat intervensi pemodal 
kuat/pej: dengan argumen 
sumber devisa terus berlangsung 

"-intervensi, 
a tampung dan distribusi 
daerah aliran sungai juga kian 
memburuk karena infrastruktur 
k pernah dibenahi. Wa- 
aduk besar di Jawa airnya 
Mungkinkah menanam ka- 
sedia cukup? Pu- 
puk, bibit unggul, dan semua in- 
pul tak akan optimal tanpa air, 
Berlanjutnya konversi lahan pro- 
duktif membuat inves i 
dan jalan jadi muspro 

Di hilir, kondisinya makin pa- 


rah. Bukan saja tak terkoordinasi, 
kepentingan setiap kementerian 
justru bertolak belakang. Semua 
pihak berpikir untuk kepenting- 
an sektoral. Ketika Kementerian 
Pertanian mati-matian meng- 
genjot produksi, Kementerian 
Perdagangan justru mengobral 
izin impor. Keputusan mengim- 
por I juta ton beras pada saat 
panen masih berlangsung dan 
pemangkasan subsidi pupuk dari 
10 juta ton jadi 8,5 juta ton untuk 
menambal defisit APBN hanya 
contoh kecil dari aneka kontra- 
diksi itu. Nihilnya dukungan 
bank, pencabutan subsidi, tidak 
fokusnya perencanaan SDM per- 
tanian, liberalisasi kebablasan, 
dan tidak bersenyawanya lem- 
baga pendidikan dan riset dengan 
petani akhirnya membuat ber- 
bagai upaya menjadi « 

Yang paling parah, 
nomi daerah, Kementerian Per- 
tanian seperti anak tiri karena 
tak punya "tangan dan kaki” di 
daerah. Apalagi para elite daerah 
tak menjadikan pertanian dan 
pangan sebagai driver pencitraan, 
Mustahil berharap inovasi pem- 
bangunan pertanian-pangan la- 
hir dari daerah. Padahal, imple- 
mentasi dan eksekusi program 
ada di daerah. Dalam kondisi 
seperti itu, petani miskin dan 
gurem berjuang sendiri. Sampai 
kapan ini berlangsung? Mung- 
kinkah menumpukan pangan ke- 
pada petani miskin-gurem? 

Saat ini, pemerintah-DPR 
tengah menuntaskan revisi UU 
No 7/1996 tentang Pangan. Dalam 
Pasal 113 RUU Pangan, diusulkan 
pembentukan Kementerian Ne- 
gara Urusan Pangan. Kemente- 
rian bertugas merumuskan dan 
melakukan koordinasi kebijakan 
pangan nasional, menjamin ke- 
tersediaan, akses, stabilisasi, dan 
keamanan pagan nasional. Akan- 
kah masalah pangan usai dengan 
pembentukan kelembagaan ini? 
Tentu tidak. Selain kelembagaan, 
lebih penting lagi adalah keber- 
pihakan, keberpihakan pada pe- 
tani dan produksi domestik. Tan- 
pa keberpihakan, kelembagaan 
hanya macan ompong. 

KHUDORI 

Anggota Pokja Ahli Dewan 
Ketahanan Pangan Pusat 
(2010-2014) 


REDAKSI 


YT 


Surat untuk Redaksi Yth hendaknya dilengkapi fotokopi KTP/SIM/paspor yang masih berlaku, 
berikut nomor telepon yang dapat dihubungi. Kompas tidak mengembalikan surat-surat yang diterima. 
e-mail: opini@kompas.com dan/atau opini@kompas.co.id 


Benteng di Lereng Semarang 


Selatan Membahay 


akan 


aktu mudik Lebaran lalu, saya melihat 
1 A / hal yang membahayakan di Jalan Lem- 


pongsari I, Semarang 


Selatan. Saat ini 


sedang dibangun benteng batu di lereng berkemi- 


ringan lebih dari 60 der 


t. Tingginya sekitar 20 


meter. Dan, di atasnya akan dibuat bangunan di 
Jalan Indrapura (Makamdowo) yang lerengnya 
mengarah ke lembah Jalan Lempongsari I. 


Menurut warg: 


tempat, mereka tidak tahu bangunan 


apa yang akan dibangun dan tidak pernah diberikan in- 
formasi apalagi diminta persetujuan. Padahal, benteng batu 
dan bangunan yang akan dibangun di atasnya merupakan 
potensi ancaman bagi warga di lingkungan tersebut. Yang 
mengherankan, benteng batu tersebut berada tepat di 
belakang rumah Wakil Wali Kota Semarang, yang secara 
efektif menjadi wali kota karena wali kota definitif sedang 


dalam posisi 


rdakwa dan rumah orangtuanya. 


Beberapa tahun lalu telah terjadi keruntuhan benteng 
serupa yang mengakibatkan longsor tanah dan memakan 
korban jiwa warga setempat, masih di Jalan Lempongsari I 
tersebut. Mewakili orangtua saya dan beberapa warga lama 
di Jalan Lempongsari I, Semarang Selatan, terutama yang 
menghadapi bahaya secara langsung dengan dibangunnya 
benteng batu tersebut, kami patut mempertanyakan ba- 
ngunan apa dan seberapa besar yang akan dibangun di atas 


benteng batu yang sedang dike: 
Mengapa tidak ada informa 


n saat ini? 
i bahkan permintaan per- 


setujuan dari warga setempat yang jelas-jelas menghadapi 
risiko tertimpa bangunan bila terjadi keruntuhan struktur 
benteng batu tersebut Apakah ada asuransi bagi warga untuk 
mengatasi risiko tersebut? Apakah bangunan tersebut sudah 
mendapat izin dari instansi yang berwenang? 


POETOET W BUDI 


Jalan Kebalen VII, Kebayoran Baru, Jakarta Selatan 


Sesuai Hak 
dan Kewajiban 
Sehubungan surat di Kompas 
(9/7), "Premi Asuransi Kenda- 
raan tinggi, Perlindungan Mi- 
nim” oleh Tbu Santy,mohon maaf 
atas ketidaknyamanannya. Pen- 
cakupan perlindungan asuransi 
kendaraan bermotor Ibu Santy 
sudah sesuai dengan hak dan 
kewajiban yang tertuang dalam 


lah diterima dan disetujui awal. 
Kami sudah menjelaskan rin- 
ci dalam surat bertanggal 16 Juli 
2012, yang dikirimkan kepada 
Ibu Santy. Kami dapat dihu- 
bungi di telepon pusat layanan 
Halo BCA (021) 500888, surel 


customer-care@bcafinan- 

id, website www.bcafinan- 
ce.co.id, atau SMS di nomor 9123 
dengan format BCAF (spasi) no 
kontrak (spasi) isi berita. 

NINIK LIDYA ARLINI 
Deputy Department Head 
Customer Service BCA 
Finance 


Astra Peugeot 
Sunter 
Mengecewakan 

Untuk persiapan libur Leba- 
ran lalu, saya memasukkan mo- 
bil Peugeot 400 D9 ke bengkel 


Astra Peugeot Sunter, Jakarta, 
pada 18 Juli 2012. Keluhannya, 


mrloperkoran @ ScraperOne & Kaskus 


pada transmisi otomatik. Mobil 


rhaul pada € 
ik dan selesai pada 


28 Juli 201 
Ternyata 
jalan, kondi $ oto- 
h mengalami gang- 
guan. Setelah dilakukan perba- 
ikan kembali oleh pihak bengkel 
Astra Peugeot Sunter, mobil di- 
tes kembali. Masih ada gangguan 
pada trans 
akhir, mobil dim 
bali ke bengkel Astra Peugeot 
Si rta, untuk dilakukan 
ulang pada 1 


aan yakin bah- 
wa transmisi pada “kendaraan 
tidak ada gangguan, saya dan 
keluarga mudik pada 16 Agustus 
2012. Ternyata pada perjalanan 
do Tol Cikampek, Jawa Barat, 
mobil mengalami 
kembali 
tiga 
tus 
karena baru di rest area Km 57. 
Sungguh merupakan penga- 
laman yang berharga dan mahal 
bagi saya. Dengan biaya yang 
sudah dikeluarkan Rp 13 juta 
lebih untuk perbaikan transmisi 
di bengkel Astra Peugeot Sunter, 
ternyata hanya sampai di rest 
area Km 57 Tol Cikampek yang 
didapatkan. Momen Lebaran 
untuk bertemu dengan keluarga 
di kampung terlewatkan. 
PRAYOGO WAHYUDI 
Kompleks Palem Indah Blok 
K, Duren Sawit, 
Jakarta Timur 


an untuk kembali ke Jakarta 


Paket Aktif Lewat 
Registrasi SMS 


Kami ingin menanggapi surat 
di Kompas (10/9),” Program Kar- 
tu Halo Telkomsel”, oleh Bapak 
Eko Hariadi Budhi Nugraha, 
tentang tagihan BlackBerry In- 
ternet Service (BIS) dari kartu 
Halo Telkomsel. Terkait keluhan 
itu, Telkomsel telah melakukan 
pemeriksaan teknis fitur aktif 


pelanggan, dan diketahui paket 
BIS Sosialita pelanggan aktif 


melalui registrasi SMS. 

Sesuai permintaan pelanggan, 
Telkomsel juga membantu pro- 
ses deaktivasi paket BIS milik 
pelanggan tersebut. Mohon ma- 
af atas ketidaknyamanannya, 

HARI PURWANTO 
Head of External Communi- 
cations Division Telkomsel 


BlackBerry" Curve” 8520 


BlackBerry" Curve” 9320 


BlackBerry" Curve” 9220 


Asyik kan punya banyak teman? Makanya, tukar BlackBerry Curve 8520 lama bergaransi resmi dengan 
BlackBerry Curve 9220 atau 9320 sekarang. Segera kunjungi outlet-outlet di bawah ini yang bertanda 
khusus, dan smartphone BlackBerry8 lama kamu bisa dihargai Rp 700.000.” 


CD og @OBAL 


erafone 


Periode promo 27 September hingga 28 Oktober 2012. 


id.blackberry.com/tradein 


( BiackBerryiD 


"Syarat dan Ketentuan berak. 


BlaekBory9, RIMP, Resoareh In Motor, dan marak 


BJ @biackberryid 


dunia. Digunakan berdasar Isensi dan Messereh In Me 


ng, roma. dan logo eri azan geo0ar da Aessach In Moon Ltd dan tata terdata davatau digunakan A5 dan d regara-ompar tua 


KOMPAS, KAMIS, 27 SEPTEMBER 2012 


KILAS LUAR) 


GERI 


Penyanyi Andy Williams Tutup Usia 


Penyanyi bersuara emas 
Amerika Serikat, Andy Williams, 
meninggal dalam usia 84 tahun, 
Rabu (26/9). Publisis Williams, 
Paul Shefrin, menyatakan, pelan- 
tun lagu legendaris "Moon Ri 
ver” itu meninggal di rumahnya, 
Selasa malam waktu setempat, 
setelah berjuang melawan kan- 
ker kandung kemih. Williams 
mengumumkan pada November 
2011 bahwa ia menderita kanker 
ebut. Namun 

GET IMAGES 

lagu-lagunya, Willian 

karier sebagai penyanyi bersama 

dara laki-lakinya 


Amerika, Penyanyi dengan suara merdu melankolis yang mu- 
dah dan nyaman dinikmati itu terkenal dengan lagu "Moon 

yang digubah oleh Johnny Mercer dan Henry Mancini. 
Di Indonesia, ia juga sangat populer dengan lagu "Where Do I 
Begin” yang menjadi lagu film Love Story (1970) dan "Speak 
Softly Love” yang menghiasi film The Godfather A9” 


(AP/DHF) 


Mesir Kampanyekan ”Karikatur Lawan Karikatur” 


Surat kabar sekuler Mesir, A-Watan, melancarkan kampanye 
menentang karikatur kontroversial yang menghina Nabi Mu- 
hammad, yang diterbitkan majalah Perancis, Charlie Hebdo. 
ranya dengan menerbitkan 13 karikatur di bawah slogan 
”Lawanlah Karikatur dengan Karikatur”, Salah satu karikatur 
Al-Watan memperlihatkan kacamata dengan bayangan gedung 
World Trade Center di New York, AS, yang sedang terba 
dengan tulisan, "Kacamata Barat untuk Dunia Islam 
rikatur yang dicetak dua halaman penuh itu adalah bagian edisi 
khu 12 halaman untuk menanggapi karikatur Charlie Hebdo. 
Karikatur di majalah Perancis itu muncul di tengah keriuhan 
menyusul beredarnya video Innocence of Muslims, yang meng- 
hina Islam. Lebih dari 50 orang tewas selama aksi protes di 
sejumlah negara Islam, dua minggu terakhir, (BBC/CAL) 


Korban Pembantaian Maguindanao Bertambah 


Pengadilan Filipina mengatakan, Rabu (26/9), terdapat korban 
ke-58 yang tewas dalam pembantaian politik terburuk nej 
itu setelah menetapkan seorang wartawan hilang sejak pem- 
aian tahun 2009. Pejabat Pengadilan @uezon City, Jimmy 
Jardines, mengatakan, anggota klan Ampatuan, pelaku pem- 
bantaian itu, telah dikenai dakwaan pembunuhan ke-58 atas 
tewasnya Reynaldo Momay. Wartawan foto koran Midland 
Review itu dinyatakan hilang setelah 57 jenazah, 31 di an- 
anya wartawan, ditemukan di kubus 
n kemud 


lakukan klan Ampatuan untuk mencegah rival politik mereka 


INTERNASIONAL 


Suriah dan Iran Terus Ditekan 


Yudhoyono Usulkan Protokol Cegah Kekerasan Berlatar Agama 


NEW YORK, KOMPAS 
— Para pemimpin Barat 
dan Arab meningkatkan 
tekanan atas Suriah dan 
Iran di Sidang Majelis 
Umum Perserikatan 
Bangsa-Bangsa, Selasa 
(29/9). Mereka terus 
menggalang dukungan 
memperkuat tekanan 
kepada dua rezim di 
Timur Tengah itu. 


Wartawan Kompas, A Tomy 
Trinugroho dan Dewi Indri- 
astuti, melaporkan dari New 
York bahwa Amerika Serikat, Pe- 
rancis, dan Gatar memimpin 
upaya menekan Suriah dan Tran, 
Setelah Sekretaris Jenderal PBB 
Ban Ki-moon mengecam per- 
tumpahan darah di Suriah, Pre- 
siden AS Barack Obama meminta 
dunia internasional menghambat 
Teheran memiliki senji 


da pernyataan Lakhdar Brahimi, 
Utusan Khu: PBB dan Liga 
Arab untuk Suriah. Brahimi me- 
nyatakan, konflik bers 
Suriah sebagai bentuk penyiks: 
an Abad Pertengahan. Kekerasan 
meningkat dan dalam 18 bulan 
ini telah menewaskan sekitar 
27000 orang, sebagian besar ada- 
lah warga sipil, 
Obama menjek 
Presiden B: 
tumbangag i 
Suriah bisa berhenti dan 
baru pun menyingsing”. 
Emir @atar, Sheikh Hamad bin 


K 
mendukung opos 
suara lebih tega 
tervensi militer 
”Lebih baik ne 
ikut campur tan 
as kemanusiaan, politik, dan 
militer, serta melakukan apa 


Pengunjuk rasa mengusung poster menentang keha 
(25/9) waktu setempat. Ahmadinej: 


umumkan k: 
wah kontrol oposisi Suriah agar 
bantuan kemanus 
capai pengungs 


hadap Tran. Ne, 
Barat 
yang dituduh W: 


5 


ITORTURE 
I WANT TO |SANCTION 
BOMB THEM AND 
2 AND AND 
STRENGTHEN MY SILENCE THEM... 
PUNISH THEM... 


Pa PARTHEID STATE... 


ad hadir dalam $ 


an bebas di ba- 


neriakkan yel-yel mendesak Pre- 
siden ang dijadwalkan 
an bisa men- berbicara di depan sidang Rabu 
waktu setempat—agar segera me- 
ninggalkan New York. 


Konsensus internasional 


Gelombang protes dan keke- 


Obama juga bersikap tegas ter- 
itu dikecam 
program nuklir, 


hington, diran- 


karena 


WE DON'T CARE ABOUT 
THE IRANIAN PEOPLE 


Adapun Presiden RI Susilo 
Bambang Yudhoyono saat men- 
dapat giliran berpidato mengu- 
sulkan perlu ada instrumen in- 
ternasional untuk mencegah ter- 
picunya ker an atau keke- 
san berlatar belakang agama. 
rumen yang merupakan hasil 


KOMPAS/DEWI INDRIASTUTI 


liran Presiden Iran Mahmoud Ahmadinejad di New York, Amerika Serikat, Selasa 
dang Umum PBB di New York. 


"Meski berbagai prakarsa te- 
lah diambil oleh negara-negara di 
PBB dan di forum-forum lain, 
penghinaan agama tetap ada. 
ta baru-baru ini melihat salah 
satu wajah buruknya dalam film 
itu,” tutur Yudhoyono, 
Menurut Presiden, Del 


menantang pemimpin klan dalam pemilihan gubernur M yang perlu untuk menghentikan an di sejumlah negara Islam — konsensus internasional ini men- Univ si Manusia 
guindanao, yang mereka kuasai selama 10 tahun, (AFP/AP/DI) pertumpahan darah,” katanya. nuklir "Satu nyafilm Innocence jadi acuan yang harus dipenuhi mene alam menjalan- 
Seorang pejabat Departemen tantangan yang bisa diat ns juga diangkat dalam — komunitas dunia, kan kebebasan — berekspre 


orang harus memperhatikan ke- 
tertiban umum, Karena itu, ke- 
bebasan berekspresi tidak ber- 

aya toleran dan 


Luar Negeri AS mengatakan, ne- 
garanya segera mengumumkan 
peningkai untuk opo- 
Suriah meski Ik berupa 


pidato sejumlah kepala negara, 
Meski menyatakan film itu juga negara dengan keragaman bu- 
menyakiti hati warga AS, Obama — daya dan agama yang tinggi, In- 
menegaskan bahwa kebebasan donesia menyerukan perlunya 


akan mengancam Israel, ke- Menurut Yudhoyono, sebagai 
amanan negara Teluk, dan sta- 
global," kata Obami 


Di luar Gedung PBB, sekitar 30 


-MDG 


. 1.5 . 8 dan amunisi. Adapun orang berunjuk rasa di depan berekspresi dan berpendapat ti- saling memahami dan menghor- saling menghormati yang uni- 
Kemiskinan Diyakini Is Fremoois Hol- Hotel Warwick, tempat Ahma- dak dapat dihalangi oleh siapa mati di antara para penganut versal juga perludikembangkan. 
lande mendesak PBB meng: dinejad menginap, Mereka me- pun. agama yang berbeda-beda, (AFP/AP/RBUTERS/CAL) 


Dapat Diatasi : - : —— — l : 


YORK, KOMPAS 


dunia diyakini tetap berjalan baik 
meski Tujuan Pembangunan Mi- 
lenium atau MDG berakhir pada 
2015. Agenda pasca-2015 ter- 
utama ahkan mendorong 
pertumbuhan berkelanjutan dan 
pembangunan yang berkeadilan. 

Hal itu disampaikan Presiden 
RI Susilo Bambang Yudhoyono, 
Presiden Liberia Ellen Johnson 
Sirleaf, dan Perdana Menteri Ing- 
gris David Cameron, Selasa 
(25/9), dalam jumpa pers di Mar- 
kas Perserikatan Bangsa-Bang: 
di New York, Amerika Serikat, 
seperti dilaporkan wartawan 
Kompas, A Tomy Trinugroho. 
Sebelumnya, ketiganya memim- 


kinan dunia dan memperbaiki 
kualitas hidup warga dunia,” ujar 
Yudhoyono. 

Menurut di 
kan mem: 
nyusunan agenda ber 
terbuka, transparan, partisipatif, 
dan inklusif, 

Agenda pasca-2015 diarahkan 
untuk mendorong pembangunan 
yang beri an dan pertum- 
buhan berkelanjutan, Agenda itu 
harus mampu memenuhi tun- 
tutan peningkatan jumlah pen- 
duduk dunia menjadi 9 miliar 


anggota HLP ju- 


g oleh insititusi2 terbaik Far 


didukun 
Level SD SMP SMA 


Jakarta Barat Jakarta Pusat 
Sabtu 29 2012 Minggu, 30 September 2012 


Dingapona 


9152 


Lebih dari 50 pilihan jurusan 
» 50 & SMP Government Swasta 
« Pilihan2 


energi, dan pel 


pin pertemuan pertama Panel Sirleaf menyatakan, kunci “19. 14.00-19.00 Accounting "Business 
Tingkat Tinggi Pembangunan upaya mengatasi kemiskinan “ Biomedical Science 
Berkelanjutan (TLP) dengan adalah pertumbuhan. Ketidak- 


tokoh dunia. 
no, Sirleaf, dan C 
meron ditunjuk Sekretaris Jen- 
deral PBB menjadi Ketua Ber- 


adilan jender merupakan per- 
soalan serius yang juga harus 


ameron menambahkan, 
miskin 


ata 
memperbaiki 


negara 

sama HILP. Tugas pokoknya ada- menjadi sejahtera sama artinya | Kelapa Gading Puri Indah 

lab men asilanenearmprose Wengangpeb Leraauan eoruri universa | oo 46252407108 71008130 ngga s9s 
international lucation consultan! re aa 


4586.0063 / 64 3628.6398 


Surabaya: 563.800 Malang: 944.100 Denpasar: 241.288 Semarang: 7020.7000: 


ram pengganti MDG. HLP di- 
jadwalkan bertemu lima kali. 


perbaikan tata kelola pemerin- 
tahan, dan penegakan hukum. 


(GL maa Or Snapot KDOCATION AWARD 101 


BOUTIOUE RESORT. COLLECTION 


MATTRESS & LINEN 


LUSIVE FOR CITIBANK CARDHOLDERS 


"AOA 20 - (£ 12 MONTES 


Chance To Stay at Luxury Resort in Balis 


ea 
promise of a heatihy backbana” 
PN Ya 
4 


TRINIDAD 
(140x200) Ad Gensam) 


(180x200) 


Reg, pelce Reg, price Reg. pre 
Rp, 42750000,- Rp, 21.400.000, Rp 19.750.000, 


NOW 
Rp. 20399000, 


NOW 
Rp. 10.399.000 


THE HAVEN 


SEMINYAK “BALI 


mrloperkoran @ ScraperOne & Kaskus 


KOMPAS, KAMIS, 27 SEPTEMBER 2012 


INTERNASIONAL 


9 


POLIT 


JE 


Mantan PM Abe 
Dicalonkan Kembali 


TOKYO, RABU — Mantan Per- 
dana Menteri Jepang Shinzo Abe 
(68) kembali dipilih menjadi ke- 
tua partai oposisi utama Jepang, 
Partai Demokrat Liberal (LDP), 
dan membuka peluang ia dica- 
lonkan kembali untuk posisi ja- 
batan lamanya itu, Rabu (26/9). 
Menurut sejumlah jajak pen- 
dapat, peluang Abe dalam pe- 
milihan umum yang akan digelar 


Kesempatan kedua 

Optimisme bahwa LDP akan 
mengalahkan Partai De- 
g (DPJ) yang ber- 
at ini dengan pencalonan 
Abe dilontarkan Direktur Ekse- 
kutif Asian Forum Japan Kat- 
suhiko Nakamura, 

"Saya tidak yakin rakyat Je- 
pang masih akan memberi ke- 
sempatan kedua kepada DPI,” 


Pekerja pabrik 
perakitan Toyota 
di Tianjin, Chin: 
memasang bagian 
mobil dalam foto 
pada 8 Oktober 
2002. Dua 
manufaktur 
mobil Jepang, 
Toyota dan 

an, Rabu 


beberapa bulan mendatang di- ujar Katsuhiko, (0/9), 
yakini terbuka lebar. Saat ini hubungan Jepang de- menyatakan 
LDP diyakini bakal meme- ngan China tengah tegang terkait mengurangi 


nangi mayoritas kursi di majelis 
rendah parlemen negeri itu se- 
telah tahun 2009 partai itu ter- 
gusur dari kekuasaan yang sudah 
mereka pegang selama hampir 
setengah abad. 
Kemungkinan 


Abe terpilih 


sengketa atas sejumlah pulau di 
Laut China Timur, Kepulauan 
yang diperebutkan itu disebut 
Senkaku oleh Jepang atau Dia- 
oyu oleh China. 

Kawasan kepulauan dan per- 
airan di sekitarnya itu diyakini 


jumlah produksi 
pabrik mereka di 
China karena 
permintaan 
mobil buatan 
Jepang anjlok 
setelah 


kembali sebagai PM Jepang di- kaya mengandung sumber daya bangkitnya 
nilai memicu kewaspadaan se- alam, seperti minyak dan gas sentimen 


jumlah negara tetangga Jepang 
yang terlibat sengketa teritorial, 
i China dan Korea Se- 


Nan 
daulatan "Negeri Mz 
bit” itu. 

”Wilayah laut dan teritorial Je- 
pang kini terancam, semen 
perekonomian negeri ini mandek 
akibat deflasi berkepanjangan 
dan mata uang yen yang kuat,” 
ujar Abe dalam jumpa pers. 

”Semua itu akan menjadi misi 
utam: i berbagai 
kesul 
pang yang kuat dan sejahtera," 
kata Abe. 

Lima tahun lalu, Abe berhenti 
dari jabatan PM setelah setahun 
at itu dia mengun- 
arena masalah ke- 


ahari Ter- 


durkan diri 
sehatan, 


bumi, Selama ini Abe adalah sa- 
lah satu pentolan LDP yang sa- 
ngat vokal mengkritik kebijakan 
pemerintah, terutama 
Yoshihiko Noda membeli sej 
lah pulau sengketa itu dari pe- 
milik pribadi. 

Menurut Abe, tak ada sengketa 
teritorial terkait kepulauan ter- 
sebut karena sudah jelas kawasan 
itu milik Jepang "Sebagai 
berbagai gerakan China di 
sekitar Senkaku, saya akan me- 
nunjukkan dengan jelas niat saya 
untuk mengambil tindakan tegas 
guna melindungi pulau-pulau itu 
dan kawasan perairan di seki- 


but baik Baba bisni: 
Abe mereka nilai sebag: 
yang mumpuni dan pun 
mampuan menuntaska 
lah persoalan, 
(RE 


/AP/DWA) 


Sengketa Bisa Buka 
”Kotak Pandora” 


anti-Jepang. 


AEP/KEVIN LEE 


China Tuntut Jepang Mundur 


Filipina Membujuk Perusahaan Jepang Memindahkan Basis Produksi 


BEIJING, RABU — Pemerintah China menegaskan 
tak akan membiarkan Jepang melakukan tindakan 
sepihak apa pun terhadap kepulauan sengketa di 
Laut China Timur. Hubungan kedua negara juga 


akan tetap tegang 


sampai Tokyo mundur dari 
keputusan membeli tiga pulau di kawa 


an yang 


dianggap sebagai ”tempat suci” bagi China itu, 


Demikian ditegaskan pernya- 
taan resmi Kementerian Luar 
Negeri China di Beijing, Rabu 


an Diaoyu, atau disebut Senkaku 
oleh Jepang, itu menunjikkan 
”penyangkalar 3 atas hasil 


lima pulau di kepulauan sengketa 
tersebut dari seorang pemilik pri- 
badi di Jepang pada 11 Septem- 
ber, Kepulauan tersebut diklaim 
Jepang, China, dan Taiwan. 


Pihak Jepang berdalih, pem- 
belian itu justru untuk mencegah 
pulau-pulau tersebut dibeli pe- 
ng di- 


merintah kota Tokyo 
pimpin gubernur b 
Shintaro I 

ra tak hanya berniat m 
beli pulau-pulau itu, tetapi juga 
membangun sejumlah infra- 


Toyota Motor Corp, Nissan 
Motor Co, dan Mazda Motor 
Corp memutuskan akan meng- 
hentikan sementara kegiatan 
produksi di beberapa pabrik me- 
reka di Jepang. Sementa 
zuki Motor Corp menyatakan 
akan mengurangi jam produksi, 
yang semula dua shift menjadi 
atu shift. 

1, produsen mobil Je- 
li China, akan me- 


pang ter 
nutup pabriknya yang diopera- 


a patungan dengan 
pet n lokal Dongfeng. Pe- 


China saat ini menyatakan ke- 
takutan memili! mobil Jepang 


Selain na otomotif, bisnis 
penerbangan juga terganggu. 
belumnya, Japan Airlines telah 
mengumumkan — pengurangan 


pembatalan pesanan ti- 
ni, maskapai All Nippon 
Airways juga mengumumkan 
adanya pembatalan 40000 pe- 
sanan tiket penerbangan antara 


(26/9). Sehari sebelumnya, Men- "perang antifasis". ih itu di- struktur di sa Jepang dan China pada periode 

teri Luar Negeri China Yang gunakan China untuk merujuk micu kemai nutupan akan dimulai Kamis ini,” September-November tahun ini, 

NEW YORK, SELASA — Isu rumah Kamboja dengan Vietnam | Jiechi menyampaikan sikap Chi- pada perlawanan Chinaterhadap dari China ataupun Taiwan. atau tiga hari lebih cepat dari Pemerintah Filipina cepat 
engketa wilayah di Laut China dan Filipina terkait perlu tidak- | na tersebut kepada Menlu Je- invasi dan pendudukan Jepang 1 jadwal penutupan semula terkait tanggap dengan situasi tersebut, 
nya menyinggung insiden di Be- | pang Koichiro Gembadalamper- pada era sebelum sampai akhir Kurangi produksi musim liburan di China sepan- dan langsung mendekati 15 per- 

ting Scarborough yang melibat- | temuan di sela-sela Sidang Ma- Perang Dunia II. Selain membuat hubungan jang minggu depan. usahaan Jepang yang dinilai po- 


berkembang dan ser 


ikin parah kan China. jelis Umum PBB di New York, — Dalam pertemuan, yang oleh diplomatik China-Jepang mema- — “Produksi akan dimulai lagi  tensial untuk memindahkan ba- 
seolah "membuka kotak Pando- —— Kegagalan itu adalah kegagal- | AS, Gemba digambarkan berlang- nas, ketegangan seputar klaim pada '8 Oktober. Setelah itu kami sis produksinya dari China ke 
ra” jika sampai salah pena- anpertamaASEANmencapaike- | — Dalam pertemuan yangdimin- sung ”tegang” tersebut, Yang juga teritorial ini juga berdampak pa- tap Meksibel melihat si-  ilipina, "Kami bukannya mau 


nganan. m 45 tahun ke- | ta oleh Gemba tersebut, Yang menuntut Jepang mengoreksi da sektor ekonomi. Setelah men- ujar juru bicara ' mengambil keuntungan di atas 

Pernyataan itu disampaikan — beradaannya. menegaskan bahwa memanz semua kesalahan dan menghen- 1 kemarahan para de- penderitaan orang lain, melain- 
Menteri Luar Negeri RT Mar : hubungan kedua tikan tindakan yang mengganggu anti-Jepang di China, — Sementara Toyota menutup kan kami mencoba berpikir prak- 
Natalegawa, Selasa (25/9), Menyatukan kembali akhirakhir ini disebabkan oleh — kedaulatan teritorial China pekan lalu, beberapa produsen pabriknya di Tianjin dan Gu- tis dan membantu pihak Jepang” 
mendampingi Presiden Rancangan kode tata berpe- | kesalahan Jepang Ketegangan kedua negara ini mobil asal Jepang menyatakan angzhoumulaiRabu.Seorangpe- kata Cristino Panlilio, Menteri 
Bambang Yudhoyono mengha- rilaku yang disusun dan diedar- |” Menlu China itu menegaskan, dipicu keputusan pemerintah kini akan mengurangi jumlah jabat pemasaran Toyota di Bei- ' Muda Perdagangan Filipina, Ra- 


diri Sidang Majelis Umum PBB di 
New York, AS. 
dapat kesamaan 
haman antarnegara-nega: 
wasan, Mereka meyakini 
sama bisa membangun dan me- 
rasakan k hteraan karena 
i si yang 


Saat ini, tambah Marty, In- 
donesia telah berupaya meng- 
edarkan dan mengajukan draf 
rancangan kode tata berperilaku 
di Laut China Selatan di antara 
sesama negara anggota ASEAN. 

Seperti diwartakan, para men- 
lu se-ASEAN berencana meng- 
gelar pertemuan sampingan di 
a-sela sidang tahunan PBB di 
New York tersebut. 

Agenda utama pertemuan itu 
membahas persiapan menjelang 
pertemuan tingkat kepala negara 
atau KTT AN di Phnom 
Penh, Kamboja, pertengahan No- 
vember nanti. 

Juli lalu, keberadaan dan ke- 
satuan ASEAN dipertanyakan, 
menyusul kegagalan organisasi 
n itu menyusun draf ko- 
a. Kebuntuan ter- 
jadi akibat ketidaksepakatan tuan 


kan Indonesia saat ini disebut 
Marty sebagai upaya Indonesi 
mempersatukan kembali AS! 
di tengah berbagai perbe 
yang masih terjadi terkait pe- 
nanganan sengketa teritorial di 
Laut China 
Empat dai 


Brunei, Vietnam, 
menjadi negara 
pengklaim kawasan di Laut Chi- 
na Selatan, 

Mereka bersengketa dengan 
China dan Taiwan. Pihak China 
mengklaim hampir 90 persen 
perairan yang diyakini kaya de- 
ngan sumber daya alam minyak 
dan gas bumi itu. 

"Apa yang kita cari sekarang 
ah pengaturan mendasar 
sehingga antarnegara dapat bet 
perilaku ra 
mereka memang 


ingin 
menjaga stabilitas di kawasan 


tetap 


ini? ujar Marty. 


torial kam aa Pada antara 
Jepang dan China terkait ke- 
pulauan Senkaku atau Diaoyu di 
perairan Laut China Timur. 
(AP/DWA) 


klaim Jepang terhadap Kepulau- 


pusat Jepang membeli tiga dari 


produksi mereka di China. 


jing mengatakan, para konsumen 


bu, (REUTERS/AFP/AP/DHF) 


KRISIS SUI 


Markas Besar Militer Diguncang Dua 


DAMASKUS, RABU — M 
Besar Angkatan Bersenjata Su- 
riah di Damaskus, simbol ke- 
kuatan negara itu, diguncang dua 
ledakan besar, Rabu (26/9). Me- 
dia pemerintah dan saksi mata 
mengatakan, salah satu gedung di 
markas militer itu dilanda ke- 
bi n hebat tak lama setelah 
ledakan. 

Menteri Informasi Omran Zo- 
ubi mengatakan, ledakan itu di- 
picu dua bom rakitan. Kemung- 
kinan salah satu bom diletakkan 
di lantai dasar markas militer itu. 
Tak ada laporan jatuhnya korban 
dalam insiden, yang terjadi pada 
t pihak oposisi tengah ber- 
ha menumbangkan rezim 
den Bashar al-Assad. 

a menuturkan, dua 
lalu diikuti 
berat, yang di- 
bentrokan ber- 


tembakan s 
duga hi 


a antara militer dan pa- 
an oposisi di sekitar lokasi 
ledakan, 

Kantor berita pemerintah, 
SANA, mengatakan, ledakan ter- 
aat sebelum pukul 07.00 
at Alun-alun Omayyad, Bu- 
nyi ledakan terdengar beb 
kilometer jauhnya, serta meru: 
semua jendela Hotel Dama Rose 
dan bangunan lain di sekitarnya. 

Asap hitam pekat membubung 
tinggi ke langit Damaskus selama 
beberapa jam setelah ledakan, 
sementara mobil-mobil ambu- 
lans dikerahkan ke lokasi ledakan 
saat polisi menutup wilayah itu, 
Warga yang panik berlarian men- 
ledakan. 


akan bom itu menggun- 
cang semua apartemen, dan jen- 
de) 


hancur,” kata seorang warga 
yang tak mau disebut namanya di 
dekat Distrik Abu Rummaneh. 


Nasser dan Hortada 
menjadi target ketika 
tiba di lokasi dua 
ledakan itu. 


Pembebasan Suriah 
(ESA) mengklaim bertanggung 
jawab atas dua ledakan itu. Meski 
belum ada laporan resmi soal 
korban jiwa, FSA menyebutkan, 
"ada puluhan orang tewas dan 
terluka” dalam insiden serangan 


Ledakan 


tersebut, Zoubi malah menga- 
takan, ledakan itu hanya me- 
nyebabkan kerusakan materi, 


Wartawan ditembak 

Sementara itu, Maya Nasser, 
koresponden Press TV Tran yang 
sedang menyampaikan laporan 
pandangan mata dari lokasi le- 
dakan itu, ditembak mati oleh 
penembak ji in Hortada, 
kepala biro Damaskus untuk dua 
n, yakni Pres: 
TV dan Al-Alam, terkena tem- 
bakan di punggung, tetapi se- 
lamat. 

Nasser dan Hortada menjadi 
target ketika tiba di lokasi dua 
ledakan itu. Press TV merilis be- 
rita dalam bahasa Inggris, se- 
dangkan Al-Alam dalam bah: 
Arab. Kedua stasiun TV itu di- 
biayai Pemerintah Tran. 

Iran merupakan sekutu utama 


rezim Assad dalam memerangi 
oposisi selama 18 bulan sejak 
Maret 201. 

Di pihak lain, Organi 
antau Hak As Mam 
h (SOHR) melaporkan, pas 
an milisi propemerintah Su 
telah membantai 16 warga sipil di 
rumah mereka, Rabu subuh. Di 
antara korban ada enam perem- 
puan dan tiga anak. 
isi mendatangi rumah me- 
reka di kawasan Barzeh sekitar 
pukul 05.00 waktu setempat dan 
menembak mati semua penghu- 
ninya,” kata Kepala SOHR Rami 
Abdel Rahman. 

FSA mengklaim telah mengu- 
bagian Suriah. Damaskus 
menjadi target utama serangan 
FSA setelah markas utama pa- 
sukan oposisi itu pindah dari 
Turki ke Suriah. 

(AP/AFP/REUTE) 


S/CAL) 


Experience The Sensation of 
Red Energy with 1.5 RX Red Edition 


mnsasi pengalaman be 


ndara Anda semakin optima 


n Nissan Juke RX Red Edition" 
srior Par 
h 


Tamp 
ty Le 


e poilei 


dengi 
memukau dengan Red Ir 
Center Armre: 
Color Grille, dan berbagai 
pribadi terpilih. Segera kunjungi De 
atau klik www.nissan.co.id. 


Nissan. Innovation That Excites. 


st with Consol 
depan untuk 
aler Nissan terdekat 


Kunjungi 
Booth Nissan di IIMS 2012) 
Hali D JlExpo-Kemayoran, 
(20 - 30 September 2012). 


Issan 
500 023 


mrioperkoran @ ScraperOne & Kaskus 


mrioperkoran @ 


KOMPAS, KAMIS, 27 SEPTEMBER 2012 


Bandung adalah kota serbaada. Jalan-jalan di kota ini, banyak 
hal dapat kita temukan. Ada makanan-makanan lezat, ada 
tempat wisata yang apik, dan ada pula remah-remah sejarah 
perjuangan bangsa yang masih menyala. Jika hanya itu, sudah 
biasa. Kota Kembang juga memiliki potensi lain yang layak 


diangkat. 


andung juga menjadi kota dirgantara. Di 
sini berdiri pabrik pesawatterbang yang 
legendaris, IPTN, yang sekarang menjadi 
PT Dirgantara Indonesia (PTDI). Guna 
menegaskan atmosfer dirgantara di 

Bandung dan bersamaan dengan perayaan HUT ke-202 


Kota Bandung, Pemerintah Kota Bandung bekerja sama 


dengan Pangkalan TNI AU Husein Sastranegara menggelar 
) September. 
Menurut Komandan Lanud Husein Sastranegara Kolonel 
(Pnb) Umar Sugeng Hariyono, Bandung Air $ 
program kerja Wali Kota Bandung Dada Rosada. 

“Wali kota ingin mengad: yang spektakuler 
di Bandung. Acara ini merupakan kedua kalinya 


kembali Bandung Air Show pada 


ow adalah 


anac 


diselenggarakan, setelah sebelumnya sukses diadakan 
pada tahun 2010, Bandung Air Show ini diselenggarakan 
dua tahun sekali, kata Umar, Senin (24/9). 

Umar menjelaskan, pelaksanaan Bandung Airshow 
2012 akan lebih meriah dibanding penyelenggaraan tahun 
sebelumnya, Hal itu salah satunya dilihat dari jumlah 
peserta yang lebih banyak, Tujuan yang paling penting, 
tambah Umar, adalah mengangkat potensi kedirgantaraan 
di Bandung, 

“K 


a punya pabrik pesawat PTDI, tetapi sempat 

terpuruk karena terkena dampak krisis ekonomi 1997- 
1998. S: 
ini luma 


at ini, PTDI mulai bangkit dan beberapa tahun 


yan baik. Mungkin dengan adanya acara ini bisa 


antaraan 


d 


menjadi motivasi (mengembangkan) kedir 


masyarakat Kota Bandung dan Indonesia pada umumnya," 


ujar Umar, 
Pertunjukan kedirgantaraan ini memiliki visi untuk 


membangkitkan Bandung sebagai kota dirgant 


nasional maupun internasional, Banyak orang mungkin 
akan bertanya, kenapa yang dipilih Bandung? Selain 
memiliki PTDI, Bandung juga mempunyai universitas 
kedirgantaraan Universitas Nurtanio Bandung. Ada pula 
sekolah penerbang Bandung Pilot Academy dan SMK 12 


- Pameran Kedirgantaraan 


- Pameran Pembagunan dan Potensi Daerah 


- Demo Aerobatic 

- Terjun Payung 

- Terbang Bermotor 

- Demo Aeromodelling 

- Photo Rally 

- Lomba Merakit Replika Pesawat 
dari Barang Bekas 

- Lomba Mewarnai 

- Lomba Menggambar 

- Lomba Melukis 

- Panggung Hiburan (entertainment) 


Menangkap Potensi Lain 


Kota Kembang 


yang membuat pesawat terbangeksperimental. Potensi 
tersebut patut dikembangkan, 

Tahun ini, Bandung Air Show menampilkan dynamic 
show dan static show." Untuk dynamic show, rencananya 
kita akan menggelar aerobatik 
yang menampilkan Jupiter 
Aerobatic Team dan Dynamic 
Pegasus," jelas Umar, 

TNI AU akan memamerkan 
pesawat tempur Hawk 100/200 
dari Skuadron Udara 12 
Pekanbaru. Ada juga pesawat 
angkut C-130 Hercuk 


sejumlah pesawat latih. 
Sedangkan Dynamic Pega 


yang berasal dari Skuadron 


Udara 7 Suryadarma akan unjuk 


ian” 


kebolehan dengan “t 
helikopter di ud 


Pihak PTDI juga memamerkan produknya khususnya, 
pesawat N250. Maskapai nasional juga hadir, seperti 
ky, 
riwijaya Air, dan Merpati Nusantara, Ada juga 


Lion Ai aruda Indonesia, IATE, Bata 
Royal 
sekolah penerbang yang akan memeriahkan acara ini, 
yaitu Bandung Pilot Academy, Alfa Flying School Jakarta, 
Dirgantara Flying School, dan Lion Flying Seghool 

Meski pameran ini berskala domestik, sejumlah 


pelaku penerbangan luar negeri amat berminat datang dan 
menyemarakkan pameran ini, ant 


ain dari Malaysia, 


Australia, dan Amerika. “Induk olahraga dirgan 


FASI, memang memiliki kerja sama dengan federasi serupa 


di Malaysia sehingga bisa mendatangkan mereka ke sini," 


terang Umar. 
Selain pertunjukan kedirgantara 


nyang terdiri 


n kuliner kh 


156 stan, penyelenggara membuka 6 


Bandung, Bahkan PT Greenlite Kreasi Abadi yang menjadi 


event organizer acara ini juga menyiapkan pertunjukan 


kesenian tradisional dan modern, 
Hal itu bertujuan agar pengunjung 
mendapatkan pengalaman yang 
lengkap tentang Bandung 
“Tanggal 28 September akan 
ada pencatatan rekor Muri yang berupa 1.000 pelajar SMP 


dan SMA se-Bandung merakit pesawat dari barang beka 


imbuh Umar, 
Pameran yang menggunakan lahan seluas 100 ribu 


meter persegi ini dibuka untuk umum. Namun, demi 


kenyamanan menyaksikan pameran dan pertunjukan GUNAWAN KARTAPRANATAMIK PEDIA, BANDUNG AI SHOW, SHUTTERSTOCK 


udara, penyelenggara membagi pengunjung dalam 


Bandung Air Show dibuka oleh Wali Kota Bandung 
TNI Bagus 
an Bandung Air 


pertama untuk anggota TNI, 


edua untuk pelajar dan mahasiswa, —— Dada Rosada dan Pangkoops AUT Mar 


serta hari ketiga dan keempat untuk masy: 


Puruhito, Diharapkan, penyelengi 


seiring dengan rencana 
anegara, (IKLAN/TYS/ 


kat umum bisa meny: 


npameran Show selanjutnya akan lebih be: 


ama, tetapi waktunya adalah siang hari 


sekitar pukul 14.00. 


pengembangan Lanud Husein Sastr 
vroJ 


reonlite 


abadi 


“Hari Jadi ke 202 Kota Bandung 
Kita Mantapkan 7 Agenda Prioritas 
Pembanguan yang Berkelanjutan” 


27-30 


SEPTEMBER 2012 


Pangkalan TNI AU (LANUD) Husein Sastranegara 
Jl. Padjajaran No. 156 Bandung Jawa Barat 


Jam Buka Bandung Air Show 2012: 


« Kamis, 27 september 2012 


Pk. 08.00 s/d 14.00 wib : khusus TNI, POLRI, 
BUMN, PNS, BUMD, PEMDA, dan undangan 


Pk. 14.00 s/d 17.00 WIB : Umum 
» Jum'at, 28 September 2012 


Rp.5.000- 


Rp.15.000-, 


Pk. 08.00 s/d 17.00 WIB : khusus pelajar & mahasiswa 


“ Sabtu, 29 September 2012 
Pk. 08.00 s/d 21.00 WIB : Umum 


“ Minggu, 30 September 2012 
Pk. 08.00 s/d 17.00 WIB - Umum 


Informasi tiket box : 


Telp. 022 6015026, 6150 1112, 6150 1113, 6150 1114 


Dimeriahkan oleh : Melly Goeslaw, Aishiteru, 
Zigaz, Regina, Michael meets Gabriel, GAS, 
Mikki, Soulmatch, S9mbilan Band, BebyLuck 


tion air 


ka WANDUNG EKsPRES  bandungtral 


BEI, haus career 


initancoem 


& 


. 


ASPAN 


Bisnis Indonesia —WXik syariah 


NILOUR 


inlahkoran JJK Kompas 


vw Ina MOV STv Kak KI On BN nia MU irodo MOM KST RAB ren 


@ STAEDTLER DN. Semawaar 
Dat “G5 
JP » 


hn, 0 
“ - 
CIPE GANTI paBiCa PF PERTAMINA DS 
j 2 hero AVIATI 
Dan ex T si MALI AVIATION Garuda Indonesia 
BEKIPAKKEN oo ANGKASA KOANGTEMO AVINSI “Ticiac Nt DN Ns —WBISNIS SUAVE 
an TAN KINI ika II 10 Ia ka 


ng Beranda Pasundan 


Husein Sastranegara INAV tanegara 


JL Padjajaran Wo.156 wa Barat 


Atur: Kapi 


Adm, Yayan 026, Fax, (022) 2 


email : info@bandungairshow2012.com www.bandungairshow2012.com 


KOMPAS, KAMIS, 27 SEPTEMBER 2012 


INTERNASIONAL 


AUST 


Tiga Warga 
Indonesia 
Dihukum 
Penjara 


PERTH, RABU — Tiga warga 
Indonesia, yang menjadi awak 
sebuah kapal pencari suaka ke 
Australia, dijatuhi hukuman le- 
bih dari lima tahun karena me- 
nyelundupkan manusia, Rabu 
(20/9). 

Kapal yang mereka awaki ter- 
empas ke tebing karang di Pulau 
Chi milik Australia di Sa- 
mudra Hindia, Desember 2010, 
dalam badai hebat. Sebanyak 50 
orang dari 90 pengungsi Iran, 
Trak, dan Kurdi di dalam kapal itu 
tewas, 

Tiga WNI yang mengawaki ka- 
pal SIEV 221 itu adalah Abdul 
Rajid (61), Hardi Hans (22), dan 


Supriyadi (38). Mereka dinyata- 
kan bersalah melakukan penye- 


lundupan manusia oleh Peng- 
adilan Negeri Perth bulan lalu. 

Hakim Stephen Scott, Rabu, 
mengatakan, ketiga orang itu te- 
lah menyadari dari awal menge- 
nai "keadaan kapal, ketiadaan 
peralatan keselamatan, dan pe- 
nuh sesaknya kapal”. 


Mengabaikan risiko 


Dalam sidang terungkap, ha- 
nya ada 20 rompi pelampung di 
kapal dan Scott mengatakan, 
awak kapal itu telah mengabai- 
kan risiko bahaya yang dihadapi 
penumpang. Setiap awak kapal 
dikabarkan mendapat bayaran 
sekitar 2.000 dollar AS (Rp 19,23 
juta) dari penyelundup manusia 
untuk melakukan perjalanan 
itu. 

Scott menjatuhkan hukuman 
penjara 5 tahun 9 bulan kepada 
Rasyid, kapten kapal itu. Dia ha- 
rus menjalani hukuman sedikit- 
nya tiga tahun tujuh bulan. 

Hans dan Supriyadi masing- 
ing divonis 5 tahun 6 bulan, 
yang harus dijalani sedikitnya ti- 
ga tahun empat bulan. 

Pulau Christmas terletak lebih 
dekat ke Pulau Jawa daripada ke 
daratan Australia. Kedekatan de- 
ngan Asia Tenggara ini membuat 
pulau itu salah satu tujuan utama 
bagi penyelundup manusia. 

Akhir pekan lalu, Pemerintah 
Australia mengatakan, sekelom- 
pok orang Sri Lanka pencari su- 
aka telah memilih pulang ke ne- 
ra mereka daripada dikirim ke 
t pemrosesan di Nauru. Me- 


pu 
reka meninggalkan Pulau Christ- 
mas dengan pesawat menuju Ko- 
lombo, Sabtu pekan lalu. 
(AFP/AP/DI) 


AP MOTO/THAI 


Polisi antihuru-hara berlari menjauhi kobaran api dari bom molotov yang dilemparkan pengunjuk rasa saat berlangsung pemogokan 
nasional di Athena, Yunani (26/9). Polisi bentrok dengan pengunjuk rasa yang melemparkan bom molotov dan botol di pusat kota Athena 


ketika pemogokan yang dimotori seri 


at buruh untuk memprotes program pengetatan anggaran berubah rusuh. 


Rakyat Yunani Mogok 


Demonstran di Spanyol Tuntut Pemilihan Umum 


ATHENA, RABU — Penerbangan dan perjalanan 
kereta api dihentikan, toko-toko ditutup, dan ribuan 
orang memenuhi jalan di kota-kota di Yunani, Rabu 
(26/9). Ini merupakan pemogokan massal pertama 
rakyat Yunani sejak terbentuknya pemerintahan 


koalisi, Juni lalu. 


Di Athena, lebih dari 50000 
orang berteriak,” Kami tidak mau 
tunduk kepada Troika” serta 
"Keluarlah Uni Eropa dan Dana 
Moneter Internasional 

Penduduk kota berarak-arak 
dari Alun-alun Syntagma ke g 
dung parlemen, Mereka mem- 
protes penghematan yang dimin- 
ta Uni Eropa dan IMF sebagai 
kompensasi atas kucuran dana 
talangan baru. 

Polisi Yunani sempat bentrok 
dengan pengunjuk rasa. Polisi 
menembakkan gas air mata ke 
arah demonstran, sementara de- 
ri polisi de- 
ngan batu. Sekitar 3.000 polisi 
ja, dua kali lipat dari jumlah 


membakar pohon-pohon di 
Taman Nasional, memecahkan 
batu jalanan dengan palu, dan 
menggunakan pecahan itu untuk 
melempari poli 

Mereka juga membawa poster 


Kami tidak dapat membesar! 
anak kami seperti ini,” ujar Dina 
Kokou (54), seorang guru yang 
digaji 1000 curo (Rp 12,3 juta) 


pemangk: 
membunuh kami,” ujarnya lagi. 
Pemogokan tersebut diseru- 


jika mereka 


jadi ujian pertama bagi peme- 


rintahan Antonis Samaras. 


Reformasi fiskal 

Para pemimpin Yunani ditun- 
tut melakukan reform 
au menerir 
lanjutan. Pembe 


talar 


miliar curo membuat pemerin- 
tah harus melakukan pengetatan 
anggaran. 

Menteri Keuangan Yannis 
dan PM Antonis 
Samaras memformulasikan pa- 
ket penghematan sebesar 11,5 mi- 
liar curo sepanjang tahun 2013- 

n penam- 
2 miliar 


curo, 

Pemogokan kali ini juga mem- 
buat Acropolis, tempat wisata 
paling terkenal di Yunani, di- 
tutup. 

Salah satu demonstran adalah 
pekerja rumah sakit, Alkis Bet: 
Gajinya dipangkas dari 1300 
euro (Rp 16 juta) menjadi 800 
euro (Rp 9,8 juta). Dengan paket 
ghematan baru tersebut, 
nya akan dipangkas lagi men- 
li 600 curo (Rp 7,3 juta). 


pei 


Demo Spanyol 


Sehari ” sebelumnya, sekitar 
6000 warga Spanyol berde- 


monstrasi di depan gedung pa 
lemen di pusat Madrid, Lebih 
dari 1000 polisi anti-huru-hara 
memblokade akses ke gedung 
tersebut, Para pemrotes kemu- 
dian mengalihkan kemarahan ke 
tempat-tempat di seputar par- 
lemen, 

Bentrokan tidak terhindarkan. 
Demonstran melempari polisi 
dengan batu dan botol. Polisi 
menembakkan peluru 
karet ke arah mereka. 

Demonstran tersebut menye- 
rukan penyelenggaraan pemilu 
karena menganggap pemerin- 
tahan yang sekarang terlalu 
keras memberlakukan pengeta 
an anggaran. Juru bicara Ke- 
polisian Nasional mengatakan, 
ada 64 orang terluka, termasuk 
polisi. Sementara itu, 36 orang 
ditahan, 

Pemerintah akan mengumum- 
kan paket penghematan baru un- 
tuk tahun anggaran 2013, s 
ini. Diperkirakan, perekonomian 
Spanyol terkontraksi 


KILAS 


KAWAT $S 


& Austevoll 


 Spokane & Roma 


Austevoll 

Pepatah banyak anak banyak rezeki tampaknya melekat pada 
penjual hotdog di pompa bensin ini. Bayangkan, setiap kali dia 
melahirkan, anggota keluarga Oksnes (29) pasti ada yang men- 
dapatkan lotre di tingkat nasional, "Tni benar-benar aneh. Kami 
sebenarnya bahkan tidak sering-sering membeli lotre," kata 
Oksnes beberapa hari setelah memenangi 12,2 juta krona atau 
Rp 204 miliar. Ini merupakan lotre ketiga yang mereka me- 
nangkan dalam kurun 6 tahun. Ketika Oksnes melahirkan anak 
pertamanya tahun 2006, ayahnya mendapatkan lotre 4,2 juta 
krona atau Rp 7 miliar, Tiga tahun kemudian, Oksnes sendiri 
menang lotre sebesar 8,2 juta krona atau Rp 18,7 miliar sehari 


setelah melahirkan anak kedua. Akhir pekan lalu, adiknya yang 
berusia 18 tahun, Tord, juga menang lotre setelah Oksne: 
melahirkan anak ketiganya. Dia menggunakan uang hasil lotre 


itu untuk membeli mobil baru dan sebagian ditabung. Oksnes 
memimpikan akan dapat memiliki sebuah rumah kelak. Wa- 
laupun demikian, Oksnes mengatakan, setelah kelahiran anak 
ketiga ini, dia akan berhenti punya anak. Wah, tidak mau dapat 
lotre lagi? 


Spokane 


Sepotong jari manu 


ditemukan di dalam perut seekor ikan. 
Ikan itu diambil dari Danau Priest di Idaho. Setelah ditelusu 
ternyata potongan jari itu milik seseorang yang kecelakz 
bulan sebelumnya di danau tersebut, Nolan Calvin 
nelayan, terkejut ketika menemukan jari di perut seekor ikan 
Irout. Ikan itu ditangkap pada 11 September lalu, Dia lalu 


sidik jari itu cocok dengan sidik 
dari Colbert, Washington. € kemudian dipanggil. 
bertemu, para detektif terkejut karena C kehilangan em- 
pat jari tangan kiri. Pada 21 Juni lalu ketika sedang bermain di 
danau, tangan Galassi terkena baling-baling perahu, Ketika 
dipanggil polisi, Galassi sudah menduga jarinya ditemukan, 
"Saya masih dapat bekerja dengan ibu jari dan separuh jari 
telunjuk saya," katanya. Ketika kecelakaan terjadi, dia segera 
dilarikan ke ramah sakit dengan helikopter. 


Roma 


Polisi di Roma mengatakan telah 
menangkap salah satu dari dua 
piton yang berkel 
Kedua ular bes 
di dekat toko penjual hewan ek- 
sotis di tengah kota. Polisi 
mengatakan, kedua ular itu mun- 
cul di kawasan Torpignattara, 
lasa (25/90) pagi. Tampaknya ke- 
dua ular itu ditelantarkar 
orang di depan pintu toko yang 
belum buka. Demikian dilapor- 
kan kantor berita Italia, ANSA. 
Polisi mengatakan, mereka akh 
satu dari dua hewan melata itu. 
masih terus dicari. Polisi juga belum menget: ang 
melepaskan ular-ular itu di tempat umum. Berapa panjang dan 
besar ular tidak dijelaskan. (AP/RBUTERS/UPI) 


HANDINING 


lapat menangkap salah 


heavenly melting pot 


7 


Sabtu 29:SEPTEMBER 2012 


k1.23.00 WIB, Flavor-Bliss 


www.bankmandiri.co.id 


m Sutera 


flavorbliss Uf 


Pati 


embly Hall 


Jakarta Convention Center 


3-7 Oktober 2012 


temukan karya perancang berbakat Indonesia dan lezatnya aneka kuliner di Pasar Indonesia 


Bagi Anda pecinta karya khas Indonesia, ayo kunjungi Pasar Indonesia dan temukan beragam karya anak bangsa dari Mitra Binaan Bank Mandiri seperti 


fashion, aksesc 


Kepala Ikan Bungus, Bebek Cak Yudi, Ayam Goreng Berkah, 


Jangan lewatkan parade fashion show dari Monday to Sunday, Kle 
performance dari Endah & Rhesa dan berbagai acara menarik lainnya. 


kain tenun, hingga kerajinan tangan. Nikmati juga lezatnya aneka kuliner ternama dari berbagai daerah seperti Gudeg Wijilan Yu Djum, 
Tahu Petis Yudistira,Es Duren Sakinah dan banyak lagi 


Kleting, Cotton Ink, Eri Dane, Yasmina Yessy serta College 4 Work. Saksikan Juga live 


wirausaha muda mandiri 


a 


@wrausahamandiri 


Terdepan, Terpercaya. Tumbuh bersama Anda. 


mrioperkoran @ ScraperOne & Kaskus 


LA 


“GKAN 


PENDIDIKAN & 


KOMPAS, KAMIS, 27 SEPTEMBER 2012 


. KEBUDAYAAN 


Pemilihan Rektor UI Belum Dilanjutkan 


Pr pemilihan rektor Universitas Indonesia (UT) periode 
2012-2017 masih terhenti dan belum ada kej 


dilanjutkan. Pihak UT masih mengupa 
damaian. "Syukur sudah ada komunil 


tian kapan 
akan islah atau per- 
dengan berbagai pi- 


hak. Namun, belum bisa dipastikan kapan dilanjutkan,” kata 
Djoko Santoso, Pejabat Sementara Rektor UI, di Kampus UI, 
Depok, Selasa (25/9). Jadwal pemilihan rektor UI definitif yaitu 
9 Oktober 2012, Panitia Pemilihan Rektor (Pilrek) UT menunda 
kelanjutan proses pemilihan rektor periode 2012-2017 karena 


Tim Trans 
(PTUN) cacat hukum 
pembentukan Tim Transisi U 
rektor ke Senat Akademi Unit 


akhirnya juga ditunda sampai ada has 


keputusan islah. (BLN) 


i UI dinilai oleh Pengadilan Tata Usaha Negara 
Paguyuban Pekerja UI menggugat soal 


Skuadron Black Panther ke Bandung 


Sebanyak enam pesawat tempur Flawk 100/200 dari Skuadron 


Udara 
pasti 


2 Pangkalan Udara Roesmin Nurjadin, Pekanbaru, di- 
an mengisi pameran kedirgantaraan Bandung Air Show 


2012 yang dimulai hari ini, Kamis (27/9). "Black Panther” ini 


menjadi bagian penting p 
Pangkalan Udara Husein 


da pembukaan, Menurut Komandan 
tranegara Kolonel Pnb Umar Su- 


geng, skuadron Black Panther masih ada di Lanud Iswahjudi, 


Madiun. (ELD) 


Gugatan UU PT Diajukan ke MK 


Permohonan uji materi Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2012 
tentang Pendidikan Tinggi yang disahkan Juli 2012 ke Mah- 


kamah Konstitusi (MK) sudah diajukan ma 
hadapi ancaman uji materi ini, pemerintah 
kan seperti UU Badan Hukum Pendidikan 


nasib UU PT tidz 
yang dibatalkan MK. (ELN) 


akat. Meng- 
lan DPR meyakini 


Program Pencerah Nusantara 


KOMPAS/ YUNIADHI AGUNG 


Zuniatmi (ketiga dari kiri), perawat muda yang mengikuti 
program Pencerah Nusantara, menghimpun data mengenai 


kesehatan anak dar 
Kayu Putih, Jakarta 
Nusantara memberikan ke 
kes 
kesehatan, untuk mempral 
masy 


orang ibu di RW 15, Kelurahan 

imur, Rabu (26/9). Program Pencerah 
mpatan kepada para tenaga 
hatan, yaitu dokter, bidan, perawat, dan pemerh 
ikkan ilmu mereka kepada 
rakat di sejumlah daerah terpencil di Indonesia. 


”Slenco” dan Pengabdian 


Bentara Budaya Award bagi 10 Seniman 


JAKARTA, KOMPAS — 
Diawali sarasehan seni 
dan pembukaan 
pameran seni rupa, 
Bentara Budaya 
merayakan ulang tahun 
ke-30 dengan tema 
”Sl6nco”, Rabu (26/9), 
di Jakarta, Kata s/enco 
mewakili kondisi bangsa 
Indonesia yang serba 
tidak nyambung, yang 
merebak di sejumlah 
kalangan. 


Kondisi slenco terjadi di se- 
jumlah kalangan, mulai dari 
masyarakat biasa hingga politisi 
elite, 

Dalam tulisannya. budayawan 
Sindhunata menuliskan, aga 
dak terus sienco, manu 
tahu raganya. "Mer s 
salah, merasa kecil juga tidak 
Yang baik adalah cukupan. 
cukup itu yang paling 
benar karena bisa dimasukkan ke 
dalam nalar hati milik siapa saja,” 


acara puncak yang ber- 
sung malam harinya, Bentara 


sok Tanah Ai 
Kompas 


reka merupakan ekspresi diri, ke- 
indahan, kepedulian, dan ckspre- 
si dari rasa syukur,” ujar 
dalam sambutannya saat pem- 
berian Bentara Budaya Award. 

"Saya tidak menyangka akan 
dipedulikan seperti ini. Kami dari 
sebelah selatan Indonesia bagi 
timur Indonesia merasa perha- 
tian ini benar-benar luar biasa,” 


'KOMPAS/RIZA PATHONI 


Pemimpin Umum Harian Kompas Jakob Oetama (tengah) menyerahkan anugerah Bentara Budaya Award kepada para seniman, yaitu 
Hendrikus Pali, Anak Agung Ngurah Oka, Joko Purnomo yang mewakili Mardji Degleg, Sitras Anjilin, Sulasno, Dirjo Tambur, Rastika, Pang 
'Tjin Nio, dan Zulkaidah Harahap (dari kiri ke kanan), serta Ni Nyoman Tanjung (tidak dapat hadir), di Bentara Budaya Jakarta, Rabu 
(26/9). Bentara Budaya Award ini diberikan kepada para seniman, penggerak kesenian dan kebudayaan. Perayaan 30 tahun Bentara Budaya 


juga diisi dengan pameran seni rupa ”Sl6nco”. 


Hendrikus Pali, penggiat te- 
nun dan seni tari Sumba, Nusa 
Tengga Timur. "Ini membe- 
rikan semangat baru bagi saya,” 
katanya menambahkan. 

Selama ini, Hendrikus meng- 


lukisan, misalnya, tidak pernah 
arena penegakan hukum 
lain juga tidak 


Yogyakarta), Bali (BB Bali), Solo 
(Balai Soedjatmoko), dan Jakarta 
an sebagai 
pemikiran-pemi- 
kiran yang independen soal ke- 
senian dan kebudayaan. 

Rangkaian acara peringatan 
HUT Ke-30 Bentara Budi ke- 
marin, ditutup dengan 
toprak Tjap Tjonthong b 
Marwoto, Den Baguse Ngarso, 
dan kawan-kawan. (ISW) 


Har 


umatera Utara, 


Lembaga otoritas 


Sementara itu, dalam saraseh- 
aku, "Saya merasa sendirian. an yang menghadirkan pelukis 
Membangun kelompok tidak Tlardi dan pakar lukisan Edi 
gampang. Awalnya juga tidak  Sutriyono terjadi perdebatan ha- 
menghasilkan uang,” Dia telah ngat seputar lembaga otoritas di 
menerima tiga kali pengharj bidang seni rupa. 

di tingkat provinsi atas peng- Dalam sarasehan tersebut ter- 
abdiannya selama 82 tahun di ungkap bahwa Indonesia belum 


mua pelaku jika ada ja- 
r Hauw Ming, pemilik 


gar Bentara Budaya 
tetap menjadi lembaga indepen- 
den untuk mewadahi kiprah se- 
niman yang terpinggirkan, ter- 


bidang tenun dan tari Sumba, memiliki lembaga otoritasterkait masuk seniman kontemporer, Lihat Video Terkait 

"Penghargaan ini membesar- seni rupa, di mana semua pe- Menurut Direktur Eksekutif YG "HUT Ke-30 Bentara 
kan hati saya, membang mangku kepentingan berperan  Bentara Budaya Hariadi Saptono, NG ) Budaya" 
semangat saya. Saya sudah sejak sesuai dengan kompetensinya. — Bentara Budaya yang kini ada di vod.kompas.com/ 
usia 21 tahun melakukan kegi- — Akibatnya, kasus pemalsuan empat, yaitu di Yogyakarta (BB hutbentara 


Penggunaan Dikhawatirkan Tumpang 


JAKARTA, KOMPAS — Dana 
abadi pendidikan atau dana pe- 
ngembangan pendidikan nasio- 
nal yang diambil dari anggaran 
fungsi pendidikan disoroti. Peng- 
gunaan dana abadi ini dikha 
watirkan tumpang tindih karena 
peruntukannya untuk hal yang 
sudah ada dalam pembi 
merintah di bidang pend 
Menurut Kementerian Pendi- 
dikan dan Kebudayaan (Kem- 
dikbud), dana abadi pendidik: 


1g dapat 

ra In- 
a, penelitian unggulan na- 
an infrastruk- 
h ben- 


done 
sional, dan perbaik: 
tur pendidikan di da 
cana, Dana abadi pendidikan di- 


kelola badan layanan umum 
(BLU) yang terdiri dari unsur 
Kementerian Keuangan, Kem- 
dikbud, dan Kementerian Agama 
(Kemenag). 

"Alokasi dana abadi pendidik- 
an perlu dicermati. Jangan jadi 
pemerintah untuk 
anggaran 20 
sen terpenuhi, tetapi sebe- 
narnya dananya tidak adi 
Ferdiansyah, anggota Komisi 
DPR, Rabu (26/9), di Jakarta. 

Menurut Ferdiansyah, untuk 
2013, pemerintah mengusulkan 
tambahan dana Rp 5 triliun. Na 
mun, Komisi X menilai masih 
perlu dana untuk kebutuhan 
pendidikan lain sehingga hanya 
menyetujui Rp 4 triliun. 

"Penggunaan dana abadi pen- 
didikan tidak istimewa. Semua 
ada di program Kemdikbud dan 


DIDIK 


Semua program yang 
akan didanai dana 
abadi sudah jadi mata 
anggaran di APBN. 


Mohammad Abduhzen 


Kemenag. Perbaikan infrastruk- 


tur sekol ibat bencana sudah 
ada dari Badan Penanggulangan 
Bencana Jadi, perlu di- 
awasi supaya tidak ada duplikasi 


anggai paparnya. 

Hal senada dikatakan Moham- 
mad Abduhzen, Direktur Eks 
kutif Institute for Education Re- 
form Universitas Paramadina, 
yang ditemui terpisah. "Semua 
program yang akan didanai dana 
abadi sudah jadi mata anggaran 
di APBN, Jadi, sangat mungkin 
terjadi anggaran ganda dan ra- 
i,” kata Abduhzen. 
Menurut dia, dana abadi pen- 
didikan seperti memanjangkan 
rantai birokrasi karena bunganya 
dikelola BLU. Ia juga memper- 
pertanggungjawaban 


soal bunga. 

Dana abadi pendidikan yang 
dikumpulkan tahun 2010-2012 
berjumlah Rp 10,6 triliun. 

Reni Marlinawati, anggota Ko- 
misi X, mengatakan, pemerintah 
peduli menyiapkan dana abadi, 
Di sisi lain, ada masalah pen- 
didikan yang perlu diselesaikan. 


ndih 


"Sebagai — contoh, — sekitar 
59000 anak TKI di Malaysia usia 
sekolah terancam buta huruf ka- 
rena sulit bersekolah. Karena 
anggaran terba mereka tidak 
diperhatikan serius. Seharusnya 
bisa memanfaatkan dana abadi 
pendid untuk mengatasi,” 
ujar Reni. 

Abduhzen juga menyoroti pe- 
mikiran memperbanyak lulusan 
magister dan doktor. ”Sasarannya 
sangat kuantitatif. Saya khawatir 
mengabaikan mutu," tuturnya. 

Menteri Pendidikan dan Ke- 
budayaan Mohammad Nuh me- 
nyebutkan, dana abadi pendidik- 
an merupakan tabungan dan per- 


tanggungjawaban antargenerasi. 
fungs 


"Anggaran pendidikan 
perlu disi persen untuk 
dana abadi pendidikan. Ini untuk 
mengantisipasi jika suatu saat 
ada kebutuhan lain yang tidak 
bisa ditutupi dari anggaran ru- 
tin,” kata Nuh, 

Ia menambahkan, BLU yang 
sudah terbentuk akan menyusun 
teknis pemanfaatan bunga dana 
abadi pendidikan untuk kepen- 
tingan tiga hal di atas. Tahun 
2013, bunga sekitar Rp 600 miliar 
siap digunakan. 

Nuh menyatakan, untuk se- 


kolah dan program S$-1 sudah 
didukung dari dana rutin Kem- 
dikbud dan Kemenag. 


"Kalau 


perlu diberi peluang mendapat 
dukungan negara untuk menda- 
pat pendidikan pascasarjana,” 
katanya. (ELN) 


Rumah Ibadah Tingkatkan Lay: 


JAKARTA, KOMPAS — 
Rumah ibadah, khususnya mi: 
jid, berpotensi untuk memper- 
luas layanan pendidikan anak 
usia dini. Sebanyak 10 persen dari 
800.000 masjid di Indonesia pa- 
da tahun 2013 ditargetkan mem- 
berikan layanan PAUD bagi ma- 
akat sekitar. 

Dengan memanfaatkan mas- 
jid untuk layanan pendidikan 
anak usia dini (PAUD), sejak dini 
sudah membiasakan anak me- 
ngenal masjid dan agamanya. Di- 
tambah dengan program yang 
terstandar, masjid bisa berperan 
menyiapkan generasi muda yang 
lebih baik. Potensi yang ada di 
masjid ini perlu disinergikan de- 
ngan program pemerintah, ter- 


utama PAUD,” kata Jusuf Kalla, 
Ketua Umum Dewan Masjid In- 
donesia, seusai bertemu Menteri 
Pendidikan dan Kebudayaan Mo- 
hammad Nuh di Jakarta, Rabu 


(20/9). 
Kalla menyatakan, Dewan 
Masjid Indonesia bersama Kc 


menterian Pendidikan dan Ke- 
budayaan sepakat membangun 
PAUD berbasis masjid. "Memang 
sudah ada masjid yang mengem- 
bangkan PAUD. Sekitar 50 per- 
sen masjid yang ada sebenarnya 
memenuhi syarat untuk jadi 
PAUD. Kami hanya ingin men- 
dorong lagi, minimal 10 persen 
siap tahun 2018,” kata Kalla. 
Nuh menyambut baik inisiatif 
Dewan Masjid Indonesia men- 


mrioperkoran @ ScraperOne & Kaskus 


nan PAUD 


dukung layanan PAUD bagi 30 
juta anak usia dini. Tahun 2015, 
pemerintah menargetkan 75 per- 
sen anak usia dini di Indonesia 
menikmati layanan PAUD. 

Menurut Nuh, pemanfaatan 
rumah ibadah untuk mendukung 
PAUD akan dikembangkan de- 
ngan pemuka agama lain di ge- 
reja dan pura. 

"Untuk mendirikan PAUD ti- 
dak terlalu sulit karena infra- 
strukturnya bisa sederhana. Tu- 
tor juga bisa dari masyarakat. 
Tinggal kami bantu penyiapan- 
nya. Pemanfaatan rumah ibadah 
untuk PAUD strategis, Sebab, ni- 
lai-nilai keagamaan diper- 
kenalkan sejak dini secara ter- 
program,” ujar Nuh. (ELN) 


HARGA MULAI 


200 Juta-an | Rp. 


HADIRI EVENT KAMI : 


“ SELERA NUSANTARA " 
MARKETING OFFICE 


10.00 AM - 6.00 PM 


30 SEPTEMBER 2012 


CICILAN 


Juta-an/ 
Bulan 


ANGSURAN 


30x 


HADIRI PAMERAN KAMI : 


MALL TAMAN ANGREK CARREFOUR 


WATERFALL - STARBUCKS PURI INDAH 
LANTAI DASAR LANTAI DASAR 


24-30 SEPTEMBER 2012 1-10 OKTOBER 2012 


@ AKSES LANGSUNG TOL BANDARA DAN JORR # 
@ DIKELILINGI MALL, RUMAH SAKIT, SEKOLAH DAN UNIVERSITAS 
BERTARAF NASIONAL DAN INTERNASIONAL @ 


Karya Cipta Sukses Anugerah 


MARKETING OFFICE BUKA SETIAP HARI JAM 08.00 - 19.00 


HUBUNGI MARKETING KAMI 
Vicky 0219111 5881 021300 747 22 
Chika — 02192758452 0219296 7687 
Arif 0812 5999 6067 021 9394 0669 
Hendra Chia 021 802 81 402 0858 144 999 10 
Tosep Lee 0812 80 800 565 0852 8785 4535 
Willy — 081807879117 0896 0292 6728 


02132185 888 
082157503261 
0813 64 999 680 
021981 36677 
021995 599 40 
021 950 91516 


021950 233 77 
0856 95 511115 
08121854 7233 
Jackie — 02198374235 
Yen-Yen 0896 3016 5558 
0818073 12260 


Fenny Roy Evie 


Daniel Andy Anton 


Anna Grace 
Valent 


Yoan 


lucy 


Acun 
Atiu 
Alvin 


Joe Wulan 


KOMPAS, KAMIS, 27 SEPTEMBER 2012 


ILMU PENGETAHUAN & TEKNOLOGI 


KESEHATAN MASYARAKAT 


Mengubah "Habitus” Higiene 


Nengah Sana (67) terlihat bangga menunjukkan 
Jamban berupa kakus jongkok milik keluarganya, 
tak jauh dari tandon air besar yang mampu 
menampung 25 meter kubik air bersih yang ia buat 
Juga. Senyumnya merekah, menampakkan gigi dan 
bibirnya yang memerah karena sirih pinang. 


Oleh IRWAN JULIANTO 


» ulu, orang kalau ke jam- 
Di harus ke kebun di 
leben (bawah)," tutur 
Nengah Sana, didampingi Wa- 
yan Jamin, Kepala Desa Landik, 
Bangli, Bali. 

Desa Landik memperoleh 
kehormatan dikunjungi para 
peserta Konferensi Kementerian 
Timur untuk Sanitasi dan 
Higiene Ke-3 (EASAN 8) pada 
12 September lalu. 

Di antara peserta terdapat 
Wakil Menteri Kesehatan Laos 
Inlavanh Keobounphanh, yang 
mengagumi bangunan tandon 
air milik Nengah Sana. Tandon 
itu menampung air yang dibeli 
berkala dari tangki, juga 
air hujan dari atap. Cukup sulit 
untuk memperoleh air tanah di 
Desa Landik karena terletak 
di ketinggian, tak jauh dari Da- 
nau Kintamani dan Gunung Ba- 
tur 

Menurut Wayan Jamin, 
ga desanya kini membiasakan 
diri untuk menjaga kebersihan 
lingkungan dengan tidak buang 
air besar sembarangan di tem- 
pat terbuka. Beberapa kali ke- 
jadian hepatitis A yang ditular- 
kan dari tinja manusia mem- 
buat warga sadar, 

Bupati Bangli T Made Gianyar 
an, Desa Landik yang 
tertata rapi membutuhkan wak- 
tu untuk mewujudkan program 
nitasi total berbasis swadaya 
kat, utamanya dengan 
membangun jamban di tiap 
rumah, 

Menurut Wayan Jamin, yang 
sulit bukan membangun jam- 
ban, Secara umum, warga Desa 
Landik tergolong bertaraf eko- 
nomi lumayan baik. "Yang sulit 
adalah membiasakan warga desa 
menggunakan jamban,” 
katany: 


ka EASAN 3 
takan, sanitasi yang baik 
akan mengurangi kerugian eko- 
nomi masyarakat, meningkatkan 
produktivitas orang dewasa, 
memberikan keamanan bagi 


para perempuan dan anak-anak, 
serta mengurangi polusi sumber 
air, Kehadiran murid di sekolah 
dasar ditingkatkan dengan me- 
ngurangi prevalensi penyakitnya 
sehingga mereka dapat hadir ke 
sekolah. 

"Anak-anak paling rentan 
terhadap efek sanitasi dan hi- 
gicne yang tidak memadai. Hal 
ini menempatkan mereka pada 
risiko yang lebih besar terhadap 
diare, polio, flu burung, dan 
konsekuensi kesehatan lain yang 
merugikan,” ujar Nafsiah. 

Penelitian Bank Dunia pada 
dampak buruk terhadap 
ekonomi di As Tenggara me- 
nunjukkar 
ekonomi minimal 9 miliar dollar 
AS (sekitar Rp 86 triliun) per 
tahun. Penyakit diare dapat di- 
kurangi sampai 40 persen hanya 
dengan mencuci gan dengan 
sabun. Jika kebiasaan mencuci 
n dengan sabun dikombi- 
n dengan meninggalkan 
ik buang air besar di tem- 
pat terbuka, membuang sampah 
di tempat yang tepat, dan me- 
ngelola air minum dengan be- 
nar, diare dapat dicegah hingga 
80-90 persen. 


Habitus cuci tangan 
Robert Aunger, pengajar 
senior kesehatan masyarakat 
evolusioner London School of 
Hygiene and Tropical Medicine, 
dalam paparan berjudul "Meng- 
ubah Perilaku Mencuci Tangan” 
di Bali menyatakan, perlu 21 
hari membiasakan diri yang 
diawasi untuk mencuci tangan 
dengan sabun hingga terjadi 
perubahan perilaku. Penelitian 
itu dilakukan terhadap 
siswa-siswa sekolah da 
Prinsip yang digunakan men- 
cakup tiga tahap, knowledge, 
altitude, and pra ctice (KAP), 
yang menjadi mantra baku da- 
lam ilmu kesehatan m4 
Aunger membagi KAP met 
lima tahapan, yaitu membuat 
pentingnya mencuci tangan di- 
pahami (kesadaran), membuat- 


» 


Salah satu tandon air bersih di Du 


KOMPAS/IRWAN JULIANTO 


Landik, Bangli, Bali, milik Nengah Sana (kanan) ditinjau 


Wakil Menteri Kesehatan Laos Inlavanh Keobounphanh (kiri), disaksikan Kepala Desa Landik Wayan 


Jamin. 


nya mudah, membuatnya me- 
nyenangkan (komitmen), mem- 
buatnya sebagai suatu kebiasaan 
(pengawasan), dan membuatnya 
memperoleh penghargaan. 
Sebenarnya apa yang diteliti 
Aunger lewat kegiatan riset 
tindakan tidak sekadar meng- 
ubah kebiasaan (habit), tetapi 
sudah menciptakan habitus yang 
tingkatnya lebih tinggi dan lebih 
jamin tindakan itu menjadi 
suatu norma baru yang terin- 


Practice 4990), Pierre Bourdieu 
melakukan kritik terhadap 
sme yang hanya me- 


obyek penelitian. Teori praktik 
berbeda dengan materialisme 


huan dikonstruksi dan tidak ha- 
nya secara pasif direkam. 

Teori praktik juga berbeda 
dengan idealisme intelektualis 
karena pada prinsip konstruksi 
ang diben- 
ang ter- 


nya sendiri, 
Bourdicu menyatakan bahwa 
habitus adalah sebuah produk 


, dalam skema ki h- 


PENANGGULANGAN KEMISKINAN 


PNPM Mandi 


JAKARTA, KOMPAS — Pe- 
laksanaan Program — Nasional 
Pemberd arakat Man- 
usulan ke- 


Isikan. Makin tinggi ting- 
kat kebutuhannya, makin be 
peluang desa tersebut menjadi 
penerima bantuan. 
Demikian klarifikasi Asisten 
Deputi Urusan Pemberdayaan 
Masyarakat Kementerian Koor- 
dinator Kesejahteraan Rakyat 
Pamuji Lestari dalam surat ke- 
pada Kompas, Senin (24/9). 
“Setiap usulan harus melalui 
verifikasi teknis 
tujui untuk didanai, 
dilakukan masya 
pingi fasilitator program,” tulis 
Pamuji. 
Klarifikasi itu dikirim me- 
nanggapi berita Kompas, Selasa 
@1/9), berjudul "Kelompok Pa- 
ling Miskin Kurang Tersentuh”. 
Dalam berita itu, sosiolog per- 


«. 


Makin tinggi tingkat 
kebutuhannya, makin 
besar peluang desa 
tersebut menjadi 
penerima bantuan. 


desaan Institut Pertanian Bogor, 
Ivanovich Agusta, mengkritik 
pelaksanaan Program Nasional 
Pemberdayaan 
(PNPM) Mandiri yang dii 
rang menyentuh kelompok m: 
syarakat paling miskin meski 
ung tema pemberdayaan 
masyarakat. 

Pamuji membantah PNPM 
Mandiri melarang gotong royong 
karena partisipasi masyarakat 
justru didorong, terutama untuk 


i Tidak Dikompet 


ikan 


kegiatan infrastruktur, Pelaksa- 
naan program juga menyerap 
tenaga kerja meski tidak kontinu. 
mampu 
dalam 
program sehingga mereka bisa 
memperoleh penghasilan. 

Pelaksanaan program didam- 
pingi fasilitator dan konsultan 
agar program bi jai me- 
kanisme dan prinsip yang benar. 
Keterlibatan peri n swasta 
hanya untuk menangani kebu- 
tuhan administrasi. 

Secara terpisah, Social Sector 
Manager World Bank Indonesia 
Jan Weetjens, Rabu, mengatakan, 
PNPM Mandiri merupakan prog- 
ram pemberdayaan masyarakat 
terbesar di dunia, Program ini 
mengutamakan kebutuhan dan 
partisipasi masyarakat, gotong 
royong, dan akuntabilitas sosial. 

”Rasa memiliki (program) 
yang besar mendorong swadaya 
masyarakat,” katanya, (MZW) 


PENGKAJIAN TEKNOLOGI 


Auditor Periksa Pengadaan Barang 


JAKARTA, KOMPAS — Da- 
lam pengadaan barang di ling- 
kungan pemerintah, masalah ke- 
layakan teknologi belum menjadi 
perhatian. Padahal, faktor itu 
berpotensi menimbulkan pem- 
borosan dan mengancam kese- 
lamatan bahkan jiwa manusia. 
Sekretaris Jenderal Ikatan Au- 
ditor Teknologi Indonesia (IATI) 
Arya Rezavidi di sela acara 
Workshop Sistem Nasional Audit 
Teknologi, Selasa (25/9), di Ja- 
karta, mengemukakan, selama 
ini, yang diperhatikan inspekto- 
rat di tiap instansi hanya masalah 
terkait laporan administrasi atau 
keuangan, seperti ada tidaknya 
manipulasi harga beli dan pe- 
nunjukan langsung. 
Pemeriksaan penggunaan ang- 
garan di tiap instansi terkait de- 
ngan teknologi masih merupakan 
hambatan bagi Badan Pemeriksa 
Keuangan (BPK). Padahal, audit 
teknologi pada barang dapat me- 


nekan pemborosan dan mani- 
pulasi pembeli barang. 


tetapi spesifikasinya bisa jadi 
dak sesuai dengan kebutuhan. 
Barang berteknologi tinggi yang 
dibeli dengan harga mahal mung- 
kin sesungguhnya tidak dipe 
lukan,” kata Arya, yang juga Ke- 
pala Pusat Pendidikan dan La- 
tihan Badan Pengkajian dan Pe- 
nerapan Teknologi. 


Pemicu 


Desakan untuk melakukan au- 
dit teknologi di lingkungan pe- 
merintah terpicu kasus runtuh- 
nya jembatan yang menelan 
korban jiwa, demikian Susalit Se- 
tya Wibowo, Kepala Program Sis- 
tem Nasional Audit Teknologi. 
Menurut Susalit, untuk audit 
teknologi di instansi pemerintah 
ada serangkaian program yang 
harus dilaksanakan, yaitu standar 


mrioperkoran @ ScraperOne & Kaskus 


audit teknologi, pembentukan 
sistem nasional audit teknologi, 
pembentukan badan audit na- 
sional, dan penyusunan un- 
dang-undang audit teknologi. 

Susalit melanjutkan, pemben- 
tukan badan audit nasional yang 
independen diperlukan untuk 
penanganan audit secara terpadu 
dan menyeluruh. Badan ini nan- 
tinya akan memayungi atau 
menggabungkan BPK, BPKP, dan 
KPK. Pembentukan badan se- 
perti ini dapat mengacu pada 
Afrika Selatan. 

Selain itu, untuk pembinaan 
tenaga auditor, kata Arya, telah 
ada kesepakatan antara IATI dan 
Kementerian PU untuk melatih 
staf inspektorat di kementerian 
tersebut untuk mengaudit tek- 
nologi. BPK juga mengundang 
unit pengawasan dari tiap ke- 
menterian untuk membahas 
pembentukan wadah profesi 
pengawas pemerintah. (YUN) 


an, yang menghasilkan prak- 
tik-praktik individual dan ke- 
lompok. 

Karena ada praktik berulang 
ulang, habitus seseorang/suatu 
kelompok masyarakat berbeda 
dengan habitus orang/kelompok 
masyarakat lain. 

Arena yang berbeda-beda 
yang menghabituasi orang/ke- 
lompok masyarakat yang berbe- 
da mengakibatkan mereka 


memiliki habit yang berbeda. 
Habitus tidak hanya berfungsi 
pada aras kesadi 
kerap beri i lewat c 
ktis yang seolah tanpa disa: 


an, tetapi juga 


ra 


dingkan dengan habitus menci 
ci tangan. Apalagi di Indones 
"surga perokok”. 


uu- 
a, 


ALAT KONTRASEPSI 


Pilih Sesuai 


JAKARTA, KOMPAS — Pil 
dan suntik masih menjadi pilihan 
alat kontrasepsi utama masya- 
rakat. Padahal, tiap jenis kon- 
trasepsi punya fungsi, kelebihan, 
dan efek samping berbeda. 

Biran Affandi, Ketua Perkum- 
pulan Kontrasepsi Indonesia, 
yang juga Guru Besar Depar- 
temen Kebidanan dan Kandung- 
an Fakultas Kedokteran Univer- 
sitas Indonesia, di Jakarta, Rabu 
(26/9), mengatakan, untuk me- 
nunda kehamilan, pil cocok di- 
gunakan karena tingkat pengem- 
balian kesuburannya tinggi. 

Untuk menjarangkan keha- 
milan bagi pasangan umur 20-35 
tahun, intrauterine device (TUD) 
alias spiral merupakan pilihan 
tepat, Bagi yang tidak ingin hamil 
lagi, khususnya yang berumur 
lebih dari 35 tahun, sterilisasi 
melalui vasektomi atau tubek- 
tomi lebih dianjurkan. 

Dari 46 juta pasangan usia 
subur (15-49 tahun) di Indonesia 
pada Juli 2012, sebanyak 35,1 juta 
pasangan adalah peserta aktif Ke- 
luarga Berencana (KB). Sebanyak 
16,5 juta pasangan memakai kon- 
ntik dan 89 juta pa- 
sangan menggunakan pil. 

Kepala Badan Kependudukan 
dan Keluarga Berencana Nasio- 
nal Sugiri Syarief mengakui, in- 
formasi penggunaan alat kontra- 
sepsi di m: rakat sangat ku- 
rang. Keterbatasan petugas la- 
pangan dan promosi KB akibat 
a dana membuat edu- 
at kurang, 

Saat ini, hanya ada 21000 pe- 
lapangan KB untuk 77.000 
kelurahan. Pada masa ke- 
jayaan KB, ada 35000 petugas 
KB, Ketika KB saat ini dikelola 


Kebutuhan 


pemerintah kabupaten/kota, ba- 
nyak petugas lapangan dialihtu- 
gaskan sesuai kebutuhan. 

Ketua Ikatan Bidan Indonesia 
Harni Koesno menambahkan, 
agar layanan KB efektif, idealnya 
minimal ada satu bidan dan satu 
petugas lapangan KB untuk se- 
tiap desa/kelurahan. Petug: 
pangan yang memprom 
KB dan bidan yang memberikan 
layanan KB. 

Pada 2010 ada 96.500 bidan di 
Indonesia. Sebanyak 83.000 bi- 
dan di antaranya bertugas di 
9000 puskesmas. Layanan KB 
yang diberikan bidan di puskes- 
atau pondok bersalin desa 
termasuk alat kontrasep- 


sinya. 
Jika ber-KB di bidan praktik 
swas ah alat kotrosensi:y 


ng di- 


dak gratis, tetapi masih terjang- 
kau masyarakat miskin. 
Kelompok masyarakat miskin 
perlu terus disasar agar parti- 
i eka tinggi. Per- 
soa annya, ujar Sugiri, keluarga 
yang memiliki anak banyak bi- 
asanya dari keluarga miskin. 
Untuk menambah peserta KB, 
pendekatan moral juga harus di- 
lakukan, bukan hanya ekonomi, 
Saat ini, kecenderungan sebagian 
keluarga mampu untuk memiliki 
anak panyale meningkat dengan 


KB adalah kebutuhan bang- 
sa” kata Ket 
Dokter Indone 
tomo, Karena itu, aks 
seluruh mz 
min dalam pela 
Jaminan Sosial Nas 


Sistem 
»nal 2014. 
(MZW) 


DEBEN AMS 


at Lippo Mall Kemang 


Wed, 26 Sept - Sun, 14 Oct 2012 
SHOP WITH LOTS OF BENEFITS! 


3:30 


FREE COLLECTIBLE GIFT" 


for the frst 1000 shoppers 


4 


PLAY & win 


. 
$ Lucky Winners gets Fabulous Gift each day 
. 


"We stock la Parma da 


“ Terms & conditions apply 


www:bca.co.id/creditcard 


Senantiasa di Sisi Anda 


utopiagadget—— 


PCplus — 


fa 


IPOD TOUCH 


Berbagai perbaikan yang dilakukan Apple di iPod touch sangat mirip dengan iPhone 5. 
Sebut saja bodi yang lebih tipis dibandingkan dengan produk sebelumnya. Materialnya 
menggunakan aluminium anodisasi seperti yang dipakai di lini MacBook. Layarnya 
menggunakan Retina display berukuran 4 inci, serta dilengkapi dengan kamera iSight 5 
MP, sistem operasi iOS 6, EarPods baru, serta asisten pribadi Siri. Jadi jika dana 
terbatas untuk membeli iPhone 5, mengapa tidak membeli iPod touch saja? 


EPSON L SERIES 


PT Epson Indonesia meluncurkan empat model terbaru Epson L Series hari Senin 
(24/9) di Batam. Model tersebut adalah printer fungsi tunggal L110 dan multifungsi 
L210 yang memiliki kecepatan 6 ipm (standari ISO) dengan kecepatan cetak dua 
kali lebih cepat dari seri sebelumnya, L100 dan L200. L110 dan L210 mampu 
mencetak hingga 15 ribu halaman. Dua model lainnya L300 fungsi tunggal dan 
1350 multifungsi yang mampu mencetak 9 ipm (standar ISO) atau tiga kali lebih 
cepat dari model terdahulu. Kedua model ini memiliki daya tahan mencapai 30 ribu 
halaman. 


Dok EPSON 


Rubrik ini disajikan oleh Tim PCplus dan Tim Iklan Kompas 


Suka Instagram? Ini Tiesnya 


FORMAT GAMBAR YANG DIGUNAKAN INSTAGRAM UNIK, YAKNI 
BUJUR SANGKAR. APA BEDANYA SIH DENGAN FOTO FORMAT 
BIASA? BAGAIMANA TIPS UNTUK MENGAMBIL FOTO DENGAN 


INSTAGRAM? 


iapa yang sudah instal/ Instagram? Aplikasi 
fotografi sosial yang kini bisa di-instal/ di iPhone 
dan ponsel Android itu sedang booming. 
Bayangkan saja, dalam sehari, jumlah 
penggunanya bertambah sebanyak 1 juta orang! 
Instagram memang aplikasi unik. Selain 
menggabungkan sistem media sosial, format 
yang digunakan serta efek-efeknya memang Ge 
asyik. Pada kamera umumnya, format gambar au " 
adalah persegi panjang. Instagram pakai format #3 
bujur sangkar, " 
Instagram bukan yang pertama kali 
memperkenalkan komposisi bujur sangkar. 
Sejak 1929, komposisi bujur sangkar 
diperkenalkan oleh produsen kamera Rollei. 
Produsen kamera lain, Hasselblad, membuat 
kamera format medium dengan format bujur 
sangkar pada 1948. Hasselblad bertahan 
dengan format itu sampai 2002, saat mereka 
meluncurkan H-System. 
Kamera Rollei dan Hasselblad kebanyakan 
digunakan oleh fotografer profesional sehingga 
format bujur sangkar populer di kalangan itu. 


Orang awam mengenal format itu dari kamera" 


langsung jadi alias kamera polaroid. Akan 

tetapi saat ini, format bujur sangkar dikenal 

masyarakat awam. Boleh dibilang, Instagram mengubah 
Cara orang berpikir mengenai komposisi. 

Jika Anda berniat mengolah foto Anda ke Instagram, 
pikirkan soal komposisi ini. Berusahalah agar gambar itu 
pas dengan format bujur sangkar meskipun format yang 
digunakan tetap format persegi panjang standar. 

Format bujur sangkar itu bisa dibilang mengutamakan 
komposisi. Cara orang melihat foto bujur sangkar berbeda 
dengan saat mereka melihat foto persegi panjang. Mata 
orang yang melihat foto dengan format bujur sangkar akan 
menjelajah foto dengan berputar dari sudut kiri atas 
bergerak ke sudut kanan atas, turun ke kanan bawah, lalu 
lanjut ke kiri bawah, dan kembali ke kiri atas. Pada format 
standar, orang cenderung melihat dari sisi ke sisi atau atas 
ke bawah. Selain itu, ruang bagi subjek dalam foto lebih 
terbatas. Di Instagram, menempatkan subjek di tengah 
foto tetap membuat foto menarik, meskipun Anda tetap 
bisa masih mengikuti aturan sepertiga yang menjadi 
aturan dasar komposisi (lihat boks Aturan Sepertiga). 

Dengan berbagai filter-nya, Instagram cocok untuk 
foto-foto yang bersifat spontan. Jika melihat subjek 
menarik pas makan siang, ambil fotonya, pakai filter 
Instagram yang pas, lalu langsung upload. Spontan. Selain 
itu, Instagram cocok untuk potret, arsitektur, detail, serta 
abstrak. 

Akan tetapi, ada hal yang perlu diperhatikan. Karena 
format bujur sangkar dan dimensi foto di Instagram tidak 
terlalu besar, kesederhanaan menjadi penting. Fokus pada 
sedikit subjek dan atur komposisinya. Foto yang terlalu 
banyak subjek (seperti foto beramai-ramai bernarsis ria 
dengan teman), terasa kurang cocok. 

Selain itu, pertimbangkan penggunaan efek bokeh 
untuk mengaburkan “pengganggu” dalam komposisi. Ada 
dua pilihan efek bokeh di Instagram: garis dan lingkaran. 
Gunakan yang pas untuk komposisi pada foto. 

Dengan sedikit tips ini, mudah-mudahan foto yang 
Anda ambil dengan Instagram jadi lebih baik. Yang juga 
tidak kalah penting adalah selalu siaga, agar tidak ada 
momen menarik yang terlewat. (Alex Pangestu/PCplusl 


ivi kunci yang 
ebebasan dan kreativitas adalah dua kata 
(Kseowmoatan gaya hidup zaman sekarang. Bukan 


hanya bagi kalangan artis atau seniman, kedua hal 
itu merambah ke berbagai kalangan. 


Kaum profesional, misalnya, dewasa ini tak lagi terpaku 


li j i i intemet yang 
di ruang kerja. Terima kasih kepada ini 
memungkinkan mereka untuk mengakses berkas-berkas 
ia. Jadi, di sela-sela menanti 
tra bisnis di sebuah kafe, mereka 


pekerjaan di mana saj 
pertemuan dengan Mi 
tetap dapat bekerja. Di 

lajar atau mahasiswa, k tur 
Hn dan aktivitas sembari tetap menjaga produktivitas. 


semua ingin bebas mengatur 


Tentu saja, Untuk meni 
komputasi yang sepadan. Ie : 
pabrikan teknologi informasi pun meluncurkan produk: 
produk terkini yang semakin tipis, ringan, dan stylish— 
cocok untuk kebutuhan berbagai segmen dan kalangan. 

Tengok saja salah satunya, 'Acer, yang bercita-cita 


“ i iers between human and! technology". 
breaking the barriers Pama 


Acer menjawab tantangan tersebut dengan m c 
rangkaian produk slim notebook yang terbagi atas tiga 
kategori, yaitu Aspire Slim V, Aspire Slim M, dan Aspire 


Otunan 


alah satu hal dasar 

dalam fotografi 

adalah komposisi, 
alias penempatan subjek 
dalam foto. Komposisi 
yang baik umumnya tidak 
menempatkan subjek tepat 
di tengah, tetapi agak ke 
tepi sedikit. Begini cara 
menempatkan subjeknya. 

Saat melihat di LCD, 

entah di ponsel entah di 
kamera, bayangkan ada 
dua garis horizontal dan dua garis vertikal yang n 
menjadi 9 kotak yang ukurannya sama. Beberapa kz 
ponsel punya fitur untuk menampilkan garis-gai 
Jangan letakkan subjek di kotak tengah, melaink: 


satu garis, tergantung komposisi yang kamu ingi 
Aturan tersebut disebut dengan aturan seperti 

ingat, kadang aturan juga bisa dilanggar jika dip: 

Instagram yang menggunakan format bujur sani 


subjek tepat di tengah, komposisi tetap asyik. Sel 
mencoba. | 


Slim S. Ketiga kategori sl 

dan strength points yang me 
(masing segmen. 5 

Aspire Slim V diperuntukkan 

kalangan pelajar dan: 

ini adalah membuat tu, ! 
Dengan bentuk yang 30 persen 
pada umumnya, serta beber 
Aspire Slim V cocok bagi pel 


emikian pula dengan kaum muda dan 


dukung hal itu dibutuhkan peranti 
Merespons kebutuhan tersebut, 


mobilitas tinggi, Sapa 
internet. Dengan t 
lebih tipis dari Pa 
terkini seperti h 
merupakan slim notebook 
profesional yang banyak 
kantor, C/ACAI 


Ingin mendapatkan the new iPad secara gratis? Ikuti kuis berhadiah di tabloid PCplus. Hanya dengan mengumpulkan tiga edisi 
tabloid PCplus, Anda berkesempatan mendapatkan iPad dan belasan hadiah menarik lainnya. 


mrloperkoran @ ScraperOne & Kaskus 


Get Your Iconia Tab now 
with special price! 


Enjoy irREDsistible offer 
Rp3-890:00U0 
RP2.990.000 


Iconia” | A101-3G 
3 4“ 


Dualcore —— Android 3.2 
procesate”— “Honeycomb" 


Iconia” | A511-3G 


Iconia”| A701-3G 


| 


97c04.490.000” 


P4 R25.990:000 
15.490.000” 


Free screen protector t sleeve case 


Free screen protector 


Periode promo 21 September - 31 Oktober 2012 


" Promo cashbackA511 dan A701 hanya berlaku di semua Erafone di seluruh Indonesia 
“Harga sudah termasuk cashback Rp 500 ribu 


PG ba G-— Aj 


Pastikan produkmu bergaransi resmi PT. Acer Indonesia | www.acer.co.id 


Da0 home Meng mn Mande keagenan Demen Mg ani Ganga Cr Ya Ye Art 
Skema Mela we taon one AI ar ln ea sunan ael ten mt peang ane ALL Da 
Aan pe LO an TMa PEMAN nadap na ePraae maya Bang eU aNKe 


KOMPAS, KAMIS, 27 SEPTEMBER 2012 


Cuaca Tebar Bencana 


Banjir Rendam 12 Desa, Puting Beliung Rusak 238 Rumah 


MEDAN, KOMPAS — Hujan lebat disertai angin 
kencang menebar bencana di wilayah Sumatera 
Utara. Di Kabupaten Tapanuli Tengah, 12 desa 
terendam. Adapun di Serdang Bedagai, 238 rumah 


porak poranda. 


Tidak ada korban jiwa akibat 
bencana yang terjadi Selasa dan 
Rabu (26/9) itu. Namun, luapan 
Sungai Sirahar dan Sungai Ko- 
lang di Tapanuli Tengah menye- 
babkan ratusan rumah dan ratus- 
an hektar lahan padi terendam 
airdengan ketinggian mencapai 2 
meter, Sebanyak 15 perahu ne- 
layan yang ditambatkan di sungai 
itu juga hanyut hingga ke laut. 

Jalan lintas tengah Sumatera 
Tapanuli-Sibolga pun longsor. 


Namun, Rabu siang, jalan itu 
sudah bisa dilalui kembali. 

Bupati Tapanuli Tengah Bu- 
ngaran Situmeang, yang dihu- 
bungi dari Medan, mengatakan, 
selain karena curah hujan yang 
tinggi, banjir juga dipicu banyak- 
nya perambahan hutan dan 
pembalakan liar di bagian hulu. 
Hingga Rabu petang, pihak ter- 
kait masih mendata jumlah 
rumah dan lahan pertanian yang 
rusak. 


Kemarin petang air sungai su- 
dah surut, Namun, jika hujan tu- 
run, potensi banjir susulan masih 
besar, "Kami sudah membuat da- 
pur umum dan pos kesehatan. 
Sepuluh ambulans juga disiaga- 
kan di lokasi,” kata Bungaran, 


Puting beliung 

Hujan dan puting beliung Sela- 
sa malam juga menyebabkan ra- 
tusan rumah di tiga kecamatan di 
Kabupaten Serdang Bedagai, yak- 
ni Pegajahan, Pantai Cermin, dan 
Perbaungan, rusak berat. 

Kepala Badan Penanggulangan 
Bencana Daerah Serdang Bedagai 
Joni Walker Manik mengatakan 
238 rumah rusak, 80 di antaranya 
rusak berat dan 158 rumah rusak 
ringan, 


Kondisi terparah melanda de- 
lapan desa di Perbaungan, yakni 
Lidah Tanah, Suka Beras, Pema- 
tang Tatal, Lubuk Dendang, Lu- 
buk Rotan, Tanah Merah, Kesa- 
tuan, dan Pasar Bengkel. 

Wakil Bupati Serdang Bedagai 
Sukirman, kemarin, membagikan 
seng dan kayu untuk rumah yang 
rusak di Lidah Tanah. 

Tahun ini, puting beliung telah 
empat kali melanda Serdang Be- 
dagai. Kepala Seksi Data dan In- 
formasi Badan Meteorologi, Kli- 
matologi, dan Geofisika Polonia, 
Medan, Mega Sirait, mencatat, ke- 
cepatan angin di Polonia dan Be- 
lawan pada Selasa petang men- 
capai 25 knot atau 46 kilometer 
per jam, Normalnya, kecepatan 
angin hanya 8-10 knot. (WSI) 


Kecelakaan Diduga akibat "Human Error” 


(Sambungan dari halaman 1) 


mengatakan, tabrakan antara 
KMP Bahuga Jaya dan kapal tan- 
ker berbendera Singapura itu ter- 
jadi sekitar pukul 05.00. Korban 
selamat dirawat di Rumah Sakit 
Kalianda, Lampung. Sebagian pe- 
numpang lainnya yang selamat 
dievakuasi ke Pelabuhan Merak. 

Hingga Rabu malam, sejumlah 
orang masih mencari anggota ke- 
luarga mereka yang korban 
kecelakaan itu. Berdasarkan data 
dari Posko Tanggap Darurat di 
Pelabuhan Penyeberangan Me- 
rak, dari 213 orang yang dieva- 
kuasi, 7 orang meninggal. 

Ketujuh korban yang mening- 
tersebut adalah Sri Nuraeni 
35) dan Nazwa (0), keduanya 
warga Tangerang. Selain itu juga 
Maryono (85), warga Lampung 
Barat: Ruslani (69) dan Darnia 
(65), keduanya warga M 
Makmur, Lampung: dan Imas 
(45), warga Ranau, Lampung Ba- 
rat. Turut menjadi korban me- 
ninggal adalah Salam Priyono, 
mualim I KMP Bahuga Jaya, 
warga Serang, Banten. 

Kepala Kepolisian Daerah 
Lampung Brigadir Jenderal (Pol) 
Jodie Rooseto mengatakan, polisi 
mengamankan  nakhoda — dan 
awak kapal tanker Norgas Ca- 
thinka guna pemeriksaan penye- 
bab tabrakan. Pemeriksaan akan 
dilakukan tim Komite Nasional 
Keselamatan Transportasi. 

"Para nakhoda dan awak kapal 
Norgas Cathinka diamankan di 
Pelabuhan Panjang. Namun, un- 
tuk memasuki tanker, perlu pro- 
sedur karena kapal itu berben- 
dera Singapura," ujarnya. 

Polisi, kata Jodie, belum dapat 
memastikan pemicu terjadinya 
tabrakan. Ia hanya menyebutkan 
kondisi yang masih gelap diduga 
jadi faktor pemicu tabrakan. 

Perusahaan pemilik kapal, 


ANTARA /KRISTTAN ALI 


Sejumlah petugas mengevakuasi korban tabrakan kapal yang selamat di Dermaga II Pelabuhan 


Bakauheni, Lampung, Rabu (26/9). PT ASDP Indonesia Ferry mer 
dievakuasi dan 7 orang tewas dalam insiden tenggelamnya KMP Bahuga Jaya. 


Skaugen, dalam situs resminya 
menyatakan telah mengirim tim 
gerak cepat ke Selat Sunda. Tim 
itu dikirim dari Singapura oleh 
anak perusahaan Skaugen, y 
Norgas Carriers Private Limited. 
Sebanyak 2 kapal perang, KRI 
Pati Unus 
giri-865, 1 kapal patroli keaman- 
laut, 2 unit Sea Raider, dan 
sejumlah perahu karet dari Bri- 
gade Infanteri 3 Marinir terlibat 
dalam tim SAR korban tengge- 
lamnya KMP Bahuga Jaya. 


Belasungkawa 


Wakil Presiden Boediono me- 
minta Kementerian Perhubung- 
an mengoordinasikan proses 


evakuasi dan penyelidikan pe- 
nyebab kecelakaan kapal yang 
menyebabkan 7 penumpang te- 
was dan 206 penumpang selamat 
tersebut. 

"Wapres menyampaikan bela- 
sungkawa kepada semua korban 
kecelakaan dan berharap ke de- 
pan tidak terjadi lagi kecelakaan 
serupa,” kata Juru Bicara Wapres 
Yopie Hidayat. 
oalan keselamatan trans- 

kapal, khususnya penye- 
berangan di Pelabuhan Me- 
rak-Bakauheni, menurut Yopie, 
sudah menjadi perhatian Wapres. 
Beberapa kali rapat mengenai ke- 
selamatan di penyeberangan itu, 
juga peninjauan langsung ke la- 


akan 213 penumpang dapat 


pangan, sudah dilakukan, 
Dari Banjarmasin dilaporkan, 
perairan Kepolisian Daerah 
tan Selatan masih me- 
nyelidiki kasus putusnya tali 
tambat di galangan kapal PT Budi 
Karya Perkasa, Akibat peristiwa 
itu, 10 kapal tunda (tugboat) dan 
satu tongkang hanyut terbawa 
arus Sungai Martapura di Ban- 

jarmasin, Selasa dini hari. 
(CAS/REK/IRE/WER/ETA/ 
ONG/WHY/RYO) 


Lihat Video Terkait 
"Kapal Tenggelam 
di Selat Sunda" 

di vod.kompas.com/ 
kmbahuga 


Keberingasan Pelajar Kian Meresahkan 


(Sambungan dari halaman 1) 


"Tindakan kriminal yang di- 
lakukan para siswa itu bukan 
tindakan mendadak, tetapi sudah 
terakumulasi — bertahun-tahun 
d. lah menjadi tradisi pe- 
warisan tindak kekerasan dari 
senior kepada yuniornya. Terus, 
ke mana saja para kepala sekolah 
itu?” kata Dedi. 

Zulfadli menyampaikan hal 
senada. "Kasus tawuran pelajar 
yang menewaskan siswa lain ini 
cermin kegagalan besar kepala 
sekolah. Dia gagal sebagai pen- 
i uga gagal sebagai ma- 
najer,” katanya. 

Zulfadli dan Dedi juga meng- 
kritik polisi yang dinilai mela- 
kukan tindakan pembiar: 
lu, ke mana intelijen pol 
mana fungsi kepolmasan polisi?” 
ucap Zulfadli. 

Taufik Yudi Mulyanto, yang 
dihubungi secara terpisah me- 
nanggapi kritik dan kecaman pa- 
rawakil rakyat itu, mengucapkan 
terima kasih. Dalam waktu dekat, 
lanjutnya, OSIS di kedua sekolah 
itu akan mengadakan sejumlah 
kegiatan sosial dan kesenian, 


Negara absen 

Anggota Komisi E DPRD DKI 
Jakarta, Dwi Rio Sambodo, 
mengatakan, terus berulangnya 
tawuran pelajar yang memakan 


korban karena pihak-pihak ter- 
kait tidak optimal melakukan 
pencegahan. 

”Palam hal ini, negara ter- 
kesan absen dalam problematika 
tawuran pelajar. Selama berta- 
hun-tahun, instansi-instansi ter- 
kait tidak melakukan pencegah- 
an secara terintegrasi dan op- 
timal," katanya. 

Penyelenggara pendidikan, ya- 
itu sekolah di garda depan, suku 
dinas pendidikan, ataupun dinas 
pendidikan sebagai pemegang 
itas, juga gagal mentransfor- 
asikan substansi pendidikan, 
kurikulum ataupun opera- 
sional pelaksanaannya sering kali 
terlihat sekadar formalitas di se- 
kolah," ujar Rio. 

Koordinator Koalisi Pendidik- 
an Lody Paat menambahkan, 
agar pendidik kembali berwiba- 
wa dan didengar serta bisa men- 
jadi contoh baik bagi para siswa, 
seharusnya diterapkan aturan 
tegas disertai sanksi atas setiap 
pelanggaran. 


Dua tawuran 


Rabu kemarin, sedikitnya pe- 
cah dua perkelahian antarsiswa 
di kawasan Manggarai, Jakarta 
Selatan, dan di Jalan Komodor, 
Halim Perdanakusuma, Keca- 
matan Makasar, Jakarta Timur. 
Data dari Humas Kepolisian 
Daerah Metro Jaya, pada pukul 


30 terjadi perkelahian antara 
siswa SMA YK dan SMK KZ yang 


keduanya berada di Jakarta Ti- 


sekolah itu di perbatasan 
antara Jalan Minangkabau dan 
Jalan Saharjo. Saksi mata yang 
juga siswa SMA YK, Reza 
Nuryaman (18), mengatakan, ia 
dan tujuh temannya dikeroyok 
oleh dua kelompok siswa SMK 
KZ. 

Hasil penyelidikan polisi, Deni 
Januar ditemukan tewas di Jalan 
Payahkumbuh yang berbatasan 
dengan Jalan — Minangkabau. 
Menurut para saksi, Deni disabet 
dengan senjata tajam oleh salah 
satu siswa SMK KZ ketika 
menolong temannya yang ter- 
jatuh, 

"Sudah ditangkap satu pelaku, 
AD, siswa SMK KZ, yang diduga 
membacok Deni. Alat bukti be- 
rupa celurit juga sudah diaman- 
kan,” kata Kepala Polres Jakarta 
Selatan Komisaris Besar Wahyu 
Hadiningrat didampingi Kepala 
Satuan Reserse Kriminal Polres 
Jakarta Selatan Ajun Komisaris 
Besar Hermawan. 
juga menahan dua siswa 
dari SMA YK, yaitu FD dan TT. 
Polisi kini masih mengejar EK 
dan GL, siswa SMK KZ yang juga 
terlibat perkelahian. 

Sementara itu, di Halim Per- 


danakusuma, satu orang siswa, 
Susilo (15), mengalami cedera be- 
rat di bagian punggung akibat 
terkena sabetan benda tajam. 
silo yang merupakan siswa kelas 
Jurusan Administrasi Perkantor- 
an SMK Mardhika, Jalan Raya 
Condet, Kramat Jati, langsung 
dilarikan ke Rumah Sakit Uni- 
versitas Kristen Indones 
wang, oleh dua kawannya. 

Menurut beberapa teman sa 
kelasnya, sebelum jam istirahat 
pertama, Susilo izin keguru piket 
untuk menyusul temannya, Rah- 
mat dan Faturohim, yang izin 
pulang ke rumah untuk meng- 
ambil surat keterangan tidak 
mampu. Surat itu akan diguna- 
kan untuk memperoleh keri- 
nganan biaya sekolah. 

Salah seorang teman sekelas- 
nya, AR (15), mengungkapkan, 
tiga sekawan itu kemudian be- 
rangkat dengan menumpangi 
tu sepeda motor yang dikendarai 
Rahmat. Namun, di tengah jalan 
mereka berhenti untuk buang 
air kecil di pinggir Jalan Ko- 
modor, 

Ketika ketiga siswa itu buang 
air kecil, tiba-tiba datang sejum- 
lah siswa berseragam warna biru 
sambil mengacungkan senjata ta- 
jam mendekati mereka. Ketiga- 
nya kemudian dianiaya. 

(NEL/RAY/MDN/GAL/ 
ELN/RTS/FRO/PIN/WIN) 


KOLoM 
Petualangan Bersepeda 


Oleh ANTON SANJOYO 


To go cycle touring, you just need a bike and sense of 
adventure. — Graham Finch 


ini, kegiatan bersepeda bukan lagi sekadar 

berolahraga, melainkan sudah menjadi gaya 
hidup. Pada sebagian kelompok, bersepeda sebagai 
gaya hidup bahkan diperluas menjadi kegiatan rutin 
harian pergi-pulang kantor, yang selain praktis 
karena mampu menembus kemacetan khas kota 
besar juga menghemat jutaan rupiah ongkos beli 
bensin. 

Maraknya gaya hidup bersepeda di perkotaan 
juga mengimbas pada orang yang gemar bertualang 
di alam terbuka. Petualangan bersepeda embrionya 
ada di Indonesia sejak tahun 1970-an, tetapi sampai 
awal tahun 2000-an kegiatan petualangan bersepe- 
da belum terlalu marak. Namun, dengan booming 
kegiatan bersepeda dalam lima tahun terakhir yang 
merupakan imbas dari kampanye global gaya hidup 
sehat dan hijau, petualangan bersepeda di Indo- 
nesia mendapatkan momentumnya, 

Dalam sepuluh tahun terakhir, aktivitas petua- 
langan bersepeda, dalam bahasa gaulnya touring, 
bersaing dengan kegiatan bersepeda lain, seperti 
cross country, jalan raya, atau /ree style. Fenomena 
ini ditandai dengan lahirnya komunitas atau klub 
petualangan. Mereka biasanya sangat bangga de- 
ngan cap pesepeda jarak jauh, Ribuan kilometer 
perjalanan dilakukan berbagai kelompok atau per- 
seorangan. Mereka menjelajahi sudut-sudut Indo- 
n dengan sepeda. 

Figur seperti Paimo bahkan bertualang sampai ke 
mancanegara, Petualangan seperti dilakukan pe- 
milik nama asli Bambang Hertadi Mas ini kini 
menjadi penanda aras bagi petualang muda untuk 
mengikuti jejaknya. Tak hanya didominasi pria, 
petualangan bersepeda juga diminati perempuan. 

Berbagai institusi kini giat menggelar petua- 
langan bersepeda. Mulai dari yang sekadar per- 
jalanan pendek dan lebih banyak acara makan yang 
penting bahagia sampai yang s dengan pem- 
berian konteks semisal mengenal lebih dekat ke- 
kayaan kebudayaan nasional, seperti dilakukan ha- 
rian Kompas. Dalam empat tahun terakhir, Kompas 
menggelar empat ekspedisi bersepeda. Dimulai dari 
ckspedisi Anyer-Panarukan (2009), Surabaya-Ja- 
karta (2010), Jakarta-Palembang @OM), hingga 
yang berakhir awal pekan ini, ekspedisi Bali-Komo- 
do. Kompas bahkan merencanakan berbagai ekspe- 
disi lanjutan dalam rangka membedah kekayaan 
budaya nasional, mulai dari Aceh sampai ke ujung 
Papua. 

Dengan banyaknya kegiatan seperti ini, petua- 
langan bersepeda diharapkan semakin mendapat- 
kan tempat di masyarakat. Melihat banyaknya 
minat petualangan bersepeda, tampaknya kegiatan 
ini bisa menciptakan industri sendiri. Dunia pa- 
riwisata pun sigap merespons fenomena ini dengan 
menawarkan paket wisata bersepeda. 


B: kebanyakan warga perkotaan sekarang 


Seperti kata Graham Finch, penulis buku dan 
petualang bersepeda, kegiatan bertualang dengan 
sepeda sangat sederhana. Asal punya sepeda dan 
tekad, pasti bisa. Namun, bagi petualang yang ingin 
lebih serius, ada beberapa catatan dari Finch yang 
sangat berguna, terutama dalam kaitan kepraktisan, 
keselamatan, dan tercapainya tujuan petualangan, 
yakni pulang kembali ke rumah tanpa kurang satu 
apa pun. Meski catatan ini tampaknya lebih ditu- 
jukan kepada petualang perseorangan, banyak hal 
umum bersifat dasar yang bisa dijadikan pegangan. 

Pertama, soal pemilihan sepeda. Telah lama 
muncul perdebatan, sepeda petualangan (touring 
bike) lebih baik berangka besi atau aluminium. 
Pilihan rangka besi atau aluminium akhirnya kem- 
bali ke selera. Jauh lebih penting adalah pemilihan 
ukuran dan geometri yang cocok dengan pemakai. 
Pada intinya, sepeda sangat personal dan unik. Jika 
rangka (frame) terlalu besar, tulang dan otot akan 
tertarik, sementara ukuran terlalu kecil, otot akan 
kram pada perjalanan jarak jauh. Sebelum memu- 
tuskan membeli sepeda petualangan, pastikan rang- 
kanya sesuai dengan ukuran tubuh Anda. 

Panduan ukuran sepeda yang biasanya dirujuk 
dari tinggi badan dan panjang kaki bagian dalam 
(inseam) bisa diperoleh di internet. Panduan indeks 
ukuran sepeda (bike size index) sangat sederhana 
dan mudah dimengerti. 

Disarankan juga memakai rangka sepeda khusus 
petualangan yang punya wheelbase lebih panjang 
ketimbang sepeda balap (road bike) atau sepeda 
gunung (mountain bike). Ini untuk pertimbangan 
pemasangan rak belakang guna membawa tas se- 
peda (pannier). Dengan wheelbase yang panjang, 
tumit kita tidak akan berbenturan dengan tas 
digantung di rak belakang saat mengayuh. 

Jika memutuskan untuk membawa bag: 
berat, pastikan memilih roda dengan ban dan pelek 
yang tangguh. Ban touring sebaiknya dengan kem- 
bangan halus untuk kelancaran putaran. Sementara 
pelek sebaiknya yang berteknologi dua lapis (double 
wali) yang lebih tangguh menahan benturan. 

Sistem penggerak (drivetrain) sepeda balap stan- 
dar'akan sangat berat bagi petualangan jarak jauh. 
Dengan bagasi yang berat, jauh lebih nyaman 
menggunakan em penggerak sepeda gunung 
yang punya rentang pilihan kecepatan gigi belakang 
(rear cassette) lebih lebar, Pada tanjakan pan 
dan ekstrem, gigi belakang sepeda gunung ya 
biasanya berjumlah 11-32 (belakang) dan 44-32-22 
(depan) jauh lebih nyaman bagi kebanyakan pe- 
ngayuh sepeda, 

Hal lain soal penanganan bagasi. Jika rencana 
perjalanan tak terlalu lama dan ke wilayah ekstrem 
yang jauh dari "peradaban", dua tas belakang cukup 
ideal. Yang penting, perlengkapan standar seperti 
pakaian, makanan, peralatan praktis, ban cadangan, 
dan alat penerangan adalah hal dasar , 

Jika semua sudah disiapkan, paling penting ada- 
lah membulatkan tekad untuk bertualang dan 
pulang kembali ke rumah. Selamat bertualang. 


Pelayaran Dini Hari Berujung Duka. 


(Sambungan dari halaman 1) 


berangkat haji. Niat mereka 
akhirnya tidak kesampaian. Ka- 
pal yang ditumpangi tenggelam 
sebelum merapat di Bakauheni. 

Yudi, Sri Nuraini, dan Sultan 
dievakuasi ke Pelabuhan Merak 
sebelum dibawa ke Rumah Sakit 
Krakatau Medika (RSKM). "Ka- 
mi dapat kabar, Michel selamat 
dan dirawat di rumah sakit di 
Lampung. Namun, sampai pu- 
kul 1500, kami belum mendapat 
kabar tentang Nazwa," kata 
Haryono, yang pagi itu datang 
sama belasan tetangganya 
Tangerang ke RSKM untuk 
menemui keluarga Yudi yang 
tertimpa musibah, 

Suasana haru tak terhindar- 
kan ketika sore itu pers 
tim Disaster Victim Identificz 
tion Kepolisian Daerah Banten 
menyerahkan kantong plastik 
berwarna kuning. "Isinya adalah 
barang-barang yang ditemukan 
melekat pada diri korban atas 
nama Ibu Sri Nuraini,” kata Ko- 
misaris Nahar, mewakili tim, 

"Terima kasih atas bantuan- 
nya, Pak,” kata Sarimin, kerabat 
Sri Nuraini, dengan nada ter- 
cekat saat menerima kantong 
ik itu. 

Tak lama kemudian, jenazah 
Sri Nuraini yang dimasukkan ke 
dalam peti diserahterimakan ke- 
pada pihak keluarga. Ambulans 
menanti di pintu keluar kamar 
jenazah, siap membawa jenazah 
ibu tiga anak itu menuju rumah 
keluarga di Pamulang, Tange- 
rang, 

Sementara itu, di salah satu 
Asy-Syifa, sepa- 

Istri warga Lebak 
Bulus, Jakarta Selatan, yang me- 
rupakan penumpang KMP Ba- 
huga Jaya terlihat beristirahat. 
Stevie (33), sang suami, duduk 
menjagai pasangannya, Marlen 
(27), yang terbaring lelah ber- 
alaskan karpet masjid. 

Sambil sesekali meringis me- 
nahan sakit karena telapak ta- 
ngannya terluka, Stevie berkisah, 


dini hari itu ia sedang rebahan di 
sota dek penumpang KMP Ba- 
huga Jaya ketika benturan keras 
terjadi, "Benturannya keras ba- 
nget. Saya terlontar sejauh 8 me- 
ter dari sol 

Beberapa saat setelah bentur- 
an, Stevie melanjutkan, ia tidak 
mendengar ada pemberitahuan 
dari kru kapal mengenai pei 
tiwa yang terjadi ter 
bahkan mengaku tidak melihat 
kru di sekitarnya. 

Setelah terjadi tabrakan, 
KMP Bahuga Jaya pun miring. 
at Stevie, kondisi kapal mi- 
ring ini berlangsung men, 
setengah jam karena 
trinya serta penumpang lain 
masih sempat mengenakan pe- 
lampung. 

"Pelampung itu ada di bagian 
depan sehingga bisa di 
numpang. Dengan inisia 
diri, penumpang mengambil pe- 
lampung dan saling bantu me- 
ngenakan karena banyak juga 
ternyata yang tak tahu 
memakai pelampung, 
vie. 

Malang tak dapat ditolak, 
kondisi miringnya kapal sema- 
kin lama semakin curam. Para 
penumpang yang panik pun 
berikhtiar mencari pegangan 
dan tempat yang lebih tinggi ke- 
tika perlahan bagian depan ka- 
pal tenggelam. 

Sebagian penumpang mulai 
terjun ke laut ketika menyadari 
kori pal tenggelam. Na- 
mun, ada pula penumpang yang 
tergelincir dan jatuh ke laut ka- 
rena lantai kapal miring dan 
hampir tegak lurus. 


Mirip Titanic 

Beberapa penumpang terja- 
tuh dan membentur dinding ka- 
pal sebelum terbenam ke laut. 
"Posisi kapal seperti Titanic di 
film. Pada saat itulah kami me- 
loncat ke laut,” kata Stevie. 

Stevie dan istrinya terapung- 
apung di laut selama sekitar dua 
jam. Mereka terus berdekatan 
karena saat menjelang terjun ke 


air Stevie mengikatkan pelam- 
pungnya ke pelampung Marlen. 
perairan Selat Sunda 
pada Rabu dini hari itu ber- 
Airnya terasa di- 
ngin. "Dua jam kami di laut, 
mulai t langit gelap sampai 
terang dan akhirnya diselamat- 
kan dengan ditarik ke feri yang 
mendekat,” katanya. 

at terapung-apung di laut, 
para penumpang terus berikh- 
tiar untuk lamatkan. Mere- 
ka berteriak-teriak minta tolong 
sembari menyerukan nama 
Tuhan sesuai keyakinan ma- 
sing-masing. "Saya dengar ba- 
nyak teriak Allahu Akbar, Allahu 
Akbar,” tutur Stevie, 

Stevie heran mengapa dua 
kapal yang berukuran besar dan 
sedang berlayar di perairan luas 
bisa bertabrakan. "Kapalnya se- 
gede itu. Lampunya juga ba- 
nyak, Masa awaknya enggak 
melihat,” ujarnya heran, 

Zulfirman, salah seorang sopir 
truk pengangkut mobil, menu- 
turkan, saat kapal sudah mi 
dan air masuk ke dek kendaraan, 
dia mencoba naik ke atas untuk 
menyelamatkan diri. Dia sempat 
mendengar ada sopir atau kernet 
kendaraan yang masih terjebak 
di dek kendaraan. 

Kepala Bidang Humas dan 
Bina Lingkungan RSKM Agus 
Yedi menuturkan, begitu men- 
dengar informasi terjadinya mu- 
sibah kapal tenggelam, tim dari 
RSKM langsung dikirim ke Pe- 
labuhan Merak untuk menjem- 
put dan membawa para korban 
ke rumah sakit. 

Solidaritas warga terbangun 
tanpa dibatasi sekat. Toha, ke- 
rabat salah satu korban, mis 
nya, meminjamkan telepon se- 
lulernya kepada Stevie agar pria 
asal Manado itu dapat menga- 
bari keluarganya. Telepon selu- 
ler Stevie rusak terendam di la- 
ut 

Tenggelamnya KMP Bahuga 
Jaya menambah panjang daftar 
kecelakaan laut di negeri bahari 


KOM 


Diah Marsidi, Irwan Julianto, Budi ai 
Sadlu, Ferry Santoso, Elok Dilah Messwati, Jake 
Nur Hidayati, Wisnu Dewabrata, Antonius 
Cyprlanus Anto Saptawalyono, Anita Yc 
Wahyu Haryo P, 


Hellen Sinambor, Winarte Herusansana, TEGAL: Siwi Nurbia 
BANYUWANGI: Siwi Yunita Cahyaninarum, DENPASAR: C 
MEDAN: Aufrida Wisrni 


Antonius Ponco Ani 
Prasetya, PONTIANAK: Agustinus Handoko 


GM LITBANG: F. Hariahto Santosa MANAJER DIKLAT: 


latan 26-28, Jakarta 10270 TELEPON: 534 771 
SIUIPP/A.7/1985 tanggal 19 November 1985, serta Keputusan L 


Io Subagya GM IKLAN: Elly Handojo TARIF IKLAN: Reg 
mmk Rp 46.000/mmnk: belum terrnas 
TA ILLA TELEPON: 260 
LANGGANAN: RP 78 010/BULAN REKENING: BNI 15: 
@ YAYASAN DANA KEMANUSIAAN KOMPAS: Rekening BCA cab Gajah Mada, Jal 


KANTOR REDAK: 
3/SK/Menpen, 
DIREKTUR BISNIS: Hai 
dukacita s/d 
MADA 106-11 


Imerai 


Mulya 


y Trinugroha, Amir Sadikin, Evy 
Ihara, Andy Riza Hidayat, Khaerud 
y Prihtiyani, R. Benny Dwi Koestanto, Madina Nusrat, Mahdi Muhammad, Lucky Pransiska, Priyamboda, Heru Sri Kummero, Totok Wijayanto, Aones Rita Sulli: 
YAKARTA: Thomas Pudio Widijanto, MAGELANG: Regina Rukmorini, SURABAYA: 

owati, MATARAM: Khaerul Anwar, ENDE: Samuel Oktora, KUPANG: Frans Sarong, 


In Karim, Yuni Ikawati, Rene L. Pat 


Tony D. Widi 


sai 


er 


PN 10, 


Jakarta Kata No, 1413: 


ana, Maria Hartininasih, Harladi Saptono, Simon Saragih, bun Sanda, Yesayas 


aw 
nti, Buyung Wijaya Kusuma, Pingkan Elita Dundu, Edna Caraline Pattisina, Ox 
rnawati, Indira Permanasari S., Gatot Widakdo, Budi Suwarna, Las 


pernbayaran di muka, Iklan dukacita untuk dimuat 

1555 FAX: 260 1611 SENIN S/D JUMAT 08.30-16.00, SAI 
2806 BRI Jakarta Kata No, 

ta Nomor A/C 0123021433 @E-MAIL: kompas 


Bambang Sukartiono, Taufik Mihardja, S J. Osdar, Chvis Pudjiastuti, Pleter P. Gero, $ 


Redana, Maria Hartinings adi $ 
PAS Gunawan Direda, Kenedi Nurhan, Putu Fajar Arcana, Si 


Ihmad Arif, Nali Trlana, Brigita Maria Lukita, Haryo Damardona, Ilham Kholri, M. Zald W 
wati, Agung Setvahadi, Wis 


2200 FAX: 548 6165/596 3581 ALAMAT SURAT (SELURUH BAGIAN): P.9. BOX 461 
us Pangkopkarntibta No. 103/PC/1969 tanggal 21 Januari 1989 


murn/display) BW Rp 105.000/mmk FC Rp 197.000//mmk, Klasika Batavia: 1 kolom Rp 50.000/mmke mini (rnin i 
mp3i pukul 16,00 WIB. BAGIAN IKLAN: Ji Palrnerah Selatan 
BAGIAN SIRKULASI (LANGGANAN): JL. GAJAH MAD: 


esok dapat diterima 
M2 00 MINGG 
01060168308 6 Giro 


Aa 


s Susanto, Lusiane Indriasari, Sidik Pramono, Nan 
Kurnia, M. Yuniaghi Agung, Hamzi 


Harsono, Pepih Nugraha, Arbain R 


n tta Panda, LAMONGAN: 
nelis Kewa Ama, MANADO: Jean 


an, Prasetyo Eko P, Samsul Hadi, Hermas Effendi P ri 
yudi, Helena Fransisca Nababan, Raditya Helabumi Jayakarna, Fransisca Ramana NinIk. Ambrosius Harto, Demitrius Wis 
Aji Dewabrata, Ichwan Susanto, Fx. Laksana Agung Saputra, Nina Susilo, CAIRO: Mustafa Abdurahnan, BANDUI 
S 0: I, MADIUN: Runik Sri 
al Harahap, JAYAPURA 8 Josie Susi ardanto, MERAUKE:E 


RTA 12046 ALAMAT KAWAT: Kompas Jakarta 
ANGGOTA SERIKAT PENERBIT SURAT KABAR. No. 771069711420 


na Ratna M Johnny T. Gunardi, Srl Hartati Samhadi, Banu Astano, Maha 
Fandri Yuntarti, Ibrahirnsyah Rahman, Frans Sartono, 


o, Adi Prinantyo, Danu Kuswaro, 
it C Windora 


, MOJOKERTO, Abdul LAN PROBOLIN 
Layuck, PALU: Reny Sri Ayu, MAKASS/ 


104, JAKARTA 11199 TELEPON (LANGSUNG): 260 1617-18 PABX: 260 1224 
KT Ga KN SA 9 ala Na Di esp an iut KAUSUS BAGAN IKLAN NO 17 BUD12/ 9 TELEPON (SELURUH BAGIAN BISNIS) 536? 99GB DAN 5467 9599 ONLINE NI) 


Elly Ronsi 
Surta Dhe 
R 


Susi Ivwaty, Marcel 
wo, Ester Lince Napitupulu, M. Fajar Marta, 


PENERBIT: PT Kompas Media Nusantara 
PERCETAKAN: PT Gramedia ISSN 021! 


ukarjaputra, Ed 
Homowo, Luki Aulia, 


hlla Irawati, MALANG: Dody Wisnu P 


SAB! 


ta, Yunas Santan! Az1z, Jl 

lujani, Anton Sanjoyo, R. Adhi Kus 

tra, Dahano Fitrianto, Gesit Arlyanta, Wis 
If lehwan, Clara Wr 


etyaningsih, Affan Adenensi RI 


PESAWAT 1230 5/0 1239 FAX. 260 162. 


ara, Jimny 5, 
putra, Rusdi Ar ulyadi, Tjahja 
Nugroho, Maruli Tobing, Gunawan Setiat, 
ti, Korana Nicolash LMS, Pascal 

Dewi Indriastuti, Maria Susy Be 


u Widia 


0, Aryo Wisanggeni Genthiang: 
edi Muhtadi, SEMARANG: Sonya 
it, JEMBER: Syamsul Hadi 
win Edhi Prasetya, AMBON 


SURAT IZIN USAHA PENERBITAN PERS: SK Menpen Na, 
07X ISI DI LUAR TANGGUNG JAWAB PERCETAKAN 


ks 12brs) Rp 45.000/baris: dukarita s/d 300 mmk Rp 39.000/1mmik. Nusantara 1 kolom Rp 58.500/mmk, mini (rnin 
karta 020 TELEBON: 2367 905, 2267 9899 PAK 3398 2050 SENIN S/D JUMAT 0330-160 


maks 12 brs) Rp 55:000/baris, 


UV 08,30-12.00, MINGGU 13.00-16.00, JL. GAJAH 


vwkornpas.com 


“@ Setiap artikel atau tulisan yang dikirim ke Redaksi hendaknya ditik dengan spasi rangkap, maksimal 5.000 karakter, ditandatangani, dan disertai identitas (kalau ada, cantumkan nomor telepon dan faksimile). Untuk format disital, dikirim ke alamat opini@kompas.com atau opini@kompas.co.id. Setiap artikel/tulisan/foto atau materi apa pun yang telah 
dimuat di harian "Kompas" dapat diumumkan/dialihwujudkan kembali dalam format digital maupun nondigital yang tetap merupakan bagian dari harian "Kompas", 


WARTAWAN "KOMPAS" SELALU DIBEKALI TANDA PENGENAL DAN TIDAK DIPERKENANKAN MENERIMA/MENINTA APA PUN DARI NARASUMBER. 


mrioperkoran @ ScraperOne & Kaskus 


KOMPAS, KAMIS, 27 SEPTEMBER 2012 


SOSOK 


Diena Haryana 


Mengampanyekan “Antibullying” 


Awalnya, Diena Haryana yang 
bergiat dalam pengembangan 
sumber daya manusia di sejumlah 
perusahaan tak mengenal istilah 
“bullying”. Saat mengetahui 
seriusnya dampak ”bullying”, 
terutama di lingkungan sekolah, 
ia terpanggil mengampanyekan 
”antibullying”. 2 


(menampar, menendang), verbal 
(menghina, memaki), ataupun mental 
(mengancam, mempermalukan). Ke- 
resahannya makin menjadi karena 
pendidikan di Indonesia membiarkan 
kekerasan, sampai ada korban jiwa. 
Dukungan guru dan pemerintah 
terhadap MOS sering disalahgunakan 
agai ajang bullying dari senior ter- 
hadap yunior. Ini membuat Diena 


OLEH ESTER LINCE NAPITUPULU 


al itu diawali saat Diena 
tuhan sekolah di empat SMA 


Jakarta tahun 2008. Ta menemukan 
$ kekeras sperti ketakutan 
adik kelas kepada kakak kelas dan 
guru kejam” di sejumlah sekolah. 3) 
Kekerasan itu terutama merebak da- 
lam kegiatan masa orientasi sekolah 
(MOS) 

Ia mendapat cerita anak yang di- 
palak di toilet. Anak perempuan yang 
”diculik” kakak kelas, dibawa ke suatu 
tempat, diintimidasi dengan k: 
yang menjatuhkan mental s 

"Ketika kami c 2 
group discussion ( Saya guru, 
terbongkarlah kekerasan yang terjadi, 
terutama dalam MOS,” katanya. 

Kenyataan yang mengancam gen 
rasi muda itu membuat dia me 
arus berbuat sesuatu. "Ketika saya 
n kepada teman, orang Ing- 
gris, dia bilang kekerasan semacam itu 
disebut bullying. Bullying menjadi 

atian ahli pendidikan dan y 


rvice for Pea 


Visi: 
Terwujudnya masyarakat dai 
Mampu mengaktual 


skg 


Misi : 
1, Membangun dunia pendidik 
anti kekerasan 


Menyemai sikap positif dal 
sehari-hari 


yang mem- 


pelajari psikologi terapan. 

Ia belajar soal bullying saat berlibur 
di Inggris dan bertemu Andrew Mel- 
lor, aktivis antibullying dan pendiri 
Antibullying Networ 


tas Edinburgh, Skotlandi: 


Menginspirasi dunia pen| 
untuk memaksimalkan p 
ind? Ily 


akanini: 
kan.bak 


Mendorong 
mengembangkan 
keberagaman 


Dalam buku Bullying: Mengatasi 
kerasan di sekolah dan Ling 


mana terjadi penyalahgunaan kekuat- 
an/kekuasaan yang dilakukan ses 
orang/sekelompok. Ini bisa berarti 
fisik dan mental. 

Bentuk bullying bisa kekerasan fisik 


« ikini ( sold Gerjtei 
«Hem Dostinatisn for ewolay & Lipasoyta 


“RA 
Gatihering 


Juni: 28 September 2012 : 


Lantai LG / GF / UG Emas & Perhiasan 
Lantai 1 Butik/ Aksesories 

Lantai 2 Elektronik, HP, Komputer, Bank 
Lantai 3 Foodcourt 


Dean 
Kantor Pemasaran: 
Jl. Pegangsaan Timur — Cikini, Menteng — Jakarta AIDIRON HERO 
www.cikinigoldcenter.com GROUP 


mrloperkoran @ ScraperOne & Kaskus 


ng 


Menghidupi Nilai-Nilai Luhur 
Demi Terciptanya Budaya Dama 


— 
di Lokasi” — 


semakin teguh mengampanyekan an- 
tibullying bersama relawan dari ber- 
bagai kalangan. Ta mengajak sekolah 
meniadakan bullying dalam MOS dan 
menggantinya dengan kegiatan bersa- 
ma antara kakak dan adik kelas 
Korban bullying, semisal ejekan di 
antara si sa berdampak tragis. 
Korban bisa bunuh diri atau trauma 
hingga dewasa. Ancaman bullying pun 
berkembang dengan 
maraknya jejaring s0- 
sial, yang dikenal de- 
ngan eyberbullying. 
Diena mengampa- 
nyekan gerakan anti- 


ngan mendi 
asan Semai Jiwa 

wa), 2004. 

itu tak 


tetapi juga di 
kepada siswa. Bullying 
juga bisa terjadi di ru- 
mah, "Kami bergerak 


r 


DIENA HARYANA HARYANA 


Lahir Madiun, 9 Februari 1959 

Anak: Nadia Ayu Trigg (18) 

Pendidikan: 

- S-1 Pendidikan Bahasa Inggris, 
Universitas Negeri Jakarta 

- S-2 Warwick University, Coventry, 
Inggris 

Pengalaman kerja, antara lain: 

- Dosen IKIP Jakarta, 1982-1990 

- Ketua Yayasan Sejiwa, 2004-kini 

- Managing Director Business 
Dynamics, 1993-kini 

- Menyelenggarakan workshop na- 
sional antibullying, 2006-2007 

- Mengimplementasikan proyek 
Sejiwa dan Plan Internasional ber- 
tajuk "Sekolahku Menyenangkan”, 
2008-2009 

- Meneliti bullying di sekolah di 
Jakarta, Surabaya, dan Yogyakar- 
ta, 2008 


di sekolah karena tak mungkin dari 
pintu ke pintu di tingkat keluarga. Di 
sekolah, ketiga pihak dirangkul seka- 
ligus, guru, siswa, dan orangtua.” 


Tak mudah 


Mengampanyekan antibullying ke 
sekolah bukan perkara mudah. Apa- 
lagi pendidikan atau pendisiplinan de- 
ngan c: s diyakini banyak guru 
hingga pejabat pendidikan sebagai hal 
biasa. Diena menuturkan, saat ia mu- 
lai masuk ke sekolah di Jakarta tahun 
2005 untuk mengampanyekan anti- 
bullying, pihak sekolah umumnya de- 

reka berkeyakinan, pen- 
didik harus keras. Alasan guru, me- 
a dulu dikerasi dan bisa 
katanya, Diena tak me- 
. Persepsi pendidik itu 
justru menjadi kunci masuk 
kampanye antibullying. 
"Kami harus sabar 


dan 


memahami mengapa anti: 
bullying belum dipahami. 
Perlahan kampanye anti: 


bullying menyebar ke sekolah, 
pemerintah, hingga DPR.” 
Tahun 2008, kampanye 
antibullying menyentuh isu me- 
ngenai hak anak: Ta menyadar- 
kan publik mengenai hak anak 
yang harus dipenuhi, yakni hak 
untuk hidup, tumbuh kembang, 
dilindungi, dan berpartisipasi di 


KOMPAS/ESTER LINCE NAPITUPULU 


bidang apa pun yang berkaitan de- 
ngan mereka. 

Ia memperkenalkan pendisiplinan 
secara po: Dalam ilmu pendisi- 
plinan positif, hak anak diutamakan. 
Cara berinteraksi dengan anak berba- 
nilai menghormati anak, meng- 
nya berempati, bertoleransi, dan 
menghormati perbedaan,” katanya. 

Ia menyampaikan dampak bullying 
dalam kaitan perkembangan otak 
anak. Bullying dapat membuat daya 
nalar anak tak berjalan. 

Sentuhan yang dilakukannya dan 
Yayasan Sejiwa menimbulkan kesa- 
daran di kalangan guru dan siswa. Di 
sekolah muncul pelatihan keteram- 
pilan sosial pada guru dan siswa untuk 
mengampanyekan antibullying. 

Diena membuat kantong-kantong 
untuk meluaskan kampanye anti- 
bullying serta bekerja sama dengan 
sekolah dan perguruan tinggi. Bebe- 
rapa kantong sudah muncul 
Jakarta dan Palangkaraya 
buka memberikan pelatihan dengan 
modul yang kami buat. Soal biaya tak 
ada patokan, kadang cukup uang 
transpor untuk relawan saja.” 


Panggilan hati 

Pada 2003 Diena dan perusaha- 
annya menuntaskan proyek Global Al- 
liance di China, India, Vietnam, In- 
donesia, dan Thailand, di bawah ko- 
ordinasi International Youth Foun- 
dation, Amerika Serikat. Program ini 
ingin meningkatkan budaya profesio- 
nalisme di pabrik, termasuk meniada- 
kan pelecehan. Ia melihat dampak 
pelecehan di tempat kerja. Selesai pro- 
yek, ia merasa ada yang harus di- 
kerjakan terkait bullying. "Namun, 
ya enggak tahu harus mulai dari mana, 
bagaimana, dan dalam bentuk apa?” 

Diena lalu mendekati General Elec- 
tric (GE) Foundation untuk membi 
an keinginan membuat need as- 
ment di sekolah, GE Foundation 
mbut idenya. Ia lalu membuat 
ioner dan FGD untuk guru dan 
siswa SMA, ternyata bullying terjadi. 

”Kita, guru dan orangtua, apakah 
sudah memberikan arah yang benar 
bagi anak untuk menguatkan karakter 
luhur dan bagian otak yang membuat 
mereka jadi manusia utuh secara 
emosi, cerdas, tak mudah marah, tak 
takut, tak terlecehkan?” katanya. 


menj 
ku 


www-bankmandiri.co.id 


mandiri 


saatnya temukan inspirasi suksesmu 


SOUND BAR is me new CINEMAX 


TEMAN 


Polytro 
En modern dan 
Mensen dengan HDMI Connection 
menonton Film d 
"moonesian - 
PROPERTY 


Cinemax kini ha 


ara y, 


Ir dengan 
1g lebih fantastis untu 
USB Multime 


ker generasi b: 
ebuah Home Entertainm 
dia dan fitur lainn 


uSOUN 


EKONOMI 


KOMPAS KAMIS, 27 SEPTEMBER 


Nusantara: Petani 
Berhemat Benih uu 


Alicia Keys: "Manggung” 
di Manchester uzz 


LOGISTIK ASEAN 


Mengantisipasi Liberalisasi 


ebagai bagian aktivitas ekonomi, logistik menjadi kom- 
S ponen penting bagi realisasi pembentukan Masyarakat 

Ekonomi ASEAN tahun 2015. Untuk mencapainya, tahun 
depan liberalisasi industri logistik untuk kawasan ASEAN di- 
mulai. Apakah Indonesia sudah siap dengan beragam kon- 
sekuensi dan menyiapkan langkah antisipasinya? 

Dalam konteks Masyarakat Ekonomi ASEAN (MEA), logistik 
masuk komponen bidang jasa, yang kesepakatannya ditanda- 
tangani anggota ASEAN tahun 1995 di Bangkok, Thailand, 
Liberalisasi logistik mencakup jasa kargo, pergudangan, agen 
transportasi, jasa kurir, dan jasa pengepakan barang, 

Dalam konteks liberalisasi, setiap negara anggota ASEAN 
diminta menurunkan semua hambatan di bidang bisnis logistik. 
Hambatan tersebut meliputi pajak dan tarif sekaligus hambatan 
bersifat nontarif, Hambatan nontarif biasanya berupa ketentu- 

an yang bersifat membatasi, Artinya, pe- 
laku jasa logistik lokal dan asing harus 
diperlakukan sama. 

Di antara negara-negara 
anggota ASEAN lain, poten- 
si bisnis logistik di Indo- 
nesia dinilai paling tinggi. 
Sebagai negara kepulauan, 

kebutuhan logistik menjadi 
sangat tinggi. Ini ditambah 
dengan populasi 235 juta ji- 

wa, yang sebagian besar 

membutuhkan lo- 

gistik. Tak heran jika 
Indonesia menjadi yang 
paling hingga dilirik 
ara anggota ASEAN 
bagai target pasar, 

Lalu bagaimana kesiapan Indonesia? Bank Dunia meng- 
umumkan Logistics Performance Index Indonesia un ini 
naik ke posisi ke-59 dari posisi ke-75 pada tahun 2010. 
dasarkan survei tersebut, peningkatan skor tertinggi terjadi 
pada indikator kompetensi jasa logistik (naik 0,38 poin) dan 
terendah terjadi pada pembenahan infrastruktur (nol), Untuk 
jasa logistik, pelakunya adalah swasta, Peran pemerintah mi- 
nim, 

Dari hasil survei nyata, pelaku industri logistik mulai ber- 
benah. Mereka sadar pembenahan sangat diperlukan untuk 
berkompetisi dengan pelaku bisni ng. Persoalan ter- 

i sisi pemerintah. Pertama, dari aspek infrastruk- 
tur, Indonesia masih jauh tertinggal. Biaya logistik pun mem- 
bengkak. 


HanDiNING 


merilis biaya logistik 
al produk dom 
bruto atau Rp 1.820 triliun per tahun, Biaya tersebut ter 
dalam biaya penyimpanan Rp 546 triliun, biaya transporta: 


Nilai bisnis pengiriman logistik tahun ini diperkirakan Rp 50 
miliar. Dari proyeksi itu, penguasaan perusahaan asing 60 
persen atau Rp 80 miliar, Penguasaan oleh perusahaan asing 
karena mereka masih memiliki beberapa kelebihan dibanding- 
kan perusahaan domestik, seperti pelayanan dan harga. 

Tahun 2015 di depan mata. Apakah kita masih menunggu 
lagi untuk melakukan pembenahan? (ENY PRIHTIYANI) 


.marsbapathan perditungan footing rate « 
te. bebas perah watu pelunasan 
n banyak keuntungan lainnya 


Promo imi berlaku hingga y1 Desember 2012. 


Apply Now! 5145 ke 68811 


Ketik: KPR PRENama: 


. mono Oa Jakarta (oa) 700 ep On 


Jakarta IHSG 

4400 

A20 asn, 
4.000 4.163,00 
3.800 


Enjoy more special privileges 


Hongkong HANG SENG 


22,000 
an LP —— ara 


18.000 20.527,73 


16.000 


st The Goods Dept: Pacific Piece 


BNI give 4 more 


Minyak 
dollar AS per barrel 
100,0 
Ia arsa 
300 90,70 
700 


D 1 Uu B 149 


Emas 
dollar AS per troy ounce 


1.764,90 
AA ar 
1.600 


1400 


2.000 


500046 EU Jagad 
Om 


Kurs Rupiah 
per dollar AS 
9.200 
9.400 
9000 —uaNa 
9.580 
9.800 


D DU B5 149 
Sumber: StackWatch, Bloomberg, BI 


BNIcredit card BNI debitcard 


XBNI 


Kehati-hatian Tetap Penting 


Thomas J Sargent Puji Ekonomi Indonesia 


JAKARTA, KOMPAS — Pemerintah memastikan 
akan tetap menerapkan prinsip kehati-hatian di 
bidang ekonomi dalam penyelenggaraan negara. Hal 
ini dinilai sebagai cara paling bijaksana untuk 
diterapkan di tengah ancaman krisis perekonomian 


global. 


"Kita dikritik tidak ekspa 
di bidang fiskal. Saat ini kita 
di tengah ketidakp: 
akan terjadi, tetapi 
besi 
Maka, 
tu-satunya pilihan,” 
Presiden Boediono saat menjadi 
pembicara — kunci — seminar 
memperingati 7 tahun keber- 
adaan Lembaga Penjamin Sim- 
panan (LPS) yang bertajuk "Ban- 
king Industry in an 'Extremely' 
Dynamic World: Becoming Pros- 
perous and Proper”, di Jakarta, 
Rabu (26/9). 


tidak kita k 


kata Wakil 


Pembicara utama dalam se- 
minar itu adalah peraih Nobel 
Ekonomi tahun 2012, Prof Tho- 
mas J Sargent. Pembicara lain 
antara lain Wakil Menteri Ke- 
uangan Mahendra Siregar, Ketua 
Perbanas Sigit Pramono, Senior 
Partner Co Founder, Creco Con- 
sulting Raden Pardede, dan eko- 
nom Asian Development Bank 
Iwan Jaya Azis (moderator), 

Menurut Boediono, efek setiap 
kri global melebar ke ma- 
na-mana dan menimpa setiap 
negara sebagai institusi. Maka, 
sikap untuk memperkuat diri se- 


tiap negara menjadi pilihan pen- 
ting 

"Situasi antisipatif perlu ke- 
mandirian sebagai satu-satunya 
pegangan. Kita harus prudent, itu 
betul,” kata Boediono. 

Thomas memuji performa 
perekonomian Indonesia di 
tengah gejolak perekonomian 
global. Dalam dua tahun terakhir, 
dengan tingkat pertumbuhan di 
atas 6 persen, performa per- 
ekonomian negeri ini lebih bi 
dari pertumbuhan yang terjadi di 
negaranya, Amerika Seri! 
hanya tumbuh 1-2 persen. 


hati-hatian, Thomas 
sektor perbankan khusus 
perekonomian Indone: 
nya dapat bertahan di tengah 
ancaman pelambatan perekono- 
mian global, 

Boediono menyatakan, ada 
dua aktor yang memainkan peran 
utama dalam perekonomian glo- 


bal, Ketidaksesuaian jalan kedua- 
nya menyebabkan terjadinya ge- 
lembung ekonomi yang bisa me- 
letus dan menjadikan krisis per- 
ekonomian. 

”Aktor pertama adalah global 
money (uang global) dan aktor 
kedua adalah institusi, bisa ne- 
gara, lembaga keuangan, rumah 
tangga, dan sektor riil. Keduanya 


saling bersinggungan, tetapi tidak 
sinkron sama sekali,” katanya. 


Menurut d 
sarannya jelas 


, uang global 
akni mencai 


pons langsung 
global itu. 


global untuk menca intung- 
an semaksimal mungkin, ce- 
ah yang ada di institusi 
sering kali dimanfaatkan se- 
demikian rupa. 
uaian dua aktor itu 
menyebabkan terjadinya krisis di 


suatu negara yang bisa menjadi 
global karena pengaruh globa- 
lis: 


Krisis 2008 adalah contoh- 
nya. Risiko tidak terukur k: 
transaksi keuangan tidak 
mengandung landasan tra: 
di sektor riil. Makin lama makin 
tidak terlihat adanya cantolan riil 
di kegiatan keuangan. Gelem- 
bung pun pecah dan terjadi kri- 
sis,” kata Boediono. 

Mahendra Siregar memasti- 
kan keikutsertaan Otoritas Jasa 
n dalam Forum Koor- 
Stabilitas Sistem Keuang- 
an dalam pekan-pekan ini. 
Koordinasi tersebut bertujuan 
menjaga agenda pembangunan, 
dengan instrumen utama per- 
bankan. 

”Kita dituntut menjaga good 
governance, memperkecil efek 
krisis dari luar, Di lain pihak, kita 
menjalankan misi pembangun- 
an,” kata Mahendra, (BEN) 


INFRASTRUKTUR 


Listrik ASEAN Terhubung Tahun 2015 


JAKARTA, KOMPAS — Ko- 
nektivitas tenaga listrik di antara 
negara-negara anggota ASEAN 
ditargetkan terealisasi pada 2015. 
Hal itu untuk memperkuat ja- 
ringan tenaga listrik dan me- 
ningkatkan efisiensi dalam pe- 
ngelolaan tenaga di setiap 
negara di kawasan itu. 

Sekretaris Jenderal Head of 
Authority Public Utility of ASE- 
ful Bakhri, Rabu (26/9), 
arta, mengatakan, sam- 
bungan tenaga listrik di ant 
beberapa negara anggota Per- 
himpunan Bangsa-bangsa Asia 
Tenggara (ASEAN) ditargetkan 
tereal tahun 2014. Pem- 
bangunan konstruksi pembang- 
kit listrik dan transmisi antar- 
negara akan dimulai pada tahun 
2015. 

"Konektivitas tenaga listrik di 
kawasan ASEAN diperlukan un- 
tuk ketahanan energi,” kata Syai- 
ful. 

Di kawasan ASEAN, ada tiga 
sumber energi besar, yaitu Sungai 


kan bisa dimanfaatkan untuk Malaysia dengan Sumatera secara komersial pada tahun 


Mekong dengan potensi tenaga ' menghasilkan listrik yang lebih akan beroperasi tahun 2017, In- , 
air 2000 megawatt, Indonesia murah karenatidak perlu mem- terkoneksi — Batam-Singapura Direktur Utama PT Pelayanan 
yang memiliki sumber daya ba- bangun pembangkit. akan terealisasi pada tahun Listrik Nasional Batam (Bright 


2015-2017. Interkoneksi Sara- 
wak, Malaysia, dengan Kaliman- 
tan Barat akan mulai beropera 


tubara, dan Filipina yang me- 
miliki potensi panas bumi. Se- 
mua potensi energi itu diharap- 


Saat ini ada 16 proyek inter- 
koneksi di kawasan ASEAN, 
Jaringan interkoneksi Peninsula 


PLN Batam) Dadan Koerniadi- 
poera, menyatakan, Bright PLN 
Batam, anak usaha PT Perusa- 


Petugas PT 
PLN 
memeriksa 
meteran 
listrik di 
Rumah Susun 
Sederhana 
Tambora, 
Jakarta, Rabu 
(26/9). 
Konektivi 
tenaga listrik 
di antara 


ASEAN 


ditargetkan 
terealisasi 
pada tahun 
2015. 


KOMPAS/LASTI KURNIA 


haan Listrik Negara (Pers 
berencana mengekspor 
1000 megawatt ke Singapura. 
Untuk itu, pihak Singapura 
mengundang Bright PLN Batam 
untuk bernego: mengenai 
itu pada Oktober 2012. (EVY) 


movanzakisoid (VJ @mrukindonesia 


BP intra 


") Promo berlaku selama September di wilayah Jabodetabek, tidak berlaku untuk Chassis, Mega Carry & Blind Van. Syarat dan ketentuan berlaku. 


Hubungi Dealer Resmi Suzuki: 
» Anugrah Mobil Utama (021) 7947018 « Armada 
« Buana Alexander Trada (021) 7751324-25 « Bu 
Jayalndah (021) 4207757 « Ci 

a Adi 


(oz1) a19e202, 4524270, 3440816, 7358038 (Hunting), 4264306 (Hunting), 8290766, 55773288 

B56A821, 7511511, 609308, 6511393, 537913, 5891338, 6696009 (Hunting) 

802050, (0251) 8657072, 8913121, 8380450, (0267) 416656-8 

, a tan 84301920, 82427753, 5952627, 74705056, 

(0251) 751088. (0254) 8241000 » Mandilaya Buana Trada (121) 6401029 « Indomobil Multi Trada (021) 745890102 5607000 s Kebayoran Jaya Indah Utama 

(021) 7390213 » Kharisma Laju Megah (021) 43931700, 6252650 » Pusaka Motor (021)79182977-78, 88350506, (0266) 222258 “Rachmat, Mas Adison 
(021) 5205293 (Hunting) “ Restu Mahkota Karya (021) 5332020, 5517877, 6332333, (0254) 381500, (0267) 403482, (021) 87708918 « Sumi 

(021) TE016771 caaoona) « Sumbarbaru Sentral Mobil (021) 05201018 » Bummoter Buana Tenda (021) 4213240 (022) 5532010 » Sun Motor dalkarta (021) 2842053 


s 


Way of Life! 


mrioperkoran @ ScraperOne & Kaskus 


KILAS 
EKONOMI 


PLN Batam Tunda 
Penawaran Saham 


PT Pelayanan Listrik Nasional 
(Bright PLN Batam), anak usaha 
PT Perusahaan Listrik Negara, 
menunda rencana penawaran 
saham perdana (TPO) perusaha- 
an tersebut, yang semula di- 
jadwalkan dilaksanakan pada 
November tahun ini, Penawaran 
saham perdana itu rencananya 
baru akan dilakukan tahun 2013 
untuk ekspansi usaha demi 
memenuhi kebutuhan tenaga 
listrik yang terus meningkat di 
kawasan industri Batam. Me- 
nurut Direktur Utama Bright 
PLN Batam Dadan Kurniadi- 
pura, seusai menghadiri jumpa 
pers pameran dan seminar ke- 
listrikan, Rabu (26/9), di Ja- 
karta, pihaknya saat ini masih 
terus mengkaji rencana IPO 
PLN Batam. "Kami berharap bi- 
sa melakukan TPO pada tahun 
2018," katanya. Pihaknya sudah 
menunjuk penasihat keuangan 
dan underwriter. PLN Batam te- 
lah menunjuk PT Bahana Se- 
kuritas sebagai lead underwriter. 
Adapun penasihat keuangan 
yang ditunjuk adalah Ernst & 
Young, Biro Administrasi Efek, 
PT Datindo Entrycom, dan 
akuntan publik Deloitte. Se- 
belumnya perusahaan tersebut 
berencana melaksanakan IPO 
pada akhir tahun 2012 ini. 
(EVY) 


Kao Indonesia 
Bangun Pabrik Kedua 


PT Kao Indonesia, Rabu (26/9), 
mengumumkan pembangunan 
pabrik keduanya di Karawang 
International Industry City 
(KIIC) yang terletak di Kara- 
wang, Jawa Barat. Siaran pers 
PT Kao Indonesia menyebut- 
kan, pemancangan tiang perda- 
na (groundbreaking ceremony) 
diselenggarakan hari ini di Ka- 
rawang serta dihadiri oleh Pre- 
siden dan Chief Executive Of- 
ficer Kao Corporation Jepang 
Sawada Michitaka, Presiden Ko- 
misaris PT Kao Indonesia Mu- 
cki Tan, serta Presiden Direktur 
PT Kao Indonesia Koizumi At- 
sushi, Pembangunan pabrik ba- 
ru ini bertujuan memperkuat 
sistem suplai Kao sebagai usaha 
perusahaan dalam mengantisi- 
pasi tingginya permintaan untuk 
produk sehari-hari di pasar In- 
donesia mengingat pertumbuh- 
an ekonomi yang pesat. Pabrik 
kedua ini menempati lahan se- 
luas 140.000 meter persegi de- 
ngan nilai investasi sebesar 10 
miliar yen atau setara dengan 
Rp 1,236 triliun. (“/BUR) 


KOMPAS, KAMIS, 27 SEPTEMBER 2012 


Harga Garam Anjlok 


KOMPAS /TOTOK WIJAYANTO 


Petani garam di Desa Sanolo, Kecamatan Bolo, Kabupaten Bima, Nusa Tenggara Barat, memanen garam, Sabtu (22/9). Petani garam 
mengeluhkan harga garam yang terlalu rendah pada musim ini, Sebanyak 70 kilogram garam hanya dihargai Rp 10000, padahal pada 
musim sebelumnya harganya dua kali lebih mahal. 


Dialog Atasi Masalah 


Penguatan Serikat Buruh Unit Perusahaan Sangat Penting 


JAKARTA, KOMPAS — Pemerintah perlu menata 
kembali desentralisasi kewenangan ketenagakerjaan 
untuk menangani masalah hubungan industrial yang 
kian kompleks. Elite serikat buruh dan pengusaha 
pun harus membangun komunikasi yang transparan 
dalam forum bipartit untuk mengatasi masalah. 


Demikian benang merah dis- 
kusi ketenagakerjaan bertajuk 
Kesejahteraan 
asi”, di Jakarta, Ra- 
bu (26/9). Ketua Asosiasi Peng- 
usaha Indonesia (Apindo) Anton 
J Supit dan Ketua Dewan Pim- 
pinan Pusat Serikat Pekerja Na- 
sional (SPN) Baso Rukman Abdul 
Jihad menjadi pembicara. 

”Dialog modal sosial kita. Ti- 
dak ada pihak yang dirugikan dan 
tingkat keberhasilannya lebih be- 
sar daripada aksi mogok yang 
tidak sesuai aturan,” kata Anton. 

Iklim hubungan industrial 
kembali bergejolak setelah pre- 
sidium Majelis Pekerja Buruh In- 
donesia siap mogok pada 3 Ok- 
tober 2012. Mereka menuntut 


pemerintah menghapus praktik 
alih daya (outsourcing), membe- 
baskan buruh dari kewajiban iur- 
an jaminan kesehatan, menja- 
lankan jaminan kesehatan bagi 
seluruh rakyat mulai 1 Januari 
2014, dan menolak upah murah. 
Anton mengatakan, Indonesia 
gagal memanfaatkan peluang 
emas ningkatkan investasi 
sektor riil akibat pemerintah be- 
lum kompak mengatasi masalah 
domestik. Pemerintah seharu 
nya memperbaiki iklim investasi 
dengan membangun infrastruk- 
tur, menjamin pasokan energi, 
dan menarik kewenangan kete- 
nagakerjaan dari daerah. 
"Masalah ketenagakerjaan se- 
harusnya tidak boleh didesen- 


tralisasi karena politisi daerah 
yang tidak memahami esensi ge- 
mar memanfaatkan untuk ke- 
pentingan jangka pendek mere- 
ka. Kondisi ini yang terjadi se- 
karang sehingga buruh lebih se- 
ring berunjuk rasa ketimbang 
berdialog dengan manajemen,” 
kata Anton, 

Menurut Anton, dialog bipartit 
tingkat perusahaan tidak akan 
menghapus semangat perjuang- 
an hak buruh. Anton meminta 
buruh turut memikirkan nasib 
70,7 juta pekerja informal yang 
hanya mungkin menjadi pekerja 
formal jika ada penciptaan la- 
pangan kerja baru. 

Baso mengatakan, isu upah 
minimum telah menjadi komo- 
ditas pihak tertentu, terutama 
menjelang masa pemilihan 
umum kepala daerah. Hal ini 
terjadi di Kabupaten Bekasi, Ja- 
wa Barat, meski petahana yang 
memanfaatkan isu upah mini- 
mum tidak terpilih kembali. 

Pemerintah menyadari kom- 
pleksitas masalah ketenagakerja- 
an. Sekretaris Direktorat Jende- 


INDUSTRI 


Kertas Bekas Langka, Produksi Kertas Terganggu 


JAKARTA, KOMPAS — Regu- 
lasi Kementerian Perdagangan, 
yang mewajibkan semua kertas 
bekas yang masuk ke Indonesia 
harus diperiksa dengan sangat 
ketat, membuat industri kertas 
kemasan dan kertas koran ter- 
ganggu. Regulasi tersebut dinilai 
menyebabkan proses pemeriksa- 
an lama dan berbiaya mahal. Aki- 
batnya, eksportir kertas bekas 
lebih memilih mengirim kertas 
bekas ke negara lain, seperti Chi- 
na dan India. 

"Persediaan kertas bekas kami 


sudah semakin menipis. Jika ti- 
dak ada jalan keluar mengenai 
masalah ini, kami khawatir tidak 
bisa berproduksi lagi dan akhir- 
nya kita harus mengimpor kertas 
kemasan serta kertas koran,” ka- 
ta Ketua Umum Asosiasi Pulp 
dan Kertas Indonesia (AKPI) 
Misbahul Huda, di Jakarta, Rabu 
(20/9). 

Persoalan ini muncul ketika 
ditemukan bahan beracun dan 
berbahaya pada impor besi baja 
bekas, Februari 2012. Dalam Per- 
aturan Menteri Perdagangan No- 


mor 89 Tahun 2009, kertas bekas 
termasuk barang yang harus di- 
periksa karena dianggap limbah 
yang mengandung bahan be- 
racun dan berbahaya (B3). "Ker- 
tas bekas bukan limbah. Bahkan 
dalam HS Code 4707, kertas be- 
kas tidak disebut waste paper, 
tetapi recovered paper. Karena 
salah identifikasi, kertas bekas 
impor diwajibkan harus melalui 
verifikasi penelusuran teknik im- 
por. Padahal, kertas bekas tidak 
mengandung B3 sama sekali,” ka- 
ta Huda. 


Pemeriksaan yang ketat mem- 
buat biaya pemeriksaan naik. Ji- 
ka biaya verifikasi mencapai 2 
persen dari nilai barang, cfek 
dominonya bisa menyeret harga 
bahan baku kertas naik hingga 25 
persen. 

Liana Bratasida, Direktur Ek- 
sekutif AKPI, mengatakan, ke- 
butuhan akan kertas bekasimpor 
tinggi. Untuk kertas kemasan, ke- 
butuhan impor mencapai 60 per- 
sen. Untuk industri kertas koran, 
kebutuhan impornya mencapai 
90 persen. (ARN) 


KOMODITAS 


PT RNI Akan Menyetok 
Gula 60.000 Ton 


JAKARTA, KOMPAS — Badan 
usaha milik negara bidang gula, 
PT Rajawali Nusantara Indone- 
sia, memutuskan menyetok gula 
produksi sembilan pabrik gula di 
bawah pengelolaannya. Kebijak- 
an itu diambil agar perusahaan 
tetap mampu menjual gula ecer- 
an sampai Juli 2013 meskipun 
tidak dalam musim giling tebu. 

”Sebelumnya PT RNI selalu 
menjual habis gula produksinya 
ke swasta setiap kali musim gi- 
ling, bahkan sering kali sudah 
dikuasai pedagang dengan sistem 
ijon,” kata Direktur Utama PT 
Rajawali Nusantara Indonesia 
(RNI) Ismed Hasan Putro, Rabu 
(20/9), di Jakarta. 

Stok gula yang akan dihimpun 
PT RNI untuk penjualan periode 
Januari-Juli 2018 sebanyak 
60.000 ton, yang dihimpun dari 
sembilan pabrik gula di bawah 
pengelolaannya. Keputusan 
menghimpun stok dilakukan un- 
tuk mendukung kebijakan ma- 
najemen PT RNI untuk meng- 
hentikan penjualan gula dengan 
sistem lelang (bulp). 

PT RNI memutuskan menjual 
gula eceran dengan kemasan 1 


kilogram. Gula PT RNI dijual 
dengan harga Rp 12.500 sampai 
Rp 13.000 per kilogram. Dari to- 
tal produksi gula PT RNI se- 
banyak 170000 ton per tahun, 
setiap bulan PT RNI menjual 
4000 ton gula eceran melalui 
koperasi, pasar tradisional, dan 
minimarket modern. Sebanyak 
2.000 ton lainnya per bulan akan 
dijual melalui PT Nusindo, anak 
usahanya di bidang distribusi dan 
eceran. 

PT Nusindo mulai 2013 mem- 
bangun 15 minimarket dengan 
nama Rajawalimart, Dana yang 
disediakan Rp 7,5 miliar sampai 
Rp 10 miliar. 

Ismed mengatakan, dengan 
strategi baru ini, PT RNI diper- 
kirakan akan mampu mening- 
katkan laba perusahaan menjadi 
Rp 350 miliar tahun depan. Ta- 
hun 2011, PT RNI merugi Rp 60 
miliar. PT RNI tetap akan men- 
dukung pasokan gula ke Bulog 
maksimal 50.000 ton per tahun. 

Pemerintah melalui rapat di 
tingkat Menteri Koordinator 
Perekonomian memutuskan me- 
nugasi Perum Bulog dalam sta- 
bilisasi harga gula. (MAS) 


mrloperkoran @ ScraperOne & Kaskus 


PERJALANAN BISNIS 


Singapura Jadi Tempat 
Favorit Pebisnis RI 


JAKARTA, KOMPAS — Singa- 
pura menjadi negara menarik ba- 
gi para pebisnis Indonesia. Ini 
terlihat dari tingginya frekuensi 
perjalanan bisnis ke negara ter- 
sebut. Para pebisnis Indonesia 
juga irit dalam memilih hotel saat 
melakukan perjalanan bisnis. 

Hal tersebut terungkap dalam 
survei Accor Asia Pacific Busi- 
ness Traveller Research 2012, 
yang dirilis di Jakarta, Rabu 
(26/9). Menurut survei tersebut, 
Singapura 1 persen) mendu- 
duki peringkat pertama tujuan 
para pelancong bisnis Indonesia. 
Peringkat kedua dan ketiga ada- 
lah Thailand (20 persen) dan 
Malaysia (19 persen). 

Vice President Communicati- 
ons Accor Kawasan Asia Pasifik 
Evan Lewis mengatakan, pada 
semester 1I-2012, Singapura ma- 
sih menjadi tujuan utama pe- 
bisnis Indonesia (60 persen), di- 
susul Malaysia (42 persen) dan 
China (20 persen). 

"Posisi Singapura saat ini sa- 
ngat penting. Tahun lalu, Hong- 
Kong yang paling banyak dimi- 
nati. Banyak yang tertarik ke Si- 
ngapura karena negara tersebut 


dinilai menjadi pintu masuk ka- 
wasan Asia Pasifik,” paparnya. 

Dia mengatakan, para pelan- 
cong bisnis Indonesia rata-rata 
melakukan 10 kali perjalanan bis- 
nis pada semester I-2012. Angka 
tersebut meningkat dari periode 
sama tahun lalu, yang hanya 
enam kali perjalanan. 

Survei tersebut juga menye- 
butkan, pebisnis Indonesia di- 
kenal paling irit dalam mem- 
belanjakan uang untuk akomo- 
dasi hotel saat melancong ke luar 
negeri. Rata-rata pebisnis Indo- 
nesia menghabiskan 81 dollar AS 
(sekitar Rp 729000) per malam. 
Dana akomodasi tersebut me- 
nurun dibandingkan dengan sur- 
vei tahun sebelumnya, yaitu se- 
besar 92 dollar AS per malam. 

"Penurunan terjadi karena 
perjalanan bisnis didominasi ja- 
batan tingkat menengah atau le- 
vel manajer” ujarnya. 

Survei Accor tersebut untuk 
mengetahui tren perjalanan bis- 
nis dan kecenderungan perilaku 
pelancong bisnis di kawasan Asia 
Pasifik. Survei melibatkan 2.500 
responden di sembilan negara di 
Asia Pasifik. (ENY) 


ral Pembinaan Hubungan Indus- 
trial dan Jaminan Sosial Tenaga 
Kerja Kemenakertrans Iskandar 
Maulana mengatakan, penguatan 
peran serikat buruh tingkat per- 
usahaan sangat penting untuk 
meredam masalah hubungan in- 
dustrial sejak awal. 

"Kami fokus meningkatkan 
kompetensi pengurus serikat bu- 
ruh unit perusahaan. Serikat bu- 
ruh tingkat perusahaan yang me- 
mahami aturan akan mampu 
bernegosiasi dengan baik, me- 
nuntut manajemen menaati ke- 
tentuan,” kata Iskandar. (HAM) 


PERBANKAN 


Bank BUMN Dapat 
Negosiasi Langsung 


NEW YORK, KOMPAS — 
Bank badan usaha milik negara 
kini tak perlu lagi menyerahkan 
penyelesaian piutang atau kredit 
macet kepada Panitia Urusan Pi- 
utang Negara, Bank badan usaha 
milik negara dapat menyelesai- 
kan secara langsung atau ber- 
negosiasi dengan debitor. 

Hal itu sesuai dengan putusan 
Mahkamah Konstitusi (MK) 
yang mengabulkan sebagian per- 
'mohonan uji materi yang diaju- 
kan tujuh perusahaan debitor PT 
Bank Negara Indonesia (BNI), 25 
September 2012. Uji materi di- 
mohonkan atas Pasal 4, Pasal 8, 
dan Pasal 12 Ayat @) Undang-Un- 
dang Nomor 49 Tahun 1960 ten- 
tang Panitia Urusan Piutang Ne- 
gara (UU PUPN). 

Sekretaris Perusahaan BNI 
Tribuana Tunggadewi yang di- 
konfirmasi soal putusan MK me- 
nyatakan, BNI sedang mengkaji 
putusan MK tersebut. "Kami 
akan mengkaji kemudian baru 
melakukan” langkah-langkah 
yang mengacu pada putusan MK 
tersebut,” kata Tunggadewi, yang 
ditemui wartawan Kompas Dewi 
Indriastuti, di New York, Ame- 
rika Serikat, Selasa (25/9) waktu 
setempat atau Rabu dini hari 
WIB, 

Sekretaris Perusahaan PT 
Bank Rakyat Indonesia Muha- 
mad Ali dari Jakarta menyam- 
paikan, BRI menyambut gembira 
putusan MK. "Bank dapat me- 
miliki lebih banyak alternatif da- 
lam menyelesaikan pinjaman 
bermasalah," papar Ali. 

Anggota Komisi XI Dewan 
Perwakilan Rakyat (DPR) dari 
Fraksi PDI-P, Arif Budimanta, 
menyatakan, keputusan MK ini 
memberi jalan untuk penyelesai- 
an Rancangan Undang-Undang 
(RUU) Pengurusan Piutang Ne- 
gara dan Piutang Daerah. "RUU 
tersebut tinggal mengadopsi pu- 
tusan MK tersebut dan membuat 
kriteria lebih detail soal meka- 
nisme pengurusan piutang ber- 
kategori kekayaan negara,” kata 
Arif. 


Menurut catatan Kompas, da- 
lam rapat dengar pendapat di 
Komisi XT DPR, Oktober 2011, 
terungkap bahwa jumlah kredit 
hapus buku di bank-bank badan 
usaha milik negara (BUMN) 
mencapai Rp 80 triliun, Jumlah 
yang terkumpul sejak tahun 1959 
tersebut tidak dapat dipotong 
utang pokoknya (haircut) karena 
termasuk kategori piutang ne- 


gara, 

Saat itu, bank-bank BUMN 
yang hadir menyatakan men- 
dukung RUU Pengurusan Piu- 
tang Negara dan Piutang Daerah 
sebagai revisi UU PUPN, 

Direktur Utama BNI Gatot Su- 
wondo dan Direktur Utama Bank 
Mandiri Zulkifli Zaini yang saat 
itu hadir menyampaikan, dengan 
UU baru tersebut, kredit macet 
bank BUMN tidak lagi dianggap 
sebagai piutang negara. Bank da- 
pat menyelesaikan sendiri pe- 
nagihannya secara korporasi. Ha- 
silnya dapat dimasukkan sebagai 
tambahan modal bank. 

Dalam putusannya, MK me- 
nyatakan bahwa frasa "badan-ba- 
dan” yang ada dalam pasal-pasal 
itu bertentangan dengan Un- 
dang-Undang Dasar 1945. MK 
berpendapat, dalam penyelesaian 
piutang bank BUMN berlaku dua 
aturan, yakni UU PUPN dan UU 
Nomor 1 Tahun 2004 tentang 
Perbendaharaan Negara juncto 
UU Nomor 19 Tahun 2003 ten- 
tang BUMN dan UU Nomor 40 
Tahun 2007 tentang Perseroan 
Terbatas (UU PT). 

Akibatnya, muncul ketidak- 
pastian hukum yang bertentang- 
an dengan prinsip-prinsip kon- 
stitusi, Bahkan, muncul perbeda- 
an perlakuan antara debitor bank 
BUMN dan bank swasta sehingga 
bertentangan dengan Pasal 28 D 
Ayat 1 UUD 1945. 

Oleh karena itu, piutang bank 
BUMN yang terjadi setelah ber- 
lakunya UU BUMN dan UU PT 
bukan lagi sebagai piutang nega- 
ra. Bank-bank BUMN dapat me- 
nyelesaikan sendiri tanpa harus 
melimpahkan ke PUPN, 


Mengubah Ruang 
Sempit Menjadi Luas 


keluarga berkumpul 


Hissa merupakan tempat di mana seluruh 


tinggal di dalamnya. 


Oleh karena itu, penataan ruangan pada 
rumah harus dapat dilakukan secara apik 
sehingga dapat tercipta kenyamanan dan 
keindahan dalam rumah yang dihuni. Salah 
satunya, menata ruangan kecil yangada di rumah. 
Untuk menyiasati ruangan kecil menjadi ruang: 
yang nyaman dan lebih luas, serta memiliki 
beragam fungsi, berikut adalah tips pintar griya 
untuk menciptakan tatanan ruang kecil menjadi 
ruang multifungsi yang lebih luas. 

Pertama, gabungkanlah beberapa fungsi 
dalam satu ruang. Contohnya, menggabungkan 
ruang tidur dengan ruang baca dan ruang 
Dengan memiliki dan 
meletakkan furnitur yang tepat, Anda tidak perlu 
khawatir ruangan akan menjadi sempit. 

Kedua, cobalahuntuk mempergunakan warna 
cerah dan pasang cermin pada ruangan. Warna 
cerah seperti putih, kuning ataupun warna hijau 
muda cocok untuk ruangan yang kecil. Selain 
itu, pasang cermin besar yang menutupi satu 
sisi dinding ruang. Selain mempercantik ruang, 
refleksi yang dipantulkan dapat menimbulkan 


menonton televisi. 


efek lebih luas padaruangan. 


Ketiga, kurangi barang yang tidak berguna. 
Pisahkan antara barang yang masih perlu dan 
tidak diperlukan lagi. Hal ini untuk mengurangi 


Rumah impian 


dengan rasa tenteram 


dan tenang 
sesuai Syariah 


dan beristirahat 

telah satu hari bersentuhan dengan 
berbagai rutinitas sehari-hari. Rumah yang 
nyaman dan bersih serta tertata rapi tentu akan 
membuat penghuninya betah berlama-lama 


ruangan. 


kesesakan ruangan. Hindarilah menggunakan 
furnitur besar yang memerlukan ruangan yang 
luas. Bisa juga menggunakan furnitur berdesain 
minimalis untuk menambah kesan luas pada 


Keempat, jika memiliki uang yang cukup, 


renovasi ruang dengan memperbesar ukuran 


jendela mungkin bisa menjadi pilihan tepat. 
Karena dengan memperbesar ukuran jendela, 
jarak pandang mata akan semakin luas dan 
sirkulasi udara juga semakin lancar. 

Jika Anda belum memiliki budget yang 
cukup untuk renovasi, BNI Syariah (BNIS) siap 
membantu memenuhi kebutuhan dana renovasi 
rumah Anda dan mewujudkan kepemilikan griya 
impian. Griya iB Hasanah merupakan produk 


pembiayaan yang diberikan BNIS untuk memiliki 


miliar. 
Nikmati 


berbagai 
memiliki griyaimpian hanya dengan uangmuka10 
persen bagi pengembang yang telah bekerja sama 
dengan BNIS. Prosesnya cepat dan persyaratan 
lebih mudah sesuai dengan prinsip syariah. Anda 
bisa menyesuaikan jangka waktu pembiayaan 
yang dapat disesuaikan dengan kemampuan 
pembayaran nasabah sampai dengan 15 tahun. 
Sistem angsurannya tetap dan tidak berubah 


rumah atau merenoyasinya. Jumlah nominal 
pembiayaan yang dapat disalurkan kepada 
masyarakat mulai dari Rp 25 juta hingga Rp 5 


fasilitas “kemudahan 


mulai dari angsuran pertama sampai lunas. BNI 


B K3 Oma rossa 


Syariah selalu berupaya untuk memberikan yang 
terbaik sesuai kaidah bagi seluruh kebutuhan 
Anda dan keluarga. (IKLAN/"/VTO| 


griya iB hasanah 


KOMPAS, KAMIS, 27 SEPTEMBER 2012 


EKONOMI 


Bongkar Muat Beras 


KOMPAS/HERU SRI KUMORO 


Pekerja membongkar beras untuk diangkut ke kapal di Pelabuhan Sunda Kelapa, Jakarta, Rabu (26/9). 


Meskipun tahun ini s 
beras sebagai tambz 


embada beras diperkirakan tercapai, pemerintah tetap membuka keran impor 
han cadangan ketahanan pangan atau memperkuat stok. Produksi beras nasional 


tahun ini diperkirakan 38,564 juta ton, atau lebih banyak daripada kebutuhan konsumsi beras nasional 


sebesar 83,035 juta ton. 


Subsidi Jadi Bom Waktu 


Kebijakan Fiskal untuk BBM ”Status @uo” 


JAKARTA, KOMPAS — Produksi minyak siap jual 
Indonesia merosot, sementara kebutuhan bahan 
bakar diperkirakan akan meroket. Di sisi lain, harga 
minyak dunia melonjak. Kombinasi ketiganya makin 
menggelembungkan subsidi bahan bakar minyak. 
Masalahnya, kebijakan fiskal cenderung status guo. 


"Pemerintah harus berani 
mengambil sikap. Menaikkan ta- 
rif listrik sebesar 15 persen itu 
tepat, tapi tidak cukup karena 
masih ada subsidi BBM yang por- 
sinya jauh lebih besar,” kata Ke- 
pala Pusat Studi Ekonomi dan 
Kebijakan Publik (PSEKP) Uni- 
versitas Gadjah Mada Tony Pra- 
setiantono, di Jakarta, Rabu 
(26/9). 

Tahun ini, pemerintah hampir 
dipastikan tidak menaikkan har- 
ga bahan bakar minyak (BBM) 
guna mengurangi beban subsidi 
BBM. Berdasarkan Pasal 7 Ayat 
(Ga) Undang-Undang Anggaran 
Pendapatan dan Belanja Negara 
Perubahan 2012, pemerintah da- 
pat menaikkan harga BBM ber- 
subsidi manakala deviasi rata-ra- 


ta harga jual minyak mentah In- 
donesia di atas 15 persen selama 
enam bulan terakhir, Persyaratan 
ini hampir pasti tak akan ter- 
penuhi sampai akhir tahun. 

Tahun depan, pemerintah juga 
tak memiliki kebijakan mengu- 
rangi beban subsidi BBM kecuali 
meneruskan kebijakan larangan 
penggunaan premium pada mo- 
bil dinas pemerintah. Namun, 
sebagaimana pernah disampai- 
kan Menteri Energi dan Sumber 
Daya Mineral Jero Wacik, lang- 
kah itu tidak signifikan. 

Tahun 2014, pemerintah di- 
perkirakan juga tak akan me- 
naikkan harga BBM dengan per- 
timbangan pemilu presiden dan 
legislatif. Artinya, selama dua ta- 
hun ke depan manakala harga 


minyak dunia cenderung di atas 
100 dollar AS per barrel dan 
konsumsi BBM meningkat, ke- 
bijakan mengurangi subsidi se- 
cara signifikan nihil. 

Pada saat yang sama, produksi 
minyak siap jual cenderung me- 
rosot, Tahun 2011, targetnya di- 
tetapkan 945.000 barrel per hari, 
Tahun 2012, targetnya turun 
menjadi 930.000 barrel per h 
dengan — perkiraan realis: 
900000 barrel per hari. Target 
tahun 2013 turun lagi menjadi 
900.000 barrel per hari, 

Nihilnya kebijakan fiskal un- 
tuk mengurangi beban subsidi 
BBM selama dua tahun ke depan, 
Tony melanjutkan, berarti sama 
dengan meninggalkan bom w: 
tu, " Subsidi BBM tetap harus 
ada, tetapi harus diturunkan se- 
cara bertahap," kata Tony. 

Secara terpisah, Ketua Lem- 
baga Penelitian dan Pengabdian 
Masyarakat Universitas Atma Ja- 
ya Jakarta Agustinus Prasetyan- 
toko berpendapat, pengurangan 
beban subsidi BBM adalah salah 
satu agenda terpenting dalam ke- 
bijakan fiskal Indonesia. 


"Tahun depan kita mulai ta- 
hun politik, jadi hampir pasti 
pemerintah akan menggeser be- 
ban subsidi ke pemerintah ber- 
ikutnya” kata Prasetyantoko. 

Dari sisi kebijakan fiskal, Pra- 
setyantoko melanjutkan, hal itu 
berarti status guo yang celakanya 
tidak produktif. Indonesia bakal 
kehilangan momentum melaku- 
kan transformasi penting dalam 
perekonomian nasional. 

Momentum itu ada dua. Per- 
tama adalah memulai pengem- 
bangan energi alternatif, Kedua, 
momentum untuk ekspansi eko- 
nomi besar-besaran terutama da- 
lam hal pembangunan i 
struktur. 

Subsidi BBM tahun ini awal- 
nya dianggarkan senilai Rp 1374 
triliun. Namun, beberapa waktu 
lalu pemerintah dan legislatif 
menyetujui tambahan alokasi 
premium sebanyak 4,04 juta ki- 
loliter (kl) akibat kuota 40 juta kl 
jebol. Ini menimbulkan tambah- 
an anggaran sekitar Rp 15 tri- 
Itun-Rp 16 triliun. Tahun 2013 
anggaran naik menjadi Rp 193,8 
triliun untuk 46,01 juta kl. (LAS) 


-a- 


PROPERTI 


Ciputra Buat Ikon, 
Lippo Bangun 13 Mal 


JAKARTA, KOMPAS — Bisnis 
properti semakin bergairah. PT 


rof Dr Satrio, Jaka: 
ikon pusat komersial di DKT Ja 
karta. Sementara Lippo Mal Ka- 
rawaci akan mengembangkan 13 
mal baru di kota-kota besar di 
Indonesia hingga tahun 2015. 

Ciputra selaku Komi: 
ma PT Ciputra Property Tbk, di 
sela-sela pemasangan tiang pan- 
cang (groundbreaking) gedung 
ntoran Ciputra World 2, di 
, Rabu (26/9), menga- 
arapkan 
dengan ikon pusat per- 
n dan hiburan di kota 
besar dunia, seperti Orchard Ro- 
ad di Singapura, Champs Elysees 
di Paris, dan Ginza di Tokyo, 

Ciputra mengemukakan, ko- 
besar dunia umumnya 
memiliki satu jalan yang menjadi 
ikon utama pusat perbelanjaan 
dan hiburan. Pengembangan 
proyek Ciputra World 1, 2, dan 8 
di Jalan Dr Satrio ditargetkan 
menjadi areal berskala interna- 
sional yang menjadi pusat tujuan 
pariwisata pengunjung yang da- 
tang ke 

"Kami menci 
ta memiliki komes 
street seperti Or 
hamps Elysees, yang menj 
jalan berskala internasional dan 
tujuan utama orang ke Jakarta,” 
ujarnya. 

Proyek Ciputra World 1, 2, dan 
3 merupakan kawasan superblok 
seluas total 15 hektar yang me- 
madukan perkantoi hotel, 
mal, kondominium, service apar- 


lement, museum pusat seni, dan 
taman hias (garden Of lights). 

Direktur PT Sarananeka In- 
dahpancar Rudi Hartono, pe- 
ngembang Ciputra World, me- 
ngemukakan, kawasan ikon J: 
karta ditunjang dengan penye 
diaan jalur pedes 
man, kelengkapan 
arsitektur bangunan yang este- 
tis, 


Mal baru 


CEO Lippo Malls Michael Ri- 
ady, seusai pembukaan Lippo 
Mal Kemang, di Jakarta, Rabu, 
mengatakan, pihaknya mengem- 
bangkan 13 mal baru di kota-kota 
besar dengan inve 450 juta 
dollar AS atau sekitar Rp 4,27 
triliun. 

Lippo Mal Kemang di kawasan 
Kemang Village dibangun de- 
ngan nilai investasi 200 juta dol- 
lar AS atau sekitar Rp 2 triliun. 

Michael mengemukakan, 
pembangunan mal baru tersebz 
di kota-kota besar di Indone 
yakni Jakarta, Bali, Medan, S 
tabaya, dan Semarang. 

"Mal adalah yang diinginkan 
konsumen Indonesia set 
tempat hiburan, sosial, kerj 
penyeleng a, 
Saat ini, Divisi Lippo Ma 
Karawaci mengelola 27 mal di 
seluruh Indonesia. 

Lippo Mal Kemang seluas 
146.157 meter persegi, dengan lu- 
as arca yang disewakan 54.981 
meter persegi. Mal ini memiliki 
185 penyewa, dengan empat pe- 
nyewa utama, yakni Debenhams, 
Hypermart, Ace Hardware, dan 
Cinema XXI. (LKT) 


PENERIMAAN NEGARA 


Cukai Rokok Ilegal 
Rugikan Rp 500 Miliar 


JAKARTA, KOMPAS — Prak- 
tik pembuatan cukai rokok ilegal 
tahun 2012 merugikan negara 
pada kisaran Rp 412 miliar sam- 
pai dengan Rp 596 miliar, Pe- 
langgaran terbanyak dilakukan 
pabrik tidak terdaftar. 

Demikian hasil survei Pusat 
Studi Ekonomi dan Kebi 
Publik Universitas Gadjah Mada 
(PSEKP-UGM) Yogyakarta ten- 
tang cukai rokok ilegal tahun 
2012 yang dipublikasikan di Ja- 
karta, Rabu (26/9). Survei di- 
lakukan di 16 provinsi, Maret-Ap- 
ril 2012. Pada tahun 2010, PSEKP 
juga melakukan survei serupa di 
lokasi yang sama. 

Peneliti PSEKP Elan Satria- 
wan menyatakan, survei tahun 
2012 menemukan pelanggaran 
cukai rokok sebanyak 847 per- 
sen, atau naik dari tahun 2010 
sebanyak 6,24 persen. Pening- 
katan ini bisa disebabkan karena 
meningkatnya cukai ilegal atau 
karena perubahan metodologi. 

Kerugian negara yang ditim- 
bulkan, menurut Elan, berkisar 
0,5 persen sampai 0,7 persen dari 
target penerimaan cukai tahun 
ini. Survei tahun 2010 menaksir 
kerugian negara senilai Rp 209 
miliar sampai Rp 307 miliar, atau 
0,3 persen sampai 0,5 persen dari 
penerimaan cukai tahun 2010. 

Elan menyatakan, cukai rokok 
ilegal dari pabrik tidak terdaftar 
adalah penyumbang terbesar ke- 
rugian negara. Jenis pelanggar- 
annya berupa salah personalisasi. 
Maksudnya, pita cukai asli yang 
digunakan tidak sesuai, misalnya, 
cukai untuk 12 batang digunakan 


untuk 16 batang. 

Meski demikian, survei juga 
menemukan cukai rokok ilegal 
i pabrik terdaftar. Penyum- 
bang kerugian terbesar dari ke- 
lompok ini berasal dari sigaret 
kretek mesin (SKM) golongan II, 
Jenis pelanggarannya adalah ti- 
dak menggunakan cukai rokok. 

Direktur Penindakan dan Pe- 
nyidikan Direktorat Jenderal Bea 
dan Cukai Kementerian Keuan, 
an Rahmat Subagyo menyatakan, 
kerugian negara dari cukai rokok 
ilegal tersebut tergolong kecil di 
bandingkan total target penei 
maan cukai tahun 2012. Meski 
demikian, hal itu tetap akan men- 
jadi perhatian Bea dan Cuk: 
menertibkan dan mengawasi le- 
bih ketat lagi. 

Menurut Rahmat, 70-80 per- 
sen pangsa pasar rokok nasional 
dikuasai lima perusahaan besar, 
Perusahaan itu meliputi PT Phi- 
lip Morris/Sampoerna, PT BAT 
Indonesia/Bentoel, PT Gudang 
Garam, PT Djarum, dan PT No- 
rojono. Sisanya diperebutkan 
perusahaan rokok skala kecil. To- 
tal jumlah perusahaan rokok & 
kitar 1.500 perusahaan. 

Rokok dan produk tembakau 
lainnya adalah komoditas kon- 
troversial, Di satu sisi, industri 
rokok menyediakan lapangan pe- 
kerjaan dan sumber pendapatan 
negara serta memiliki efek 
berantai ekonomi yang penting 
bagi daerah penghasil. Di sisi lain, 
ongkos kesehatan dan ekonomi 
sebagai kompensasinya menca- 
pai Rp 194 miliar dollar AS. 

(LAS) 


mrioperkoran @ ScraperOne & Kaskus 


Semua bisa seru pakai Tab 
dengan Harga Baru! 


Samsung GALAXY Tab 2 


“ Android 4.0 Ice Cream Sandwhich « 1 GHz Dual Core Processor « Video & Voice Call « 16GB Memory # Micro SD Slot 


Now Only 


AAA ag ANTA — 
an 


Mi semsungMobiloindonss 
Customer Servie B Contact Conte: Tol Free 08U0-112-8888, Tel (021) 5609. 


Desamsung 0 


TI Wrunting) 
waw samsung comid 


20 


EKONOMI 


KOMPAS, KAMIS, 27 SEPTEMBER 2012 


INDEKS HARGA SAHAM BURSA EFEK INDONESIA. 


PERTANIAN PERTAMBANGAN 
23200 | ! - 
| 210,00 Tia 
2260,00 TN Ma 2:019,00 
220000 1,880,000 1 
2 AU 5 269 D2 AA 5 2/9 


Indikator Perdagangan 
di Bursa Efek Indonesia 


DATA RABU, 26 SEPTEMBER 2012 


KONSUMSI INFRASTRUKTUR KEUANGAN PERDAGANGAN MANUFAKTUR 
D 1 5 | | L 
1600200 900,00 87319 | 54000 - 0,00 Tinss | 232000 us 
1.550,00 37000 ma | 530,00 53821 | 72500 | 1.080,00 TA 
150,00 310,00 ! 520,00 | 1000 | | 1010,00 | 
D Uu B5 2/9 2 2 2 25 269 2» AA 5 2/9 2D AA 5 49 2 2 0 25 289 


Sepeda motor yang akan diangkut ke sejumlah wilayah di Pulau Jawa terparkir rapi di tempat penampungan sementara di Jakarta, Rabu 
(26/9). Asosiasi Industri Sepeda Motor Indonesia merevisi target penjualan sepeda motor menjadi 6,5 juta unit atau turun sebesar 13,9 
persen dibandingkan dengan target semula, sebanyak 7,25 juta unit. Penurunan target tersebut merupakan imbas penerapan uang muka 


TOL CIKAMPEK-PALIMANAN 


Pelaksana proyek: PT Lintas Marga Sedaya (konsorsium patungan Indonesia-Malaysia, 
antara PT Baskhara Utama Sedaya (45'8) dan Plus Expressways Berhad (551)) 


Paket 1 


Paket 2 
12 km 


Paket 3 
26 km 


28,5 km 


Paket4 Paket5 Paket 5 
2lkm 155 km 13,2 km 


Kredit untuk Jalan Tol 


Kara 
Jalan tol 
... 


Panjang: 16 kilometer 


Selesai : 2014 


Biaya : Rp 12,56 triliun 
Mulai: 2011 Kerta 


jati | 


Tu  S 


Rencana 
jalan tol 


Jalan 
negara 


Jalan 
provinsi 


umberjaya I/C 


Sumber: Litbang "Kompas”/INO, diolah diarl Kementerlan Pekerjaan Umum dar 
Proposal proyek PT Lintas Marga Sedaya 


struktur ini tidak pernah ter- 
ganggu. Bahkan ketika terjadi 
rush pun dana ini tidak tergang- 
gu," kata Jah 
BCA sudah mengucurkan kre- 
dit infrastruktur sebesar Rp 18,3 
triliun, Bahkan pada akhir tahun, 
kredit yang mengucur diperkira- 
kan mencapai lebih dari Rp 20 
triliun. Kredit infrastruktur itu 
dikucurkan untuk pembangunan 
jalan tol, listrik, dan pelabuhan. 


Sementara 


Syah 


ANDRI 


itu Chaeruddin 


Nasution, anggota Badan 


Pengawas Jalan Tol, mengatakan, 


saat ini ad: 
nunggu 


25 jalan tol me- 
pembiayaan. "Secara 


ekonomi, semua jalan tol layak 
untuk dibangun. Namun secara 
finansial, tidak semua layak. Jadi, 


kita akan mempriori 


an jalan 


tol yang layak ekonomi ataupun 
finansial,” tutur Chaeruddin. 


(ARN) 


CommonwealthBark «jp 


INFRASTRUKTUR 


Jalan Tol 
Bali Siap 
Semester I 
Tahun 2013 


DENPASAR, KOMPAS — Ja- 
lan Tol Benoa-Ngurah Rai-Nusa 
Dua, Bali, diprediksi beroperasi 
lebih cepat dari jadwal, yakni 
pada semester I-2013, Setidaknya 
kini pekerjaan pemancangan ti- 
ang berlangsung lancar, bahkan 
lebih cepat dengan target tuntas 
pada November 2012. 

"Kami telah menemukan pola 
bekerja. Maka, kini terlihat ada 
percepatan-percepatan pemba- 
ngunan,” ujar Direktur Utama 
PT Jasamarga Bali Tol A Tito 
Karim, Rabu (26/9), di lokasi 
proyek tol di Bali. 

Awalnya, tiang dipancangkan 
dengan bantuan ponton, Akan 
tetapi, dangkalnya perairan 
membuat ponton sulit digeser. 
Akhirnya, kontraktor menimbun 
perairan dengan material dan be- 
batuan yang sama dengan dasar 
perairan sehingga mobilisasi ma- 
terial dapat lebih cepat. 

"Nantinya material timbunan 
itu dikeruk kembali sehingga per: 
airan akan seperti sediakala,” ka 
ta Tito, Bahan material timbunan 
pun nantinya digunakan untuk 
reklamasi perluasan pelabuhan 
milik PT Pelindo TII, yang di 
antaranya digunakan untuk pa- 
riwisata. 

Direktur Pengembangan Usa- 
ha PT Jasa Marga Tbk Abdul 
Hadi mengharapkan ada kerja 
sama lebih baik, terutama dari 
pengangkutan laut. "Kalau peng- 
angkutan sebagian material dari 
Jawa dapat lebih lancar dengan 
tongkang, itu sebena 


membantu proyek kami," ujar- 


nya. 

Kontraktor pelaksana di Tol 
Bali, yakni PT Adhi Karya, PT 
Waskita Karya, dan PT Hutama 


Karya, memang mendatangkan 
sebagian material seperti tiang 
pancang dan lantai tol dari Ja- 
karta, Bogor, Depok, Tangerang, 


Tangerang Selatan, Bekasi, Su- 
bang, dan Probolinggo. Tongkang 
dapat membawa 1000 tiang, se- 
dangkan satu truk maksimal 10 
tiang. Namun, truk lebih cepat. 
Nyoman Sumerta, Kepala Ba- 
gian Bina Marga Dinas Pekerjaan 
Umum Bali, mengakui, pemba- 
ngunan jalan tol di Bali akan 
membantu mengatasi persoalan 
kemacetan. "Karena ada keter- 
batasan anggaran, dalam lima ta- 
hun terakhir, kami hanya me- 
ningkatkan kapasitas jalan de- 
ngan menambah lajur,” katanya. 
Di Bali terdapat 535 kilometer 
(km) jalan nasional dan 560 km 
jalan provinsi. Penambahan sig- 
nifikan jalan hanyalah di ruas 
jalan nasional sepanjang 26 km 
dari Tohpati-Kusamba, yang me- 
rupakan terusan dari bypass 
Ngurah Rai-Sanur. (RYO) 


Suksesi, Antara Tradisi dan Keharusan 


Widodo Suryadi-EVP, Head of Wholesale Banking, Commonwealth Bank 


BELUM lama ini Credit Suisse mengemukakan 
kinerja 225 perusahaan terkemuka dunia yang dike- 


lola oleh keluarga pemiliknya di tahun 2011 secara 
signifikan melampaui kinerja perusahaan-perusa- 
haan profesional dalam MSCI sejak pengukurannya 


di Agustus 2007. 


-suksesan perusahaan keluarga biasanya terle- 
jangka panjang yang matang 
n keputusan. Akan tetapi, 


ADRO Adaro Eneray Tbk 1500 1,510 1450 1490 -10 20915000 — 966 
Tmpi —AGIS Tok BIO 520 A95 520 10 40292500 20,25 
APUN Agung PodomorotanI TOK 315 345 335 335 -10 SAWO 691 
AKRA — AKR Cor ooindo Tbk, 3375 325 3200 3900 25 1.715500 H31,21 
ASRI — Alam Sutera Realty TDK- 510 52 490 500 1023795000 939 
ANT — Aneka Tambang (PerseropTIK, 360 1.360 1.310 1330 30” 1113000 1333 
POLY — Asia Padi Flbors Tok 192 S7 MEI LAB 4 1798500 08 
AAL Astra AgroLestariTbk,—— 21450 22.000.200 21750300 588.000 17.19 
Asi — Asta International Tok 7400 7.350 7,100 7200 -200 “00576500 — 1282 
AUTO — Astra Otoparts Tok 3975 3550 3875 3900 -75- 59500 1509 
BNBR — Baktle & Brothers TDK 0 0 NA » 33 
UNS — Bekile Sumatra Plantations Tbk 138139 131 1335 A9GEL MO 543 
ELIV — Bakaleand Development Tbk. — 5 SA 57 S2 279801000 3S 
BBKP — Bank Bukooin Te B20 G2) GM 20 5530000 607 
BBC — Bank Contai Asia TDR 7850 7,900 7.800 80050 5986500 — 17,97 
BOMI Bank Danamon Indonesia TBK “6.100 6200-6.100 “6,200 100 1.574.000 14,29 
BMRI — Bank Mandiri Persero) Tok. 8100 8.250 8.100 6.200 100 31201000 1279 
BBI, — Bar Negara Indonesia 3900 3.975 3900 3950 50 55298000 LO 
PNGN — Bank Pan Indonesia TOK 660 SED BIM 650 -1O 6S6ASON— 629 
BJBR — Bank Pomb Daerah JahardanB 1990 1090 1.080 080 -10 4.100.000 B6 
BBRI — Bani Rakyat Indonesia 7350 7350 7250 1350 - 26173500 OA 
BBTAT — Bani Tabungan Negara 1300 1380 1360 1370 -10 7115500 — 1 
BYAN — Bayan Resources Tok, 18.000 13.200 13.200 13.200 200 500 A23 
BIPI —Berakar Petroleum Enorgy Tok 18 180 17 176 «2 TESG2O00 TM,03 
BRAU Berau Coal Eneray Tbk 180179 179-719 6365000 “190 
BHIT — Boat Investama Tok 285 Mah 175-185 301365500 9,85 
BISI -— BISU Iternatlonal Toke Ta2o 1110 060 TO7O 50 2885500 —19A2 
BORW —BorneoLumbung Energre Moral 530” 520 500 510 20 1L462000 1.19 
BRNS — Bumi Resources Mineras Tok 530530195 310-20— 9405.000 “71,86 
BUMI — Burn Resourcos Tok 190 Ton 650 670 -20 TB3487M00- -2,2 
BSDE Bumi Serpong Damal Tb” 1.180 T.I20 LOG) 1.080 50” 30616500 1606 
BWPT BW Plantation Tok 1590-1510-1470 490 3014811500 1,58 
IGAR — Champlon Pack Indones Tok 435 445 435 M5 10 231500 776 
CPIN Charoen Pokohand Indonesia 2925 2925-2025 2875 50 LO09 00 1391 
CTRA — Ciputra Development Tok JOO TNO GAN 68020 20187.000- 19,16 
CWNP tra Marga Nusaphala Persada 2150 7125 2050 HLOO 50 4857500 99 AMANDA 2 1 5 
CFIN lipan Finance indonesia Tbk. — 325 385 375 380 5 — S5M0 Lal kredit minimal 25 persen sejak Juni lalu, yang membuat penjualan turun. 
CPI — Coorpak Indonesia To I790- 1720 1.700 177020119500 1299 
DEWA Darma Harwa Tok 50 50 So B0 - 90000 10,21 
DOID — Delta Dunia Makemur TBK 250 255 200 235 35 TTALS “99 
ELSA — Elnusa Tok, FT TT 8507000 1245 
ENG Energi Moon Persada TOK 150 91 B5 B5 27 TOOA6GO0O 195L 
ITL — Gajah Tunggal Tbk 2350 2330 2250 1300 50 2814000 — 762 
Giaa Garuda Indonesia (PENSETOTDE. 620. 620. 600 $1O-10—7.550.000 3009 
BMTR Global Medacom To 1980 7.000 1.960 990 10” 21096500 16/49 
SGRW “Gudang Garam Tok, 17450 17000 4630006330 -TO0— 876500 20,35 
HRUM — Harum Energy Tok 6050 6,000 5850 5950 -10- G670S00— 7,8 
SMCB — Holcim Indonesia TBK 280027752700 2725 -75— ABLAD00 69 
INOY —Indika Enorgy To 1620-1600 1570 1.390-30- 3289500 — 496 J Tol Ci pali Ss Di 
TTG Indo Tembangraya Megah TO 42.050 12.129 ALADO 12900 50 — A60 J7 | | Cik k-Pal b 
NTP —Indocoment Tunggal Prakasa 20500-20,380 20,100 201300 -200-— 253500 17.25 alan 10 Ikampe alimanan Segera Dibangun 
INAE Indofarma To Z5 2i5 200 205 “10 3701500113405 
ICBP — Indofood CEP Suara Makmur €400 6.350 250 B350--50 286100 1552 Lena et Dana ana 
INOE Indofood Sukses Makmur Toke “55005500 “2300 “510000 T2 571000 83 JAKARTA, KOMPAS — Sindikasi 22 institusi 
IMAS Indomobil Sukses Internasionat 5300 5.800 8650 5,700 -100— 2162300 15,3 Pan na ke ke 
ISAT — Indosat Tok 5400-5100-8300 5.350 -50-— 1609-00 -TG7,58 srbankan dan keuangan sepakat mengucurkan 
lo pang oadgpmaT TIK — 0 315 405 35-15 WI SSLOO 112 pa EU YA PIA 
INTA —Intraco Penta Tb 620 630 61 62010 703)000 2009 credi ili k pemba un Tale 
JPEX — Jepja Comfeod Indonege TBK 1875 875 1725 775-100 755000 — 116 kredit Rp 88 triliun untuk pembangunan Jalan Tol 
JSMR Jasa Marga (Persero) Tok, 5750 5.830 5.700 R00 50 TBBASO 212 tile sk-Paliman: sdititu' diberikan kevad: 
Ta Maa aa Aa ea Cikampek-Palimanan, Kredit itu diberikan kepada 
KUBF— Kalho Farma Tbk T275 “A15 200 A27 RAI 2628 DP Lintas at ala satihura 
KUA —KawasanindustriTibaboka Tbk 220 215 205 210 10 3717500 I0,LL PT Lintas Marga Sedaya, perusahaan patungan 
KRAS Krakatau Steel (Persero) Tik 670670 450-660 —10— AATAO00 15,18 anna sa 
UPK lppo Cikarang Tbk 3950 3900 3725 2750 -10 763L500 707 Malaysia-Indonesia. 
LPKR Lippo Karawaci Tb 990 690 950 BRO -10 BAA2LNO AOA 
MAIN — Valindo Feed Tok T530 T510 T.S10 1520 —-10— 5210000 — 699 
MYOR-— Mayora Indan Tok 22.100 2300 21.350 21,300 600 379300 24,17 Dalam sindikasi itu, BCA dan ta Direktur Utama PT 
MEDC Wodco EnorgiIntornatloneT Tk 1.40 1.740 1720 730 -10-—552500 1211 Bank DKI menjadi kreditor te Sedaya (LMS) Mi 
MNCN Media Nusantara CltraTbk—”—”2450 2450 2400 2.059 2891500 20/18 daa Naa Les Sal yaa ena edaya (LMS) Mu- 
Mapi Mitra Adiporkasa Tok. 6100 6400 6230 6300 -IOO “36LWO M79 besar sehingga menjadi pemim- — hammad Fadzil Abdul Hamid se- 
Mah beta “0 Aa an RU 27 pin sindikasi tersebut. BCA me- usai penandatanganan perjanjian 
APIC Pacific Strategic Finandal TK. 200 205 200 200 -— 276500 26,68 ngucurkan Rp 8,3triliun,sedang- — kerja sama ini, Rabu (26/9), di 
PWOI Pakuwon Jati To 210 245 235 200 30878000 5.16 an Ba si jakarta 
nl TI mengucurkai p rta. 
PAKE Panin Pata In 2S AA SUS 201 Sanam DAN menguounan gn “Jaka: . 
PENS — Perusahaan Gas Negara T425 HI190 950 100 25 18817 500 12,38 206 triliun, Fadzil mengatakan, pekerjaan 
ADI Boh Its To ED OT MOP Sebagian besar anggota sindi- pembangunan jalan tol sepan- 
LSP —PPlondon Sumatra TToneTa 1100 7100 7325 T350 50 212500 1255 kasi itu adalah bank pembangun- jang 16 kilometer ini akan me- 
RALS Tama yanaestari Sentosa Tak. LO10 1040 1000 1020 -20 573500 35,27 an daerah (BPD), seperti BPD makan waktu 80 bulan, Saat ini, 
SIMp —Salimvomas Pratama Tok 3101310 1270 280-0 735500 1LAG alimantar: Tk i ses membahana F 3 
Sehea aa PAN PAMANANAA NAN FANA MN WAT UI Kalimantan Timur, BPD Kali proses pembebasan lahan men 
SIMGR Semen Gresik (Perseroj Tok. 14.250 14.150 13600 13,650 -400 13901590 191 mantan Barat, BPD Kalimantan — capai 98 persen, sedangkan yang 
Be an TN AN DA Tengah, BPD Maluku, BPD Jam- 2 persen yang terletak di Cirebon 
TKR Siar Petrochem Tbk. EN: BNN: 3061009 1374 bi, BPD Sumatera Barat, BPD dan dalam waktu dekat selesai 
SMRA Summarecon Agung Toke 1520 Ig10 Ipi0 1620 2858000 18,13 Jawa Tengah, BPD Papua, BPD dibebaskan. 
Ssin — Surya Semesta Internusa TOK. 4310 1310-1270-1290 --20- 12170000 791 awa Barat-anten,de a- Tender pekerisanfuga sudi 
PTBK Tambang Batubara Bukit Asam 16.250 16.200 16.000 16,150 -100 — 1375000 LAI Jawa Barat-Banten, dan BPD Ja- "Tender pekerjaan juga sudah 
TLKM Telekomunikasi Indonesia 9350 9100 9.50 9.200 -150 12304500 10,32 wa Timur, Bank swasta yang ikut dilakukan dan sudah ada peme- 
ISA Tiga Pilar Sjamtora Fond Tbk. — 720. 730 710 720 1182500 83 si mia ani B3 2. Serentak dia aka ber 
ae na! aa —— 1 serta adalah Bank Panin, Bank nangnya. Serentak dia akan be 
TBIG — Tower Bersama Infrastrutura 4400 4400 4225 435050. 306000 3318 ICBC Indonesia, Export-Import kerja di banyak titik sehingga 
TRAI —Trada Maine Tbk TO ID MIN 26010 MG770300 43 Bank of Malaysia Berhad, Deu- pekerjaan selesai dalam waktu 
UNVR Unilever Indonesia TDK 25750 26050 25.100 25100 -450— 3251000 — LI tsche Bank Ti 3 esia, Bank Art 3 R3 kata Fadzil, yz ancfals 
UNIR— United Tractors Tok: 21,350 21000 20.500 20.650 -700- 7006000 12,5 schebank Indonesias angan cepat”-kata Hal zil, yang menolal 
INCO Vale Indonosia Tok 2.950 20 LEAN 20 50 7.604.000 275,38 ha Graha, Sarana Multi Infra- ' menyebutkan nama perusahaan 
Io naa LA IN 2 3 struktur, Bank Internasional In- pemenang tender. 
donesia, dan Bank CIMB Niaga. Sementara itu Jahja Setiaat- 
"Dengan pengucuran kredit madja, Presiden Direktur BCA, 
ini, kami segera memulai pe- mengatakan, pengucuran kredit 
DEPOSITO RUPIAH/DOLLAR AS kerjaan. Akhir September ini,se- infrastruktur yang cukup besar 
Bank (1150) IbulanG) Ivan bulan 12bulan) mua pekerjaan persiapan selesai. ini tidakakan mengganggu kiner- 
ar Dannan smas 551025 601028 6002 Jadi, Oktober kami langsung be- ja keuangan BCA. "Dana infra- 
Bank BMI (Ro 100 Jua) 45138 48025 415/025 — 500/025 
Bank BRI (CR 100 Juta) azsia5 415080 S00yasn 075 
Bank Oc8c Ws uta) a0430 “0,0 
Bank Mang Rp 100 Juta) 4251025 415/025 — s90y0s0 KURS UANG KERTAS ASING 
Bank BTN aasinus 480005” 475/005 — 500/005 ri en 
Bank CIMB Niaga (Rp 100 Jua) azs/aso 4195/0725 500008 5251075 Bi nI 3 w 
ank 3753 4017975 4007985 US$ #0s000 951500 1001000 405.00 
Sank Panin ssnmas 5517035 600035 pound 170170 1580000 tega 1551500 
Bk UOB Indonesia CP 10 Ata) 3snotg 3, 3syoea — 351yne0 must Bansos 993500 1041509 9y05.00 
Bank DKI (Rp1 Int s/d R1 Milan) Arfan ATAS AI/LSN A75 sin8 zaman 171500 sasgas 
Bank 818 Sann.00 530100 580100 550100 sar a90 251500 00 
Permata Bank ASI 480/075 480075 4501078 1g a00 31000 00 
Bank Bukopin Gurun) Sanaso 500/080 550080 560/650 1s Tims Tato0 10an 
Bank Intenasona Indonesia BANOSO 450/080 ASASI 45008 Yan es 12239 aneh 1378 
Bank Chnatust Indonesia sanyo 500100 500100 500100 tuo 1171502 123amm 101026 1250000 
Transaksi Mata Uang 
kate us (3 ig) ng og aw mg 12 ps0 SU) 1g Ka #u ce 
usp jasa 08 Oman OpML 929 NIAS 918 DAS OKU GB AIUN OKI LAB 1AS5 AIR 
nu ose7 Oia Opi IM WAK DAH GB ORO— OMOK MO AIA DNAN LM LM 1561 
wo Ima 01 Dan 0m AMS ASISB GguMo BIM BIP DM paka DIN BOS III USAI 
ng Bem San mn O0S6 OKI WEI Apa ARK BSI DBM 1004 LIRO MAS GM HAN 
1g 283 sum LI mu 235 IRMIS Jamoms oo BMMIS 1ISIRS ASM DI INSM AGAR ISA SANA 
ay Me Bas gg USB MPI ANAK 2Map 2501 ES MOMS AP 
mer 3087 3188 087 0075 OM8 AK asma BPA 200 OM Dawn DBH TTM SIS AN 
na Lam Ian OEM Omar Oom 00 025 Onpa0 A88 DKM pua  O0M8 L2M9 ISG3 LT 
Pp Ram 25 sa 9 OK So B7 yeh Ba 0S YM SS AB BM 
sed LAS 12TB MSI OMEM MMI MIS DIM 3012 DIM Om 0pn9 — DOKA — La08 ISA 10 
KW 11975 UMS MAH MMA DN MAN ABAH yg MAT WAK Bot MIR6 MIM2 MAMA 1478 
Two BARIS MN IMB OSN OA OS ISES 2g M6 BI2 — AM8 098 22 Oman gam 
Ts BARS — RANB 308 OM MM OMB II ASM TB BIM OT UKM Rs MS Mus 
dr Omm2 0917 OWM3 ONIM6. BIL AAL DA 97 WRRM D7 OM Ogan 00 jang 1g 
En DT Bana OI ntah DARI Ant0n DIK pg BOH DAN2 OM GM OPAL WP 12 
ca DA Ob AMP Anis DOKL AMAN DA pSMo BOT MANIS OK Nan APM OA AM 


mrioperkoran @ ScraperOne & Kaskus 


tongkat estafet, 


Memang bukan hal mudah bagi 
haan untuk mengakui kelemahan 


Selain itu, sangat wajar jika 


nya kurang rela 


kan bisnis tersebut ke ana 


KOMPAS, KAMIS, 27 SEPTEMBER 2012 


PENGUMPULAN DATA 


NUSANTARA 


Lembaga Formal Sering 
Menolak Petugas BPS 


PALANGKARAYA, KOMPAS 
— Penolakan terhadap petugas 
Badan Pusat Statistik di Kali- 
mantan Tengah saat melakukan 
tugasnya masih terjadi. Keeng- 
ganan yang diungkapkan masya- 
rakat dan dunia usaha itu di- 
babkan anggapan bahwa me- 
reka tidak mendapatkan manfaat 
jika menjadi responden. 

Menurut Kepala BPS Kalteng 
Panusuan Siregar, seusai upacara 
peringatan Hari Statistik Nasi- 
onal 2012 di Palangkaraya, Rabu 
(26/9), penolakan lebih banyak 
dilakukan lembaga formal atau 
perusahaan. Umumnya, penolak- 
an disebabkan pemberian infor- 
masi merupakan kewenangan 
kantor pusat. 

"Memang soal administrasi 
keuangan dilimpahkan ke kantor 
pusat. Namun, kantor daerah 
pasti punya informasi tenaga ker- 
ja dan upah, misalnya,” katanya. 
Padahal, tutur Panusunan, per- 
usahaan justru mendapatkan 
manfaat data statistik yang lebih 
bei 


Seperti nilai dan kuantitas ek 
por atau impor, serta inflasi, 
Sementara, masyarakat umum 
merasakan faedah informasi ter- 
sebut secara tidak langsung. Pe- 
nolakan diupayakan teratasi de- 
ngan meminta surat edaran dari 
gubernur, Biasanya, mereka yang 
menolak lalu bersedia membe- 
rikan inform: 
"Meski sulit, kami tetap ber- 
saha memberikan pemaham- 
katanya. 


3, 


Meski sulit, kami tetap 
berusaha memberikan 
pemahaman. 
Panusuan Siregar 


Memotret kondisi 

Kepala Kantor Perwakilan 
Bank Indonesia (BI) Kalteng Mu- 
hammad Nur mengatakan, pe- 
nolakan terjadi tidak hanya di 
Kalteng, tetapi juga di provin- 
si-provinsi lain. "Karena itu, m: 
syarakat perlu diberi 
an agar mereka bersedia mem- 
berikan informasi,” katanya. 

Menurut Nur, manfaat dari 
pertanyaan yang diajukan pe- 
tugas BPS memang tak bisa 
rasakan langsung. Karena itu, se- 
ba 


mengambil kebijaka 
faatnya akan terasa kemud 
ujarnya. 
Nur mengatakan, data yang 
dihimpum BPS sangat penting 
sehingga kesada 
Sena statistik, terutama di 
laman, perlu ditingk: 
Pihak BPS berupaya memotr 


semua," "katanya, (BAY) 


IBADAH HAJI 


Visa untuk 238 Calon 
Haji Belum Selesai 


SURABAYA, KOMPAS — Sc- 
banyak 6.619 dari 83.529 calon 
dari Asrama Haji Embarkasi 
Surabaya, Kota Surabaya, Jawa 
Timur, diberangkatkan ke Arab 
Saudi, Rabu (26/9). Namun, hing- 
ga saat ini masih terdapat 
visa calon haji yang belum sel 
pengurusannya, 


diproses di Kedutaan Besar Arab 
Saudi di Jakarta dan 66 visa yang 
masih di daerah. 

"Visa itu milik calon haji yang 
berangkat di kloter-kloter akhir 
gelombang kedua, pertengahan 


Oktober nanti” ka 

Bidang  Dokument: 
Komputerisasi Haji Terpadu 
(iskohat) Embarkasi Sur 


Hikmah Rahman, Rabu, di 
rabaya. 

Pemberangkatan 80 kelompok 
terbang (kloter) calon haji me- 
lalui Embarkasi Surabaya ber- 
langsung sejak 21 September 
hingga 20 Oktober 2012 dan di- 
bagi dalam dua gelombang. Je- 


gelombang dua 
suk asrama pada 5 
2012. 

Setiap kloter menginap di as- 
rama haji selama satu malam 
sebelum berangkat. Selain dari 


Oktober 


Jawa Timur, Embarkasi Suraba- 
ya juga memberangkatkan calon 
haji dari Bali sebanyak 639 orang 
an Nusa Tenggara Timur se- 
banyak 650 orang. 


Terlambat masuk 


Menurut Hikmah, pengurusan 
visa menjadi tersendat karena 
beberap: Selain terlambat 
masuk ke panitia penyelengga 
hal itu juga disebabkan berku- 
rangnya tenaga di kedutaan. Hik- 
mah mengatakan, banyak pega- 
wai di kedutaan yang sudah ber- 
tolak ke Arab Saudi. 

Selain itu, visa biasanya baru 
mulai diurus jika jumlahnya 
mencapai 400 dokumen. "Saya 
mendapat laporan seperti itu, 
jadi kami juga tidak tahu kapan 
tersebut dapat selesai,” ka- 


ampai dengan pemberang- 
katan kloter ke-15 pada Rabu 
kemarin, ada 8 orang yang tidak 
berangkat karena sakit dan di- 
di Rumah Sakit Umum 
Haji di dekat asrama. Penyakit 
yang diderita, antara lain, demam 
tipus, anemia, dan tumor paru, 

”Mereka yang sakit sudah ber- 
usia lanjut” kata Nunu Budi 
Warsono dari Humas Panitia Pe: 
nyelenggara Ibadah Haji Embar- 
kasi Surabaya. (DEN) 


KOMPAS/HERPIN DEWANTO PUTRO 


Pasangan calon haji Masud Mawardi (kanan) dan Siti Fatimah 
(tengah) menyiapkan barang bawaan di Asrama Haji Embarkasi 
Surabaya, Kota Surabaya, Jawa Timur, Rabu (26/9). Sampai Rabu, 
sudah 15 kloter dengan 6.691 dari total 38,529 calon haji dari 
Embarkasi Surabaya yang berangkat ke Arab Saudi. 


mrioperkoran @ ScraperOne & Kaskus 


Proyek Rel Ganda di Jawa Timur 


Pekerja memasang rel pada pengerjaan proyek Rel Kereta Api Ganda (double track) Surak: 
Lamongan, Jawa Timur, Rabu (26/9). Pembangunan jalur rel kereta api ganda dari Jakarta-Suraba 


selesai pada tahun 2014. 


SANA 


KOMPAS/BAHANA PATRIA GUPTA, 


-Semarang di Kecamatan Deket, Kabupaten 
epanjang 785 kilometer direncanakan 


Petani Berhemat Benih 


Di Jember, Lahan Bekas Tembakau Dibiarkan 


SEMARANG, KOMPAS — Untuk mengurangi biaya 
pada musim tanam I 2012/2013, petani di Provinsi 
Jawa Tengah memilih menggunakan benih padi 
hasil panen terakhir. Dengan cara ini, petani bisa 
berhemat karena tidak perlu mengeluarkan dana 
pembelian benih di pasaran, 


Akan tetapi, kondisi ini ber- 
dampak pada stok benih di pa- 
saran, yang menurun hingga 50 
persen, Kepala Cabang Perbe- 
nihan PT Pertani (Persero) Jawa 
Tengah-DI Yogyakarta Junaidi, 
Rabu (26/9), di Semarang, Jawa 
Tengah, mengemukakan, pada 
musim tanam T 2012/2018, pi- 
haknya hanya memasarkan be- 
nih 2.000 ton. Jumlah ini ber- 
kurang dari normalnya 4.000- 
5.000 ton benih, 

"Menjelang musim tanam, ka- 
mi menyediakan benih padi va- 
rietas Ciherang dan varietas Situ 
Bagendit, Dua benih ini paling 
diminati petani di Jateng ketika 
memasuki tanam awal 
musim 

Junaidi mengatakan, pengu- 
rangan penyediaan benih padi 
tidak hanya terjadi dii i 
Penyedia benih padi lain pun juga 
sama mengurangi stok penyedia- 
an benih pula. Hal ini dilakukan 


karena petani banyak yang me- 
milih menggunakan benih padi 
hasil sisa panen gabah panen 
terakhir untuk benih tanam pada 
musim ini, 

Dengan menggunakan benih 
sisa panen terakhir, tentu saja 
benih oleh petani akan 
urang. Dari segi produksi, 
benih gabah 4 tentu tidak 
maksimal jika dibandingkan de- 
ngan menanam benih padi baru. 

Untuk dua jenis varietas benih 
padi yang tersedia PT Pertani, 
rata-rata bisa menghasilkan pa- 
nen normal 7 ton per hektar atau 
lebih banyak 1 ton dibandingkan 
dengan benih lama, Untuk men- 
dukung musim tanam I di Jateng, 
setidaknya dibutuhkan sek 
12.000 ton benih padi. 

Sejumlah petani di Kabupaten 
Demak dan Kabupaten Grobogan 
menyatakan, kenaikan biaya pe- 
ngolahan padi membuat modal 
tanam mereka terbatas. Tidak 


heran, banyak yang memanfaa 
kan gabah hasil panen sebagai 
benih padi sehingga bisa meng- 
hemat 10 persen dari biaya peng- 
olahan tanam padi, 

"Dengan menyediakan benih 
dari gabah sendiri, kami bis 
menghemat biaya pembelian be- 
nih yang kisarannya Rp 210.000 


snya s ni benih 
padi Ciherang” ujar Suwanto, 
ketua kelompok tani di Keca- 
matan Dempet, Kabupaten De- 
mak. 


Lahan dibiarkan 


Di Jember, Jawa Timur, se- 
telah panen tembakau, petani 
membiarkan lahan tidak ditana- 
mi (bero). Hal itu dilakukan agar 
jangan sampai menimbulkan ke- 
rugian yang lebih besar. Pem- 
biaran lahan tanpa tanaman ini 
hanya dilakukan di daerah yang 
sulit memperoleh saluran air 
sambil menunggu saat hujan. 

Sementara itu, di sawah atau 
laha yang cukup ter- 
sedia tanam tembakau, 
tanpa menunggu saat musim hu- 
ni langsung tanam padi 
atau jagung. Hal ini diungkapkan 
Kepala Dinas Pertanian Jember 
Hari Wijajadi dan Ketua Kontak 


Tani dan Nelayan Andalan 
(KTNA) Kecamatan Ledokombo 
Hendro Handoko di Jember, 
Rabu. 

Petani lain di Kecamatan Si- 
dorejo, Kabupaten Grobogan, 
Haryanto, menuturkan, keke- 
ringan telah menyebabkan lahan 
sawah kering kerontang. Ditan- 
dai dengan tanah sawah retak-re- 
tak serta tidak ada rumput yang 
tumbuh, Tanah sawah yang pe- 
cah-pecah itu memerlukan pola 
pengolahan yang lebih berat di- 
bandingkan dengan pengolahan 
musim tanam kedua nanti. 

Di Provinsi Bengkulu, kema- 
rau hanya menyebabkan musim 
tanam padi bergeser, Pemerintah 
akan memberi bantuan pompa 
kepada petani yang memulai 
musim tanamnya bulan ini, 

Kepala Dinas Pertanian Pro- 
vinsi Bengkulu Edi Nevian, Rabu, 
mengatakan, dari las sawah di 
Bengkulu 103.000 hektar, sekitar 
70 persen di antaranya adalah 
sawah tadah hujan. Sawah inilah 
yang saat kemarau sekarang ter- 


i Observasi dan 
Klimatologi 


— Kepala Se) 
Informasi Si 


Sudiyanto menuturkan, huj 
kal mulai turun di beberapa dae- 
rah. (WHO/ADH/SIR/UTT) 


Korban Penembakan 
Dipulangkan 


BATAM — Jenazah Abdul Ha- 
mid, korban penembakan polisi 
Malaysia, Jumat (7/9), di Ipoh, 
dipulangkan ke Batam, Kepu- 
lauan Riau, Rabu (26/9) sore. 
Perwakilan Kementerian Luar 
Negeri menyerahkan Abdul Ha- 
mid kepada kerabatnya di Ba- 
tam. "Pemulangan Abdul Hamid 
cukup lama karena verifikasi 
identitasnya perlu waktu lama,” 
ujar Yon Kuncoro dari Kemen- 
terian Luar Negeri. (RAZ) 
Harga Kayu Manis Anjlok 


BANJARMASIN — Harga 
manis di tingkat petani di 
camatan Loksado, Kabupaten 
Hulu Sungai Selatan, Kaliman- 
tan Selatan, turun menjadi seki- 
tar Rp 3.500 per kilogram dari 
sebelumnya Rp 6.000. "Ke- 
mungkinan karena musim ke- 
marau, pasokan banyak sehing- 
ga harga turun, Tapi, bisa juga 
tengkulak sekarang lebih melirik 
komoditas lain," ujar Kawiyanto, 
petani dari Desa Haratai ITI, 
Kecamatan Loksado, Rabu 
(26/9). (WER) 

NTT Datangkan Garam 


KUPANG — Nusa Tenggara Ti- 
mur masih mendatangkan ga- 
ram sebanyak 13.000 ton setiap 
tahun untuk memenuhi kebu- 
tuhan 4,7 juta penduduk. Meski 
provinsi ini memiliki poter 
ngat besar untuk budidaya g 
ram, produksi garam lokal baru 
mencapai 2.000 ton per tahun 
dari total 15.000 ton kebutuhan. 
Hal itu diakui Kepala Dinas Per- 
industrian dan Perdagangan 
NTT Fredy Tielman, di Kupang, 
Rabu (26/9). (KOR) 


Perdagangan RI-PNG 


JAYAPURA — Angka perda- 
gangan di pintu perbatasan 
Skouw-Wutung tahun 2011 
mencapai lebih dari Rp 67 mi- 
liar. Konsul Pemerintah Repub- 
lik Indonesia di Vanimo, Papua 
Niugini (PNG), Jahar Gultom, 
mengatakan, sebanyak 90 per- 
sen lebih keuntungan dari per- 
dagangan itu masuk ke Indo- 
nesia, Ditemui di perbatasan Pa- 
pua Niugini-Republik Indonesia, 
Rabu (26/9), Jahar Gultom 
mengungkapkan, barang da- 
gangan yang mengalir dari wi- 
ke Papua Ni- 
ugini mulai dari bahan pokok 
hingga material bangunan. (JO$) 


Hari Pangan di Kalteng 


PALANGKARAYA — Puncak 
peringatan Hari Pangan Sedunia 
Tingkat Nasional digelar di Pa- 
langkaraya, Kalimantan Tengah, 
18 Oktober 2012. Presiden Su- 
silo Bambang Yudhoyono d 
alkan hadir dan meresmikan 
an penerapan konsep 
rumah pangan lestari. (BAY) 


KEMARAU 


Di Jawa Timur, Petani 
Pilih Tanam Palawija 


SURABAYA, KOMPAS — Se- 
lama musim kemarau, sebagian 
petani di Jawa Timur memilih 
menanam jagung karena lebih 
tahan dengan kondisi pasokan air 
minim. Harga jagung juga s 
bagus, sekitar Rp 2.700 per 
gram dan produksi rata-rata 7-8 
ton per hektar. 

Di Kabupaten Madiun, petani 
kacang hijau mengaku mendapat 
panen yang lebih baik diban- 
dingkan dengan komoditas pa- 
lawija lainnya. Kacang hijau sama 
sekali tidak memerlukan peng- 
airan sepanjang masa tanam pa- 
da musim ketiga (kemarau), ke- 
cuali pada masa awal tanam. Na- 
mun, harganya setara dengan ka- 
cang kedelai Rp 5.000-Rp 7000 
per kilogram kacang hijau. 

Soenaryo (70), petani Keca- 
matan Balerejo, Kabupaten Ma- 
diun, Jawa Timur, menjelaskan, 
Rabu (26/9), di wilayahnya yang 
jauh dari sumber-sumber peng- 
airan, termasuk waduk setempat 
yang mengering, petani harus 
menemukan cara untuk men- 
dapatkan air dari dalam tanah. 

Kepala Bidang Produksi Ta- 
naman Pangan Dinas Pertanian 
Jatim Achmad Nurfalakhi, di Su- 
rabaya, Rabu, mengatakan, 
musim kemarau tahun ini tidak 
seluruh wilayah mengalami ke- 
keringan. Bahkan ada beberapa 
daerah, seperti Lamongan, Bo- 
jonegoro, dan Jombang, justru 
masih menanam tembakau se- 
hingga rencana untuk membuat 
hujan buatan dibatalkan. "Hujan 
buatan justru bisa merusak ta- 
naman tembakau,” katanya. 

Apalagi di banyak daerah, 
seperti Kediri, Tulungagung, 
Trenggalek, dan Blitar, petani 
cenderung menanam jagung. 
Memang jagung membutuhkan 


pasokan air, terutama satu ming- 
gu setelah ditanam dan kebu- 
tuhan itu umumnya masih ter- 
penuhi. Biasanya petani sudah 
merencanakan tanaman, yakni 
padi, jagung, lalu tumpang sari 
cabai, setelah cabai hendak pa 
nen, kembali lagi menanam ja- 
gung, 
Jagung cocok 

Suroyo (60), petani di Keca- 
matan Pagu, Kabupaten Kediri, 
mengakui, dalam satu tahun, dia 
menanami lahan dengan jagung, 
Memasuki musim kemarau, 
gung paling cocok karena tidak 
membutuhkan pasokan air yang 
banyak katanya. Saat ini, dengan 
menggunakan bibit jagung hib- 
rida 25 kilogram untuk 1 hektar, 
bisa memproduksi 7-8 ton de- 
ngan usia tanaman 105 hari. 

Nurfalakhi menambahkan, Ja- 
tim juga terus menambah luas 
lahan produksi melalui perluasan 
area panen. Tahun 2012, per- 
luasan lahan dari 1.147.000 hektar 
menjadi 2.057.244 hektar sawah 
melalui peningkatan indeks per- 
tanaman dari 1,83 persen men- 
jadi 2,3 persen. Masa tanam da- 
Tam dua tahun ke depan harus 
lima kali, dari saat ini empat kali 
atau dua kali dalam setahun. 

Menaikkan indeks pertaman- 
an bisa dicapai jika suplai air 
lebih banyak sehingga perlu per- 
baikan dan penambahan waduk, 
embung, serta jaringan irigasi. 
Upaya lain adalah percepatan 
penyelesaian pembangunan 
enam waduk, yakni Waduk Ni- 
pah, Bajul Mati, Bendo, New 
Sembayat, Rawa Jabung, dan Bo- 
jonegoro. Jika pasokan air bagus, 
penyusutan lahan pertanian 173 
hektar per tahun bisa dikenda- 
likan. (ETA/ODY) 


PERIZINAN DI KALTENG 


Bupati Minta Penjelasan Soal Moratorium 


PALANGKARAYA, KOMPAS 
— Para bupati yang daerahnya 
dijadikan wilayah moratorium 
pertambangan, perkebunan, ke- 
hutanan, dan perhubungan di 
Kalimantan Tengah meminta Pe- 
merintah Provinsi Kalteng duduk 
bersama dan memberikan pen- 
jelasan tentang kebijakan terse- 
but. 

Bupati Murung Raya Willy M 
Yoseph, di Palangkaraya, Kalteng, 
Rabu (26/9), mengatakan, pihak- 
nya belum mendapatkan pen- 
jelasan soal moratorium. "Kami 
belum pernah dipanggil untuk 
diajak bicara. Belum tahu mak- 
sud dan tujuan moratorium se- 
a detail. Kami akan berkon- 
sultasi dengan Pemprov Kal- 
teng," katanya. 


Sebelumnya, Pemerintah Pro- 
vinsi Kalimantan Tengah mela- 
kukan moratorium penerbitan 
izin pertambangan, perkebunan, 
kehutanan, dan perhubungan di 
delapan kabupaten, yakni Kabu- 
paten Barito Selatan, Barito Ti- 
mur, Barito Utara, Murung Raya, 
Kotawaringin Timur, Seruyan, 
Kapuas, dan Pulang Pisau. Di 
Kalteng terdapat 13 kabupaten. 


Dikeluhkan masyarakat 


Moratorium dilakukan karena 
semakin banyaknya keluhan ma- 
syarakat serta indikasi pelang- 
garan hukum. Namun, Willy 
mengatakan perekonomian da- 
erah harus berjalan. "Sementara 


ini pun izin yang diajukan di 
Murung Raya termasuk sedikit,” 
katanya. 

Bupati Kapuas dan Koor- 
dinator Asosiasi Pemerintah Ka- 
bupaten Seluruh Indonesia Re- 
gional Kalimantan Muhammad 
Mawardi mengatakan, pemerin- 
tah pusat sebenarnya sudah me- 
lakukan audit saat izin pertam- 
bangan diajukan. Audit dengan 
prinsip clean and clear itu di- 
lakukan Kementerian Energi dan 
Sumber Daya Mini 

Gubernur Kalimantan Tengah 
Agustin Teras Narang menga- 
takan, pada prinsipnya Pemerin- 
tah Provinsi Kalimantan Tengah 
siap mencabut moratorium a: 
kan semua ketentuan sudah di- 
penuhi. (BAY) 


DTOYOTA 


AsTRiDO TOYOTA BATU TULIS. 
ASTRIDO TOYOTA KARAWACI 


STYLISI 


Asrmio Toyota xeson Jenun 
AsTmiO TOYOTA MLEMOEN 


AASTMIDO TOYOTA TANGERANG, 


AND LU 


10211 530.2722 


0211 583 


4 ASTRIDO 


NUSANTARA 


KOMPAS, KAMIS, 27 SEPTEMBER 2012 


MUSIM KEMARAU 


Kebakaran Hutan Gunung 
Lawu Belum Teratasi 


MADIUN, KOMPAS — Keba- 
karan hutan di Gunung Lawu, 
Jawa Timur, hingga Rabu (26/9) 
sore belum teratasi. Sejumlah ti- 
tik api masih terlihat di lereng 
bagian utara yang masuk dalam 
wilayah Kabupaten Ngawi dan 
lereng bagian selatan di wilayah 
Kabupaten Magetan, Jawa Ti- 
mur. 

Kebakaran hutan saat ini telah 
memasuki hari keempat. Diper- 
kirakan luas kawasan hutan yang 
terbakar telah mencapai ribuan 
hektar yang masuk dalam pe- 
ngelolaan Perum Perhutani Unit 
II Jawa Timur Kesatuan Pe- 
mangkuan Hutan Lawu dan Se- 
kitarnya. Adapun jenis tanaman 
yang terbakar adalah pinus dan 
kayu rimba. 

"Hingga saat ini, kami masih 
pemadaman 
menghitung 
area yang terbakar dan ke- 
yang diderita,” ujar Wakil 
Administratur KPH Lawu dan 
Sekitarnya Ganjar Wahyu. 

Ratusan anggota satuan tugas 
pemadam kebakaran telah dike- 
rahkan untuk menjinakkan api 
yang membakar hutan Gunung 
Lawu. Selain pegawai Perum Per- 
hutani, satgas pemadam keba- 
karan melibatkan Lembaga Ma- 
syarakat Desa Hutan, TNI Ang- 
katan Darat, dan komunitas pen- 
cinta alam dari mahasiswa atau- 
pun masyarakat. 

Seperti diberitakan sebelum- 
nya, kawasan hutan di lereng 
Gunung Lawu, Jawa Timur, ter- 
bakar sejak Minggu (26/9). Ke- 
bakaran disebabkan ulah pem- 
buat arang yang ceroboh me- 
ninggalkan api pembakaran tan- 
pa dijaga sehingga menjalar ke 
hutan. 

Kebakaran awalnya hanya ter- 
jadi di Petak 19 Resor Pemang- 


kuan Hutan Banjaran, Desa 
kerto, Kecamatan Sine, Kabupa- 
ten Ngawi. Namun, tiupan angin 
kencang dan kondisi tanaman 
yang kering mengakibatkan api 
menjalar cepat ke petak lain, 


Pendakian ditutup 


Akibat kebakaran itu, kegiatan 
pendakian dari Posko Cemoro 
Sewu di Kecamatan Plaosan, Ka- 
bupaten Magetan, dihentikan s 
mentara, Alasannya, kondisi jalur 
pendakian sangat berbahaya. 

Asap tebal dari kebakaran hu- 
tan menutup jalur pendakian ke 
puncak Lawu. Asap itu meng- 
ganggu jarak pandang pendaki 
dan mengakibatkan gangguan 
penglihatan. Selain itu, kondisi 
hutan di sekitar jalur pendakian 
rawan terbakar, 

Asisten Perhutani Badan Ke- 
satuan Pemangkuan Hutan Lawu 
Selatan Andri Tri Purnawan 
mengatakan, pihaknya telah me- 
masang papan pengumuman me- 
ngenai penutupan pendakian di 
Posko Cemoro Sewu. Selain itu, 
sejumlah anggota pencinta alam 
juga berjaga di pintu pendakian 
untuk mencegah masyarakat 
yang nekat naik ke atas gunung. 

Api juga masih berkobar di 
empat lokasi di kawasan hutan di 
wilayah Perum Perhutani Kc 
tuan Pemangkuan Hutan (KPH) 
Kedu Utara, Karena masih dalam 
upaya pemadaman, hingga Rabu 
sore kemarin, belum diketahui 
secara detail luasan area yang 
terbakar. 

Administratur Perum Perhu- 
tani KPH Kedu Utara Iwan Se- 
tiawan mengatakan, saat ini pi- 
haknya terus berupaya mema- 
damkan api. “Sedikitnya 100 
orang telah diterjunkan untuk 
memadamkan api di lokasi,” 
ujarnya, Rabu, (NIK/EGI/ITA) 


Suasana pagi hari di Labuan Bajo, Kabupaten Manggarai Barat, Nusa Tenggara Timur, Sel 


(5/9). Labuan Bajo m 


KOMPAS/TOTOK WIJAYANTO 


upakan pintu gerbang bagi wisatawan yang hendak 


berkunjung melihat binatang purba komodo di Pulau Komodo, Pemerintah daerah menargetkan hingga akhir tahun ini akan ada sekitar 50000 wisatawan singgah ke Labuan 


Bajo sebelum melihat komodo, 


Daya Listrik Cirata Terancam 


Usia Waduk Tinggal 10-15 Tahun Lagi 


BANDUNG, KOMPAS — Produksi daya dari 
Pembangkit Listrik Tenaga Air Cirata terancam 


FORUM KTI VI 


Keinginan Perubahan dari 
Kawasan Timur Indonesia 


Kami tak mau bersalah pada anak-anak cucu 
Kami tak mau bersalah pada anak-anak cucu 
Harus ada perubahan... Harus ada perubahan... 
Harus ada perubahan... 


pasa syair dari lagu "Suara Kemiskinan” karya Fran- 


ky Sahilatua itu menggelora, berulang-ulang, di Hotel 

Swiss Belhotel Palu, Sulawesi Tengah, tempat diseleng- 
garakannya Festival Forum Kawasan Timur Indonesia VI, Syair 
itu tak hanya dinyanyikan sejumlah penyanyi di atas panggung, 
tetapi juga oleh ratusan peserta festival secara spontan. 

”Harus ada perubahan...” seperti menjadi kesimpulan yang 
menutup kegiatan tukar inspirasi dan membangun jaringan 
dari pelaku pembangunan di 12 provinsi kawasan Timur In- 
donesia (KTI), yang digelar sejak Senin (24/9) selama dua hari 
itu. Seruan "Harus ada perubahan” kembali bergemuruh, juga 
arakan warga Kota Palu, dalam Pesta Rakyat di Pantai 
Teluk Palu, Selasa malam. Pesta Rakyat itu digelar 
sebagai bagian dari penutupan Festival Forum KTI VI. 

Sepanjang festival digelar, tidak seorang pun inspirator dan 
motivator yang berbicara secara khusus tentang perubahan. 
Namun, dalam kegiatan rutin yang digelar Yayasan Bursa Pe- 
ngetahuan Kawasan Timur Indonesia (Bakti) itu hampir semua 
orang, yang mencerminkan wajah Maluku, Maluku Utara, Pa- 
pua, Papua Barat, Nusa Tenggara Timur, Nusa Tenggara Barat, 
Gorontalo, Sulawesi Utara, Sulawesi Tengah, Sulawesi Tenggara, 
i Barat, dan Sulawesi Selatan berbicara tentang ke- 
mandirian untuk mengubah kawasan itu. 

Tidak lagi berbicara soal menuntut pemerintah pusat saja, 
atau bahkan merdeka dari Negara Kesatuan Republik Indo- 
nesia (NKRI). Mereka yang selama ini berkarya di KTT seperti 
menyadari bahwa perkembangan daerah itu harus berangkat 
dari diri mereka sendiri. Kehendak ini tergambar dalam tema 
yang diangkat dalam festival karena bursa inspirasi dipadukan 
dengan pesta rakyat, Forum KTI VI, yakni Merajut Inspirasi: 
Persembahan dari Timur untuk Indonesi 

”Kini kami tak hanya menuntut, atau saling menjegal, tetapi 
satu suara. Dalam perencanaan pembangunan nasional, suara 
KTI ber-12 ini diperhatikan," kata Pembina Yayasan Bakti 
Marwah Daud Ibrahim, 

Anggota DPR Fary Djeny Francis, yang juga Pembina Ya- 
yasan Bakti, saat menutup Festival Forum KTI VI, meminta 
pelaku pembangunan di kawasan KTI untuk percaya diri ka- 
rena sebenarnya wilayah ini sangat kaya. KTI mempunyai 
lahan yang luas, gunung, laut, dengan hasil yang melimpah, 
serta berbagai kekayaan alam lain. Hal itu mirip dengan lirik 
Suara Kemiskinan, yaitu, "Kami tidur di atas emas, berenang di 
atas minyak,” 

Ketua Kelompok Kerja Forum KTI Winarni Monoarfa me- 
nambahkan, sejak diinisiasi tahun 2004, dengan menggelar 
Forum KTI I di Makassar (Sulsel), beragam praktik cerdas dari 
warga kawasan Maluku, Sulawesi, Nusa Tenggara, dan Papua 
ditampilkan, serta menginspirasi warga lain untuk berubah, 
menjadi lebih baik. Lebih sejahtera. Bahkan, praktik cerdas itu 
juga menginspirasi warga di kawasan barat Indonesia. Warga 
KTI tak lagi hanya mengeluh dengan ketertinggalannya. 


Pertumbuhan dan kemiskinan 


Ketika membuka Festival Forum KTT VI, Gubernur Sulawesi 
Tengah Longki Djanggola memaparkan, data pertumbuhan 
ekonomi di 12 provinsi kawasan itu lebih tinggi dibandingkan 
pertumbuhan ekonomi nasional, Namun, pertumbuhan eko- 
nomi yang tinggi itu, yaitu 770 persen (tahun 2010) dan 6,76 
persen (2011), tidak bisa segera mengentaskan warga KTI dari 
kemiskinan. 

Menteri Kesehatan Nafsiah Mboi juga menunjukkan angka 
kematian ibu hamil di KT masih tinggi. Tantangan ini dijawab, 
misalnya dengan praktik cerdas membangun rumah tunggu 
bagi ibu hamil di Kabupaten Maluku Tenggara Barat (Maluku) 
dan SMS Sang Penyelamat di Kabupaten Flores Timur, NTT. 
Praktik cerdas ini bisa dikembangkan pula di daerah lain. 

Untuk meretas kemiskinan, Geng Motor Imut di NTT mem- 
bagi pengalamannya memberdayakan warga dengan segenap 
potensi yang ada. Saidah, warga Buton, Sultra, pun mem- 
bebaskan terumbu karang di daerahnya dari bom ikan. Ta tahu 
jika terumbu karang rusak, nelayan akan kehilangan peng- 
hasilan. Raden Mohamad Rais mendorong lahirnya aturan adat 
yang melindungi perempuan dan anak-anak di Mambalan, 
Kabupaten Lombok Barat, NTB. 

Dengan prakarsa dan praktik sendiri, memanfaatkan potensi 
yang melimpah, dan ditunjukkan dengan praktik cerdas dari 
warga lain sebenarnya warga KTI dapat menyejahterakan di- 
rinya sendiri. Hanya perubahan yang dibutuhkan. (TRA) 


mrioperkoran @ ScraperOne & Kaskus 


seiring dengan terpangkasnya usia waduk. Hal ini 
dipicu pendangkalan yang mencapai 7,3 juta meter 
kubik endapan. Secara perlahan, produksi listrik 


interkoneksi Jawa-Bali pun terdampak. 


"Dengan pendangkalan ini, se- 
tidaknya usia waduk tinggal 10-15 
tahun lagi. Dampak langsung 
akan dialami Provinsi Jawa Barat 
yang memiliki penduduk terbe- 
sar di Indonesia dengan populasi 
44 juta jiwa” kata Muljo Adji 
dalam Seminar dan Lokakarya 
Pengelolaan Waduk Cirata di 
Bandung, Rabu (26/9). 

PLTA Cirata terletak di Jabar, 
mencakup Kabupaten Bandung 
Barat, Cianjur, dan Purwakarta. 
Forum yang digelar PT Pem- 
bangkitan Jawa Bali (PJB) ini 
menghadirkan sejumlah pe- 
mangku kebijakan terkait Waduk 
Cirata, seperti unsur pemerintah 
daerah, perwakilan masyarakat, 
dan ahli lingkungan, 

Direktur Produksi PT PJB 
Muljo Adji mengungkapkan, se- 
banyak 73 juta meter kubik en- 
dapan masuk ke dalam Waduk 
a setiap tahun. Padahal de- 
sain awal waduk ini hanya mam- 


pu menampung endapan seba- 
nyak 5,6 juta meter kubik. Hal itu 
menyebabkan usia opera: 
waduk habis lebih cepat dari ren- 
cana awal. Waduk Cirata sendiri 
digenangi sejak tahun 1987. 

Meski endapan dari Sungai Ci- 
tarum dibendung sebagian di 
Waduk Saguling, tetap saja ada 
kiriman lumpur dari Sungai 
Sisokan yang langsung mengalir 
ke Waduk Cirata, Bila umur 
operasional waduk habis, berarti 
PLTA Cirata dengan daya ter- 
pasang 1.008 megawatt tidak lagi 
bisa dimanfaatkan, Daya tersebut 

tara dengan energi sebesar 
m. 


bangkit yang tersambung dalam 
sistem interkoneksi Jawa-Bali, 
Keramba 

asalah yang dihadapi Waduk 
Cirata tidak hanya sedimen! 
Menurut Muljo, populasi keram- 


ba ji ing apung untuk perikanan 
darat di daerah genangan selu 
6.200 hektar sudah melampaui 
daya dukung waduk. 

Saat ini tercatat 56000 ke- 
ramba jaring apung yang ber- 
operasi di perairan waduk untuk 
budidaya ikan tawar. Padahal 

sarkan Surat Keputusan 
Nomor 41 Tahun 
2002, disarankan hanya 12.000 
unit yang diperbolehkan bero- 
perasi, 

Padatnya populasi keramba ji 
ring apung memperberat mas: 
lah pendangkalan ataupun pe- 
nurunan kualitas air karena lim- 
bah pakan ikan yang tidak tor- 
makan. Padahal, saat ini rasio 
konversi pakan ikan mencapai 
1:1,7. Artinya untuk mendapatkan 
1 kilogram daging ikan, dibu- 
tuhkan 17 kilogram pakan, se- 
mentara sisanya terbuang, 

Muljo menambahkan, penu- 
runan kualitas air bisa berdam- 
pak terhadap kerusakan infr: 
struktur hidromekanikal dari 
PLTA, semisal komponen dari 
turbin air atau instalasi berbahan 
logam ataupun struktur beton 
bendungan. 


Rasio elektrifikasi 
Kepala Bidang 
manfaatan Energi 


rik dan Pe- 
inas Energi 


WADUK CIRATA, SUNGAI CITARUM, JAWA BARAT 


@ Digenangi tahun 1937 
(berusia 25 tahun). 
@ Luas genangan: 6.200 hektar. 
@ Daya listrik terpasang di PLTA: 1.008 


megawatt atau energi 1.1321,72 
gigawatt per jam per tahun, 
'@ Pemanfaatan: PLTA, perhubungan, 


Tp 


JAWA BARA 


dan Sumber Daya Mineral Pro- 
vinsi Jawa Barat Suwarman 
mengatakan, Jabar sendiri masih 
berjuang untuk meningkatkan 
rasio elektrifikasi (kelistrikan). 
Saat ini, tercatat baru 71 per- 
sen keluarga di Jabar yang sudah 
menikmati listrik, Sisanya terse- 
bar di daerah pedesaan, umum- 
nya Jabar sebelah selatan karena 
biaya infrastruktur listrik masih 


Ing 


1 RA /L mencapai 7.731.798 orang. 


pariwisata, pertanian, dan perikanan 
darat. 

@ Jumlah keramba jaring apung di 

Cirata: 56.000 unit (Menurut SK 

Gubernur No 41/2002, jumlah yang 

diperbolehkan 12.000 unit) 

@ Sedimentasi 7,3 juta meter kubik pcr 
tahun dari desain awal 5167 juta 
meter kubik, 

€@ Rasio elektrifikasi daerah di sekitar 

rendah: Purwakarta 

80,84 persen, Kabupaten Bandung 
Barat 66,7 parsen, dan Cianjur 51,98 
persen 

@ Jumlah pelanggan PLN di Jabar 


GUNAWAN 


mahal dengan kontur perbukit- 
an, 

Di sekitar Waduk C 
menghasilkan li 


nya 51,93 persen. Pa- 
dahal, Jabar merupakan provinsi 
berpenduduk terbesar di Indo- 
nesia, yakni 44 juta jiwa atau 20 
sen dari total penduduk ne- 
geri ini. (ELD) 


Siraman Seniman Langen Tayub 


KOMPAS/DAHANA PATRIA GUPTA 


Waranggono atau penari tayub mengikuti Siraman Seniman Langen Tayub di Sendang Bektiharjo, 
Kabupaten Tuban, Jawa Timur, Rabu (26/9). Selain sebagai ajang silaturahim, kegiatan yang dilakukan 
setahun sekali tersebut juga sebagai sarana untuk pembersihan diri bagi pelaku kesenian tayub. 


TINDAKAN KEKERASAN 
Ketua DPRD Kota Gorontalo Ditikam 


GORONTALO, KOMPAS — 
Ketua Dewan Perwakilan Rakyat 
Daerah Kota Gorontalo Nikson 
Ahmad terkena tikaman pisau di 
pinggangnya, ketika belasan pria 
tidak dikenal menyerbu stasiun 
Mimoza TV, di Gorontalo, Selasa 
(25/9), pukul 21.30. Penyerbuan 
terjadi dalam acara dialog per- 
politikan lokal Gorontalo yang 
dihadiri Nikson dan Ketua Ko- 
misi Pemilihan Umum Kota Go- 
rontalo Rizan Adam. Sampai Ra- 
bu, belum satu pun pelaku yang 
tertangkap. 

Menurut beberapa saksi mata, 
penyerbuan berlangsung menda- 
dak dan cepat. Belasan pria ma- 
suk dan naik ke lantai dua tempat 


berlangsungnya diskusi yang saat 
itu disiarkan secara langsung itu. 
Pelaku masuk ke ruangan dan 
memukul peserta diskusi, ter- 
masuk kru Mimoza TV. Seorang 
petugas keamanan Mimoza TV 
tak bisa mencegah aksi itu. 
"Mereka masuk menyerbu sa- 
atacara sedang berlangsung. Saya 
lari keluar dan terdengar suara 
pukulan dari dalam ruangan. Sa- 
ya juga sempat diancam akan 
dipukul salah satu dari mereka,” 
ungkap Anang Susanto (36), pe- 
mandu diskusi itu, Rabu. 
Direktur Mimoza TV Hadi 
Sutrisno, yang juga anggota KPU 
Kota Gorontalo, turut menjadi 
korban pemukulan. Hadi dipukul 


di bagian kepala dan badan oleh 
beberapa pelaku di ruangan ope- 
rasional Mimoza TV. 

Seorang pelaku menusuk Nik- 
son. Seusai penusukan, semua 
pelaku meninggalkan lokasi. Nik- 
son dilarikan ke RSUD Aloci Sa- 
boe Kota Gorontalo dan men- 
dapat perawatan intensif karena 
luka tusukannya sedalam tiga 
sentimeter. 

Menurut Kepala Satuan Re- 
serse Kriminal Polresta Goron- 
talo Ajun Komisaris Lesman Ka- 
tili, identitas beberapa pelaku su- 
dah diketahui. Saat ini tim ga- 
bungan dari Polresta Gorontalo 
dan Polda Gorontalo memburu 
pelaku. (APO) 


SENGKETA LAHAN 


Terancam Digusur, Warga 
Kalimas Surabaya Protes 


SURABAYA, KOMPAS — Pu- 
luhan warga Kalimas Baru, Kota 
Surabaya, Jawa Timur, berunjuk 
rasa di kantor DPRD Kota Sura- 
baya, Selasa (25/9). Mereka pro- 
tes karena merasa terancam ter- 
gusur proyek pembangunan jalur 
rel ganda Surabaya-Jakarta. 

"Kami meminta penggusuran 
dihentikan dan tanah kami sege- 
ra disertifikasi,” kata Ketua RW I, 
Kelurahan Perak Utara, Keca- 
matan Pabean Cantikan, Suraba- 
ya, Santoso, Sel ang. Warga 
berunjuk rasa lebih dari empat 
kali dengan tuntutan seru, 

Unjuk rasa hari Selasa itu juga 
dipicu penggusuran 21 rumah di 
kawasan Kalimas di RW I pada 
Agustus lalu. Warga menuding 
PT Kereta Api Indonesia, selaku 
pihak yang akan mengerjakan 
jalur rel ganda, membongkar 
rumah warga secara sepihak. 

Menurut Santoso, ke-21 
rumah itu berada di wilayah RW 
T dan selanjutnya ada 10 keluarga 
lagi yang terancam tergusur, 
Warga menggugat karena mereka 
menyatakan telah menempati la- 
han itu sejak 50 tahun lalu. War- 
ga merasa berhak atas tanah itu 
karena juga sudah membayar Pa- 
jak Bumi dan Bangunan. 

Penggusuran terhadap 21 
rumah itu, kata Santoso, dila- 
kukan dengan paksaan. Sebagian 
besar warga di daerah itu me- 
rupakan pegawai ataupun pen- 
siunan PT KAI. "Warga dipaksa 
oleh orang-orang yang mirip pre- 
man supaya setuju pindah atau 
menolak pindah tetapi kehilang- 
an pekerjaan atau uang pensiun,” 
kata Santoso. 

Warga yang digusur dijanjikan 
ganti rugi Rp 500000 per meter 
persegi. Padahal, kata Santoso, 
rata-rata rumah warga tidak be- 


(3 


Proyek ini ditargetkan 
selesai tahun 2013. 
Bambang Eko Martono 


sar sehingga uang yang didapat 
pun hanya Rp 5 juta-Rp 8 juta. 


Dengar pendapat 


Unjuk rasa hari itu dilanjutkan 
dengan dengar pendapat di Ge- 
dung DPRD Kota Surabaya. Ke- 
tua Komisi A DPRD Surabaya 
Armudji dan Kepala Daerah Ope- 
rasi 8 Surabaya PT KAI Bambang 
Eko Martono hadir dalam dengar 
pendapat itu. Kepada warga, 
Bambang menjelaskan, pembe- 
basan lahan itu telah disosia- 
isasikan dengan baik dan telah 
disepakati warga tanpa paksaan. 

Bambang juga menegaskan, 

pembangunan jalur rel ganda itu 
sangat penting demi kepentingan 
umum. "Proyek ini ditargetkan 
selesai tahun 2013,” katanya, 

Dengar pendapat pun mema- 
nas karena warga menyangkal 
pendapat yang diberikan PT KAI. 
Warga juga menuding PT KAI 
menggunakan sebuah lembaga 
swadaya masyarakat yang turut 
campur mengintimidasi warga. 

Armudji kemudian berencana 
mengadakan pertemuan lanjutan 
antara warga yang rumahnya di- 
gusur dan PT KAI dengan di- 
mediasi DPRD Surabaya. Warga 
pun diminta tetap tenang dan 
bersabar. (DEN) 


HANYA ANDA YANG LAYAK MEMILIKI 


KEISTIMEWAAN EKSKLUSIF SEUTUHNYA 


PERSEMBAHAN DARI BANK MEGA & CT CORP 


MEGAFIRST N 


CT Corp Family BANK MEGA 


Y7eb ?O12 3156 ?090 


4726 
w" 09 m 40/14 


ADI PRATAMA VISA 


INFINITE 


MEGAFIRST 


Untuk pribadi istimewa seperti Anda, kami persembahkan MegaFirst, layanan first class dalam memenuhi 


berbagai aspek kehidupan Anda, mulai dari layanan perbankan profesional, perlindungan diri dan 
keluarga tercinta hingga pengembangan aset Anda, bahkan kebutuhan lifestyle Andapun menjadi bagian 
dari pelayanan istimewa kami 
Sebagai pribadi MegaFirst, Anda tidak hanya menjadi nasabah istimewa bagi Bank Mega, namun sekaligus juga 
menjadi bagian dari keluarga besar CT Corp: salah satu grup terkemuka milik anak bangsa dengan 


perkembangan bisnis terpesat yang memiliki cita-cita mulia membangun masa depan Indonesia yang lebih baik. 


Karenanya sebagai bagian dari keluarga besar CT Corp, Anda berhak menikmati berbagai keistimewaan 


yang khusus dipersembahkan oleh seluruh kelompok usaha di bawah naungan CT Corp. 


Welcome to MegafFirst. Welcome to Bank Mega. Welcome to CT Corp Family. 


CTCORP MEG'A 


MEGAFIRST Call Center 24 Jam 60001 (melalui ponsel) | www.bankmega.com 


mrloperkoran @ ScraperOne & Kaskus 


NUSANTARA 


KOMPAS, KAMIS, 27 SEPTEMBER 2012 


PERDAGANGAN BARANG 


Bisnis Kejujuran Tukang Kredit 


Jam dinding di kamar 
seluas 3 meter x 4 meter 
itu menunjukkan pukul 
09.30, saat Amas 
Rukmana (81) dan tiga 
rekannya sibuk menata 
sandal, karpet, dan 
handuk, yang memenuhi 
setengah ruangan. Pagi 
itu, bersama enam 
penghuni lainnya, ia 
memulai lagi bisnis 
kejujuran dan 
kepercayaan ala Ciamis. 


Oleh CORNELIUS HELMY 
emoga ketemu calon pe- 

S ggan yang jujur dan 

tidak telat bayar, pikir tu- 


kang kredit asal Kampung Pa- 
numbangan, Desa Panumbang- 
an, Ke 


matan Panumbangan, 
ya mengangkut 
pikulan isi sandal setara 30 
kilogram. 

Mengandalkan semangat dan 
kekuatan kedua kakinya, Amas 
akan menempuh 40 kilometer 
menelusuri jalan dan gang di 
kawasan Bandung Utara, 120 ki- 
lometer dari Ciamis. Hari itu, 
jarak jalan kakinya lebih pan- 
jang 10 kilometer dari I 
Ta berharap mendapat 70 
langgan atau lebih bang 
orang dari bulan lalu. Pinjaman 
modal pun sudah ditambah. Da- 
ri Rp 8 juta per bulan menjadi 
Rp 4 juta per bulan, 

"Semoga bisa dapat Rp 
600000 per bulan, lebih banyak 
Rp 300.000 dari bulan bi: 
Salah satu andalan menarik pe- 
langgan biasanya lewat pantun 
humor,” ujar 
ang Agus anak Pak Lurah 
Barang bagus harganya mu- 
rah 


Jujur dan percaya 

Tukang kredit adalah salah 
satu mata pencarian utama war- 
ga perantauan Ciamis dari Ke- 
camatan Panumbangan, Panjalu, 
dan Kecamatan Cihaurbeuti. 
Mereka menjual barang dari 
rumah ke rumah dengan pem- 
bayaran dicicil tiga bulan. 
rang dagangan diambil dari pu- 
sat produksi kerajinan di Ciamis 

aya. Tidak hanya 
di Bandung, merek te 
sebar hingga Medan, Kaliman- 
tan Barat, Bali, dan Nusa 
Tenggara Timur, 

Dalam tulisannya Tradisi Me- 
rantau Tukang Kiridit, Didin Sa- 
ripudin dari Universitas Pendi- 
dikan Indonesia dan Ahmad Ali 
Seman dari Universiti Kebang- 
ia mengemukakan 
beberapa pendapat asal-mu 
i tukang kredit. Salah 
tunya berawal dari aktivitas 
mindring warga China peran- 
tauan di sejumlah daerah di Ja- 
wa Barat tahun 1920-an. Me- 


Andri (tengah, bertopi) saat melayani pelanggannya di 
it sepatu keliling ini menjadi sumber rezekiny: 


Jah satu lapangan bulu tangkis di Sekeloa, Bandung, Jawa Bz 
telah dirinya meninggalkan kampung halaman di Ciamis 


kepercayaan menjadi modal utama bagi Andri untuk menjalankan bisnis ini. 


reka biasanya menjual kain dan 
baju dengan 


tu terjadi tahun 1950-an, 
syarakat di Tasik- 
malaya dan Ciamis tertel 
rakan Darul Islam/Tenta 
lam Indonesia (DI/TII) sehing- 
ga memicu perantauan ke se- 

jumlah daerah di Jakarta dan 


Bandung. 


Saya hanya lulusan 
SMP, akibatnya pilihan 
pekerjaan terbatas. 
Semoga saja kalau 
lulus universitas, adik 
saya punya pekerjaan 
lebih baik. 


Eno Suharno 


Kini, usaha ini masih terus 
berjalan. Biasanya tukang kredit 
berjualan pada I-10 setiap bulan. 
Tanggal itu dipilih saat warga 
mendapatkan gaji pada awal bu- 
lan. Setelah itu, mereka pulang 
kampung menggarap sawah, be- 
ternak ikan, atau sekadar men- 
jadi buruh kas 

"Kami kembali ke kota untuk 
menagih dan menjual barang la- 


in di awal bulan depannya,” kata 


Teddy (32), tukang kredit asal 
Tanjung Mulya, C 
ha bi 


mi 

nya di- 

an tukang 

adi juragan ka- 

ya seperti Haji Ikin dan Haji 
Di Far 


Modal us 


2.000 pekerja 
obagai tukang ku 
seluruh Indonesia. Rata-rata 

a sekitar Rp 8 juta per 
bulan per orang. Dengan gam- 
baran di diperkirak: 
zet menc: r 
tahun atau lebih besar dari pen- 
dapatan asli daerah (PAD) Ka- 
bupaten Ciamis Rp 66 miliar 
tahun 2011 

Akan tetapi, arus utama pen- 
dorong usaha ini bukan hanya 
modal besar. Kejujuran dan ke- 
percayaan yang mei a 
tanpa kontrak hitam di atas pu- 
tih ini. 

Tukang kredit harus jujur 
mengembalikan modal bila 
ingin mendapatkan pinjaman 
bulan berikutnya. Ingkar janji 
berarti pensiun menjadi tukang 
kredit. Mereka juga dituntut 
mencari pelanggan jujur, Pe. 


marah Ban amoai, Ada ne yang 
tidak membayar empat tahun, 
Kalau sudah begitu, 
bisa ikhlas, Tapi bagi yang bayar 
tepat waktu, kami beri bonus 
barang,” kata Eji (53) asal Tan- 
jungsari, yang setengah hidup- 


nya dihabiskan menjadi tukang 
kredit. 
Persaudaraan 

Enih (45), warga Sekeloa, 
Kecamatan Sekeloa, Kota Ban- 
dung, mengatakan, tukang kre- 
dit membantu meringankan 
pengeluarannya. Saat ini, ia 
mengambil sepasang sandal 
Rp 50.000 dan sehelai karpet 
astik Rp 60.000, Tenggat pem- 
lagi. 
tidak sem- 
Baru da- 


pat ambil s 
pat uang sek: 
c 


Sililin, Kabupaten 
Bandung, berpenghasilan sekitar 
200.000 per bulan ini. 

Tukang kredit juga meme- 
gang teguh persaudaraan di 
perantauan. Mereka yang sukses 
tidak lupa pada tetangga dan sa- 
nak saudara di desa, Dede (45), 
misalnya, mulai meminjamkan 
modal enam juta per bulan bagi 
dua rekan 
kan ketika 
yang sakit, Dede rela membia 
pengobatannya, "Sesama tukang 
kredit juga dikatakan rela me- 
minjamkan barang saat rekan 
lainnya kehabisan stok, bukan 
mencaplok pelanggan,” katanya. 

Hidup di perantauan juga 
menumbuhkan r 
dengan konsumen. Tida 
mereka memperpanjang waktu 
pengembalian atau sekadar 
memberikan barang bagi warga 
tidak mampu. 

”Pernah memberikan sepa- 
sang sandal bagi buruh cuci di 
Sekeloa Bandung yang rumah- 


KOMPAS/RONY ARIYANTO NUGROHO 


Minggu (5/9. 


Kejujuran dan 


nya kebakaran, Atau memper- 


delapan kali. Banyak ibu-ibu ti- 

a uang membeli sepa 
a yang baru masuk 
kolah,” kata Eno Suharno (30), 
tukang kredit asal Kampung Ci- 
bonteng, Desa Tanjung Muly 
Kecmatan Panumbangan, Ci: 
mis, 

Perlahan, usaha ini memberi- 
kan semangat mendapat hidup 
lebih baik. Eno ingin adiknya 
bisa melanjutkan pendidikan ke 
perguruan tinggi. Setelah i: 
mampu membiayai adiknya 
hingga lulus SMA, ia berharap 
adiknya memiliki penghasilan 
lebih baik. 

”Saya hanya lulusan SMP, 
akibatnya pilihan pekerjaan ter- 


Eno 


ang perta 
kang kredit 


000 bibit ikan gurame 
sejak setahun lalu. Setiap bulan, 
ia mendapatkan penghasilan 

Rp 1 juta per bulan atau lebih 
banyak dari penghasilannya 
sebum tukang kredit sekitar 
bulan. 

li tukang kre- 
dit karena butuh modal me- 
ngembangkan ternak gurame. 
Semoga kerja keras dan tetap 
jujur, membantu mendapatkan 
hasil lebih baik saat,” kata Amas 
sembari pergi memikul keran- 
jang penuh sandal meninggal- 
kan kontrakan sempitnya. 


PILKADA 


Papua Mulai Verifikasi 
Calon Gubernur 


JAYAPURA, KOMPAS — Ko- 
misi Pemilihan Umum Provins 
Papua dalam dua hari ini mulai 
menyusun jadwal tahapan pemi- 
lihan kepala daerah untuk pemi- 
lihan gubernur, Lembaga itu juga 
siap-siap memutakhirkan data 
pemilih dan memyverfikasi calon 
dari jalur independen. 

Ditemui di Jayapura, Ketua 
KPU Provinsi Papua Benny 
Sweni, Rabu (26/9), mengatakan, 
selain berkonsultasi dan menda- 
lami amar putusan Mahkamah 
Konstitusi, pihaknya telah ber- 
temu dengan pihak terkait untuk 
menyamakan persepsi atas pu- 
tusan MK tersebut. 

Lembaga yang dimaksud ada- 
lah Pejabat Gubernur Papua, 
anggota DPR Papua, anggota Ma- 
jelis Rakyat Papua, dan panitia 
pengawas, Selanjutnya, lembaga 
itu akan membahas perubahan 
jadwal tahapan pilkada. 

“Rencananya, hal itu akan ka- 
mi bicarakan hari Kamis ini dan 
Jumat besok. Tahap selanjutnya, 
sosialisasi jadwal tersebut mulai 
dari KPU di kabupaten dan kota, 
partai politik dan perseorangan,” 
kata Benny. 

KPU akan melihat pre ro- 
s yang telah dilakukan selama 
ini untuk mempersiapkan pemi- 
lihan gubernur itu, termasuk ta- 


hapan yang telah digelar oleh 
DPR Papua, 

Benny menyebutkan, meski- 
pun proses verifikasi yang digelar 
oleh DPR Papua disahkan oleh 
MK, tiga pasang bakal calon dari 
jalur perseorangan atau indepen- 
den belum diverifikasi. 


Pemilih di Jawa Barat 


Penduduk Provinsi Jawa Barat 
yang berpotens pemilih 
untuk menyalurkan suara pada 
Pemilihan Kepala Daerah Jawa 
Barat tahun 2013 diperkirakan 
mencapai 36,6 juta orang. Jum- 
lah itu dihitung dari total pen- 
duduk sebanyak 49115 juta jiwa. 

Hitungan itu terpaut jauh de- 
ngan penghitungan yang dilaku- 
kan Badan Pusat Statistik, yang 
menyebut jumlah penduduk Ja- 
wa Barat 44,58 j 

Kesenjangan ini terungkap da- 
lam acara penyerahan daftar 
penduduk potensial pemilih pe- 
milu (DP4) dari Pemerintah Pro- 
vinsi Jawa Barat kepada KPU 
Provinsi Jawa Barat, di Gedung 
Sate, Bandung, Rabu (26/9). 

As n Pemerintahan Sekre- 
tariat Daerah Jawa Barat Herry 
Hudaya menyatakan, jumlah 
DP4 mencapai 36.636.312 yang 
didapatkan dari jumlah pendu- 
duk 49.153.773 jiwa, JOS/ELD) 


PENCARI SUAKA 


Polda Sultra Telusuri 
Penyelundup Imigran 


KENDARI, KOMPAS — 
Kepolisian Daerah Sulawesi 
Tenggara masih melacak agen 
penyelundup 20 imigran asal 
Pakistan dan Afganistan yangter- 
ungkap, Senin (24/9). Para imi- 
gran hingga Rabu (26/9) masih 
ditahan di bawah pengawa 
kepolisian menunggu penyi 
an kepada pihak imi 

”Kami masih melacak agen 

penyelundup para imigran ter- 
sebut,” kata Kepala Bidang Hu- 
mas Polda Sultr s 
Besar A Karim Samandi. Peran 
agen penyelundup itu adalah 
mengurus seluruh rangkaian 
perjalanan para imigran dari ne- 
gara hingga negara tujuan, 
Australia, 
m mengatakan, dari 
keterangan para imigran, mereka 
membayar Rp 90 juta per orang 
kepada pihak yang disebut 
agen itu untuk seluruh urusan 
transportasi, makan, dan peng- 
inapan, Dari 20 imigran tersebut, 
hanya 12 orang $ memiliki 
dokumen resmi berupa paspor 
dan visa, 

Karim menjel: 
Sultra menjadi h satu titik 
transit yang dinilai aman oleh 
penyelundup karena merupakan 
daerah kepulauan. Hal itu me- 
mudahkan — mereka — mencari 
transportasi laut yang secara 
berantai akan membawa mereka 


n, wilayah 


untuk — mencapai — Austr 
“Biasanya — mereka — men 
wilayah yang banyak memiliki 
pantai dan bisa menyewa ke 
pal-kapal kecil dari nelayan,” 
Karim, 

Selama empat tahun terakhir, 
pihak berwenang kerap meng- 
igran ilegal di 
sejumlah wilaya Itra de- 
ngan jumlah total mencapai ra- 
tusan orang, Imigran tersebut, di 
antaranya, berasal dari Myanmar, 
Afganistan, dan Sri 


kata 


i menahan 
tan dan 


Pudonggala, Kabupaten Kon 
Utara, Sulawesi Tengg 


ut untuk menuju Aus- 
tralia mencari suaka. 

ah seorang imigran asal 
Pakistan, Hussain (30), mengaku 
diperlakukan dengan sangat baik 
selama penahanan. Ta dan dua 
rekannya yangsakit dibawa polisi 


ke rumah sakit untuk diberikan 
pengobatan, 
"Saya hanya mau bercerita ke- 


sional untuk Migr: 
IOM merupakan organi: 
ternasional yang menangani ma- 
salah migrasi dan memiliki ca 
bang di Makassar, Sulawesi Se- 
latan. (ENG) 


DUGAAN KORUPSI 


Mantan Kepala Dinas 
Kesehatan Gorontalo Diadili 


GORONTALO, KOMPAS — 
Mantan Kepala Dinas Kesehatan 
Provinsi Gorontalo Thamrin 
Podungge diadili di Pen 
Tindak Pidana Korup: 
talo, Rabu (26/9) kemarin. 
didakwa melakukan tindak pi- 
dana korupsi yang merugikan ke- 
uangan negara sebesar Rp 600 
juta. 

Sebelum diadili, Thamrin per- 
nah dinyatakan buron oleh pihak 
kejaksaan. Dakwaan disampai- 
kan Jaksa Penuntut Umum 
Imam Sutopo dalam sidang yang 
dipimpin Ketua Majelis Hakim 
Mustari, 

Thamrin didakwa dengan dak- 
waan primer Pasal 2 Ayat Ljuncto 
Pasal 18 Undang-Undang Nomor 
31 Tahun 1999 tentang Tindak 
Pidana Korupsi sebagaimana te- 
lah diubah dengan Undang-Un- 
dang Nomor 20 Tahun 2001 ten- 
tang Perubahan atas” Un- 
dang-Undang Nomor 81 Tahun 
1999 juncto Pasal 55 Ayat (1) Ke-1 
Kitab Undang-undang Hukum 
Pidana. 

Adapun dakwaan subsider 
yang diajukan jaksa adalah Pasal 
3juncto Pasal 18 Undang-Undang 
Nomor 81 Tahun 1999 tentang 
Tindak Pidana Korupsi sebagai- 
mana telah diubah dengan Un- 
dang-Undang Nomor 20 Tahun 
2001 tentang Perubahan atas Un- 
dang-Undang Nomor 81 Tahun 
1999 juncto Pasal 55 Ayat (1) Ke-1 
Kitab Undang-undang Hukum 
Pidana. 

Atas dakwaan itu kuasa hu- 
kum terdakwa, Ismail Pelu, ber- 
siap mengajukan keberatan. Ke- 
beratan itu akan disampaikan da- 
lam sidang berikutnya pekan de- 
pan. 


Alat kesehatan 

Thamrin dituduh melakukan 
korupsi dalam pengadaan alat 
kesehatan berupa CT sean untuk 
Rumah Sakit Umum Daerah 
Aloei Saboe Kota Gorontalo pada 
tahun 2004, sa: 


bagai pejabat kuasa pengguna 
anggaran, Thamrin menunjuk 
CV Daya Prima untuk pengadaan 
alat tersebut tanpa proses ten- 
der. 

Nilai anggaran untuk pem- 
belian alat kesehatan tersebut 
sekitar Rp 2,7 miliar, Adapun 
harga sesungguhnya alat itu se- 
kitar Rp 21 miliar. Dari has 
audit Badan Pengawasan Keu- 
angan dan Pembangunan Sula- 
wesi Utara ketika itu, ada peng- 
gelembungan anggaran sekitar 
Rp600 juta yangkemudian men- 
jadi nilai kerugian keuangan ne- 
gara, 

Setelah kasus ini mencuat, 
Thamrin mengajukan pensiun 
dini pada tahun 2010. Ia lantas 
ditetapkan sebagai tersangka pa- 
da April 2012, Namun, sejak saat 
itu, Thamrin mangkir dari pe- 
meriksaan penyidik dari Kejak- 
saan Tinggi Gorontalo. Pada 24 
Juli 2012, ia dinyatakan buron 
oleh jaksa dan ditangkap pada 7 
Agustus 2012 di Jakarta. 

Selain Thamrin, Direktur Uta- 
ma CV Daya Prima Richard Edu- 
ard juga dinyatakan terlibat dan 
divonis empat tahun penjara. 
Richard mengajukan kasasi sam- 
pai di tingkat Mahkamah Agung. 
Penyidik juga meminta ketera- 
ngan Fadel Muhammad, mantan 
Gubernur Gorontalo, sebagai 
saksi dalam kasus ini. (APO) 


mrioperkoran @ ScraperOne & Kaskus 


PEMBUNUHAN 


Diduga Mantan Istri 


Korban Ikut T. 


BANDUNG, KOMPAS — Se- 
banyak empat orang dijadikan 
terdakwa dalam kasus pembu- 
nuhan Husein Witarja Komara 
pada 4 Mei 2012 di Bandung. 
Keempatnya didakwa dengan pa- 
sal pembunuhan berencana ka- 
rena sebelumnya sudah meren- 
canakan menghabisi Husein yang 
menjadi pengusaha jasa keaman- 
an di Bandung. 

Keempat terdakwa itu adalah 
AOM, orang yang menghabisi 
Husein: IG, mantan istri 
Husein yang disebut meminta 
tolong kepada AOM) beserta dua 
orang ya sempat berencana 
menghabisi — Husein, — yakni 
HIM serta DS. Keempatnya di- 
sidang secara terpisah di Peng- 
adilan Negeri Bandung, Rabu 
(26/9), dengan majelis hakim 
yang diketuai Setyabudi Tejocah- 
yono. 

Jaksa Penuntut Umum Darwis 
Burhamsyah menyebut bahwa 
pembunuhan Husein dilakukan 
secara terencana oleh empat 
terdakwa meski eksekusi dila- 
kukan sendiri oleh AOM pada 4 
Mei. 

”Saya masih tidak mengerti 
kenapa saya didakwa terlibat 
pembunuhan maupun disebut 


menganjurkan orang untuk 
membunuh,” ujar IG setelah 
mendengarkan dakwaan. 


Pada 4 Mei, Husein ditembak 
sewaktu mengemudikan mobil- 
nya di daerah Hegarmanah, Ke- 
camatan Cidadap, Kota Bandung, 
pukul 10.00. Dia meninggal akibat 
luka dari dua peluru yang me- 
nembus badannya. Mobil yang 
dikemudikan Husein hilang ken- 
dali dan menabrak pohon di se- 
buah lahan kosong. 


erlibat 


Berdasarkan berkas dakwaan, 
pembunuhan itu bermula dari 
pertemuan IG dengan AOM pada 
pertengahan April. Saat itu, IG 
mengeluhkan teror yang diteri- 
ma dari Husein dan meminta 
bantuan kepada AOM yang lan- 
tas menawarkan jasanya. Uang 
ng disepakati bakal diterima 
'AOM Rp 200 juta untuk meng- 
habisi Husein. 


Pembayaran dicicil 

IG tidak serta-merta menye- 
rahkan seluruh uang yang di- 
janjikan, tetapi mencicil. Dimulai 
dengan uang muka sebesar Rp 10 
juta ditambah satu unit telepon 
seluler (ponsel), baru kemudian 
uang jadi sebesar Rp 110 juta. 
Setelah eksekusi dilakukan, TG 
kembali menyerahkan sisa uang 
Rp 90 juta, masih ditambah 
Rp 50 juta beberapa minggu ke- 
mudian. 

Sebelum eksekusi dilakukan, 
AOM sempat meminta bantuan 
kepada DS untuk mencari ek- 
sekutor dengan imbalan Rp 2 
juta. DS pun menyanggupi dan 
menemukan HM yang sanggup 


membunuh Husein dengan 
imbalan Rp 5 juta. Namun, 
AOM akhirnya menghabisi 


Husein sendiri pada 4 Mei se- 
telah mendapatkan informasi da- 
ri IG bahwa Husein bakal men- 
datangi rumahnya di Hegarma- 
nah. 

Di awal sidang, Ahmad Rid- 
wan, kuasa hukum, protes karena 
belum menerima berkas dakwa- 
an hingga sidang dilangsungkan. 
Sidang berikutnya digelar 3 Ok- 
tober dengan agenda membaca- 
kan nota keberatan dari para 
terdakwa. (ELD) 


Dgn modal Rp 120 jt. dari booming bisnis properti 2012 ! 
Temukan ilmunya di workshop ini, daftar sekarang. tempat terbatas! 


“Kami sukses jadi Investor dan Developer kaya raya 
karena berguru dari Pakar properti Panangian” 


Hendo 24 


Investor Dereioper 


Hendry 26 Nathalia Ki 


Wingky 33 | Lanny 58 | Yullana 52 


4 “Anda bisa meraih: Rp 18 Miliar, 
hanya dgn modal Rp 120 Jt. Saya 
akan tunjukkan jalannya!" 


Panangian Simanungkalit 
Paxat Properti Indonesia 


Jasin 43 


Pa 
aa 


Aryo 23 


Putri 36 
Deretoper 


developer, wiraswasta, pedagang, 
pengusaha, profesional. karyawan, 


pensiunan. ibu rmh tangga. artis & mahasiswa) 


Siapapun Anda layak ikut : pemilik tanah “-- 
pemilik properti. investor. kontraktor. 


Dr. Ir. Mathius Jusuf, MBA 


Direktur Agung Podoenoro Lang 


IKUTI WORKSHOPNYA ! SABTU 29 SEPTEMBER 2012, JAM 09.30 - 13.30 


Biaya pengganti makan siang. coffe break & guide book. sekarang Rp 150 rb/org, Rp 200 rb/2org 
atau besok Rp 200 rb/org, transfer ke Bank BCA: 273.170.718.1 a/n. Hadiman Simanungkalit 


PANANGIAN 


P' ROPERTY 


Pusat Bisnis Thamrin City Lt. 6 


Lot 635 - 638. Jl. Thamrin Boulevard, Jak Pus 
(DB Panangian School of Property / wwwpananglanscnooi.com 


KOMPAS, KAMIS, 27 SEPTEMBER 2012 


TAWURAN 


Anak Tunggal Itu Direnggut dari "Pelukan” Ibunya 


eni bukan anak beran- 
Pas Kalimat itu tegas 

diucapkan Tito Faryadi 
(63), paman Deni Januar (17), 
pelajar SMA Yayasan Karya 66, 
Kampung Melayu, Jakarta Ti- 
mur, yang tewas dalam tawuran, 
Rabu (26/9) tengah hari kema- 
rin. "Dia anaknya baik, kalem. 
Tadi pagi waktu mau berangkat 
sekolah, dia sempat bercanda 
sama cucu saya. Dia bilang mau 
pakai sepeda baru cucu saya ke 
sekolah. Saya tertawa saja." 

Deni adalah anak tunggal Su- 
yanti (45) yang tinggal di Gang 
Rusa IV, RT 004 RW 005, 
Manggarai Selatan, Tebet, Ja- 
karta Selatan. Suyanti sudah la- 
ma berpisah dengan suaminya, 
h Deni, dan menghidupi sen- 
diri Deni dan dirinya dengan 
bekerja di salah satu kantor ri- 
set di Jakarta Selatan 

Di Gang Rusa itu, Deni tak 
pernah kesepian. Ta mendapat 
perhatian dan kasih sayang dari 
keluarga besar ibunya yang ting- 
gal saling bersebelahan rumah. 
Herlani, kakak kandung Suyanti, 
kepada wartawan mengatakan, 
Deni sudah dianj 
kandungnya. 
anaknya ada tiga, yaitu seorang 
putra, yakni Deni, serta dua 
putri. 

Menurut Tito, Deni memang 
pernah pindah sekolah, Awalnya 
di SMA Negeri 79, tetapi ke- 
mudian pindah ke SMA Yayasan 
Karya. Namun, di lingkungan 
tempat tinggalnya, Deni dikenal 
sosok gaul yang suka main 


uka main marawis, 
yang kalau di kami disebut band 
kepret, Dia juga pandai main si- 
lat palang pintu. Sama sauda- 
ra-saudaranya juga tidak pernah 
ada masalah,” kata Tito. 
Sugiasih, tetangga Deni, me- 
nambahkan, korban tawuran 
antara SMA Yayasan Karya 66 
dan SMK Kartika Zeni itu juga 
ngat santun. "Tak pernah ada 
masalah, Saya rasa dia jadi 
korban karena membela teman- 
nya,” katanya, 
Reza Nurzaman (18), teman 
Deni, mengatakan, pada Rabu 


siang itu mereka pulang dari se- 
kolah menaiki Metromini 62. 
"Sampai di Jalan Saharjo, kami 
lihat ada anak-anak SMK Kazen 
(Kartika Zeni) lagi nongkrong ti- 
dak jauh dari M: Ar-Rah- 
man. Tidak tahu siapa yang mu- 
lai, tetapi kami lempar-lempar- 
an batu. Kami anak Yake (Ya- 

an Karya) turun dari bus lari 
karena cuma berdelapan," kata 
Reza Nurzaman di depan Ruang 
Pemulasaraan Jenazah RSCM. 


Kerabat 
berusaha 
menghibur 
Suyanti 
(kanan) saat 
menunggu 
jenazah 
anaknya, Deni 
Januar, di 
Rumah Duka 
RSCM, Jakarta 
Pusat, Rabu 
(26/9). Deni 
adalah siswa 
SMA Yayasan 
Karya 66 yang 
tewas saat 
terlibat 
tawuran 
dengan siswa 
SMK Kartika 
Zeni. Tawuran 
tersebut 
terjadi di Jalan 
Minangkabau, 
Manggarai, 
Jakarta 
Selatan. 


KOMPAS/WISNU WI 


Namun, mereka dihadang 
oleh anak-anak Kazen yang ter- 
nyata berada di bus metromini 
di belakang mereka. "Kami di- 
kepung Kami semua terus lari 
dan lempar batu agar ada jarak 
dengan Kazen," kata Reza 
Nurzaman, 

Saat terjadi tawuran itu, salah 
seorang siswa Yake terjatuh. 
Deni yang telah menjauh me- 
mutuskan kembali menolong 
temannya. Naasnya, Deni justru 


dis 


mbut dengan sabetan benda 
ijam diduga celurit milik salah 
seorang siswa Kazen, AD. Deni 
tersungkur dan meninggal di 
atas aspal, (NELI TRIANA) 


@ 


Lihat Video Terkait 
"Komisi X DPR Panggil 
Guru SMAN 6 

dan SMAN 70” 

di vod.kompas.com/ 
panggilguru 


Tawuran Masih 
Terjadi di Sosmed 


Kapolri Perlu Cegah Terjadinya Aksi Balasan 


JAKARTA, KOMPAS — Korban tawuran terus 
berjatuhan. Belum lewat dua hari berkabung atas 
meninggalnya Alawy Yusianto Putra, pelajar SMA 
Negeri 6 yang tewas dalam tawuran di Bulungan, 
sudah bertambah lagi korban di Manggarai, Deni 
Januar, pelajar SMA Yayasan Karya 66. 


Dari pantauan Kompas hingga 
Rabu (26/9) malam, di jagat maya 
media sosial (sosmed) bertebar- 
an ucapan duka untuk korban 
serta hujatan kepada pelaku. 

Namun, di media sosial juga 
masih beredar percakapan, ter- 
utama di Twitter, yang mem- 
bangga-banggakan "kemenang- 
an” pelaku, Perang di Twitter 
masih berlangsung, bahkan 
menunjukkan akan terjadi pem- 
balasan. 


Rencana pembalasan 


Aktivis sosial yang juga Ketuz 
Umum Gema Damai Indon 
Fahira Idris beberapa hari 


terus memantau percakapan pa- 
ra pelajar soal tawuran. Ternyata, 
dua korban meninggal belum 
membuat mereka belajar mena- 
han 


diri, Fahira mengendus 
apan di antara beberapa 


”Mereka masih merencanakan 
pembalasan. Saya pantau per- 
cakapan mereka. Saya harap Polri 
juga ada yang memantaunya," 
kata Fahira, yang di Twitter 
berkampanye dengan tagar atau 
hashtag #StopTawuran — dan 
#MaluTawuran. 

”Gila..!!6 sekolahan mau nyer- 
bu SMA ”" coy.!!!” begitu salah 
satu bweet sebuah akun. 

Percakapan lain yang tak layak 
ditampilkan di sini juga sedang 
berlangsung, yang intinya mem- 
beri peringatan akan ada enam 
sekolahan yang akan melakukan 
penyerangan. 


Detik demi detik, Fahira terus 
memantau percakapan itu. Dia 
mention atau beri peringatan 
akun-akun dan sekolahan yang 
diduga sedang merencanakan ta- 
wuran itu. 

”Pear Pelajar2 di LSTM Bon- 
jer 2SMA 6. 3. SMA 46/Texas 
4.90 #jakarta 5.Bunda kandung 
6. SMA 87. Pembalasan bukanlah 
Jawaban! STOP Tawuran!” be- 
gitu tweet Fahira yang disebar ke 
berbagai jaringan, 

Pada saat yang samajuga mun- 
cul kicauan seorang anak yang 
meremehkan kasus meninggal- 
nya pelajar karena tawuran. 

"SMA 70 sama SMA 6 tuh 
terlalu lebay, baru mati satu saja 
hebohnya minta ampun. Wajar. 
lah tubir ada yang mati, ada yang 
menang,” begitu kicuan yang di- 
kirim ulang Fahir: 

Selain tak pola meremeh- 
kan lewat dunia jejaring sosial 
bisa menjadi virus da n me- 
makan korban lagi. Sudah ter- 
bukti pada komen Imarhum 
Deni terkait tawuran yang me- 
libatkan SMA favorit. 

Dua hari sebelum terlibat ta- 
wuran, Deni juga mengungkap- 
kan pendapatnya me-retweet 
anggapan mengapa ketika yang 
tawuran sekolah favorit langsung 
menjadi s 

"RT: @tubirmania pada nge- 
rasa ga kalo dari sekolah lain 
ada yg meninggal reaksi media 
ga terlalu wow giliran dari 
SMA favorit langsung heboh,” 
tulisnya, 


Kapolri perlu turun tangan 

Fahira mendesak Kepala Polri 
segera turun tangan dan me- 
lakukan tindakan dengan me- 
nangkap pelaku tawuran, yaitu 
FR, yang hingga kini belum 
tertangkap. 

Anak-anak juga hingga kini 
masih terpompa emosinya dan 
sedang merencanakan sesuatu. 
Hal itu bisa dimonitor lewat me- 
dia sosial. Fahira berharap Polri 
menghidupkan penanganan kri- 

is tawuran yang bisa menjadi 
sat aduan, 
Psikolog Anak dan Remaja dari 
Lembaga Psikologi Terapan Uni- 
versitas Indonesia, Vera Ttabi- 
liana Hadiwidjojo, berpendapat, 
kasus ini terjadi karena pem- 
biaran tawuran yang berlangsung 
lama sehingga kekerasan diang- 
gap wajar. 

"Mereka sudah terbiasa de- 
ngan kekerasan, bahkan sudah 
biasa melihat darah berceceran, 
Game-game yang mereka main- 
kan juga penuh kekerasan,” 
katanya, 

Semua pihak memiliki andil 
kesalahan, tak bisa hanya ditim- 
pakan kepada anak-anak. "Pe- 
merintah, sekolah, orangtua an- 
dil menciptakan ini," kata Vera. 


Kesetiakawanan salah 


Terhadap fenomena masih ba- 
nyaknya komentar bernada du- 
kungan kepada pelaku, Vera 
mencatat bahwa ini terkait cer- 
minan kesetiakawanan yang sa- 
lah. Mereka merasa kuat jika ber- 
ada dalam kelompok. 

"Butuh pendekatan berbasis 
kelompok atau massal, selain in- 
dividual,” papar Vera. 

Fahira berharap sekolah, 
orangtua, dan masyarakat juga 
gencar mengampanyekan malu 
tawuran agar anak-anak tidak 
mudah tersulut untuk tawuran, 

(AMR) 


pu 


PILKADA DKI 


Jokowi-Basuki Unggul 


JAKARTA, KOMPAS — Pa- 
sangan calon gubernur dan wakil 
calon gubernur nomor urut tiga, 
Joko Widodo-Basuki Tjahaja 
Purnama, unggul atas pasangan 
Fauzi Bowo-Nachrowi Ramli di 
lima wilayah di DKT Jakarta da- 
lam rekapitulasi suara di tingkat 
kota/kabupaten, Rabu (26/9). 

Di Jakarta Timur, Jokowi 
suki memperoleh 695.220 suara, 
dangkan Fauzi-Nachrowi men- 
dapat 611.366 suara. Di Jakarta 
Utara, Jokowi-Basuki mengan- 
tongi 432.714 suara, sementara 
Fauzi-Nachrowi 300.188 

Jokowi-Basuki unggul di Jk 
karta Barat dengan 577.232 suara 
Fauzi-Nachrowi yang men- 
pat 474.298 suara. Di Jakarta 
Selatan, Jokowi-Basuki menda- 
pat 507.257 suara, unggul atas 


Fauzi-Nachrowi yang mendapat 
476.742 suara, 

Begitu juga di Jakarta Pusat, 
Jokowi-Basuki memimpin de- 


wi dengan 249427 
achrowi unggul di 
Kepulauan Seribu dengan per- 
olehan 8.794 suara, sedangkan 
Jokowi-Basuki mendapat 3.178 
suara, 
Total suara sah dari semua 
wilayah sebanyak 4.592.045 sua- 
ra, sedangkan suara tidak sah 
74.996 suara. Jumlah daftar pe- 
milih tetap sebanyak 6.996.951 
orang, 

Anggota KPU DKI Jakarta, 
Sumarno, mengatakan, secara 
keseluruhan penghitungan suara 
di tingkat kota/kabupaten berja- 
lan lancar. "Memang ada catatan- 


di Lima Wilayah 


catatan kecil, tetapi secara umum 
setuju dan menan- 
datangani berit: katanya. 

Catatan kecil itu, lanjut Su- 
marno, terkait dengan perbedaan 
jumlah surat suara yang selisih 
satuatau dua surat. Namun, tidak 
ada satu catatan pun menyang- 
kut perolehan suara, 

Di Jakarta Selatan, perwakilan 
tim sukses Fauzi Bowo-Nachrowi 
sempat meminta KPU dan Pan- 
waslu memperhatikan soal jum- 
lah suara tidak sah, khususnya di 
beberapa kecamatan, seperti Ke- 
bayoran Baru. Di Jakarta Timur 
mengemuka juga bahwa pada ha- 
ri pemungutan suara dilaporkan 
sejumlah kecurangan oleh tim 


ra umum, partisipasi pe- 
milih pada Pilkada DKI putaran 


kedua lebih tinggi dibandingkan 
dengan putaran pertama. “Gol- 
put pada putaran kedua lebih 
rendah, yaitu 36 persen, sedang- 
kan pada putaran pertama 39 
persen,” kata Ketua KPU Jakarta 
Utara Dedi Iskandar. 

KPU DKI Jakarta memperki- 
rakan seluruh rekapitulasi di 
tingkat kota sampai ke tangan 
KPU DKI Jakarta kemarin ma- 
lam, Sumarno mengatakan, rapat 
pleno rekapitulasi suara tingkat 
provinsi dilaksanakan pada 28 
September dan penetapan gu- 
bernur bar 29 September. 

Apabila tidak ada gugatan 2 
penetapan hasil Pilkada DKT 
karta putaran kedua di Mahka- 
mah Konstitusi, gubernur baru 
sa dilantik pada 7 Oktober, 
(ERO/REN/NEL/MDN/WIN/RWN) 


DUGAAN PENCULIKAN 


Tanda Tanya 


udah hampir sebulan Nan- 
Gasa Triyani Abizar (15), 

seorang model remaja, ti- 
dak pulang ke rumahnya di Ba- 
bakan Pasar, Kecamatan Bogor 
Tengah, Kota Bogor, Jawa Barat. 

Saat berpamitan, 1 September 
lalu, Nandhita bersama Er (35), 
seorang fotografer, izin hendak 
ke Yogyakarta untuk kegiatan 
pemotretan. 

”Nandhita terakhir menele- 
pon kami 6 September. Saat itu, 
ia mengaku tidak bisa menele- 
pon kami karena dilarang Er” 
tutur Edi Mulyadi (40), ayah 
Nandhita, saat ditemui di ru- 
mahnya di Babakan Pasar, Rabu 
(20/9). 

Edi didampingi istrinya, Nu- 
roniah (40). Mereka menunjuk- 
kan album besar berisi foto-foto 
Nandhita dalam berbagai pose. 
Nandhita sudah menjadi model 
sejak kelas VI sekolah dasar. Ia 
terbilang manis dengan kulit 
kuning bersih dan rambut lurus 
hitam panjang. Tinggi tubuhnya 
sekitar 165 sentimeter dengan 
berat sekitar 50 kilogram. 

Setidaknya ada 10 piala ter- 
pampang di ruang tamu rumah 
Edi yang terbilang sederhana. 
Semua berhubungan dengan 
lomba modeling. Terakhir, Nan- 
dhita memenangi perlombaan 
model pada hari ulang tahun 
Kota Bogor tahun 2011. 

Ta hendak menekuni karier 
sebagai model. Karena itu, 
alih-alih mendaftar ke sekolah 
menengah atas, keluarga memi- 


lih mendaftarkan Nandhita pada 
program home schooling setelah 
ia lulus dari sekolah menengah 
pertama beberapa bulan lalu. 

Prestasinya di sekolah terbi- 
lang baik dengan nilai rata-rata 
ujian akhir nasional SMP sekitar 
7,6. Namun, sejak perkenalan 
dengan Er, gambaran karier 
Nandhita suram. 

Pada 13 September lalu, ke- 
luarga sudah melaporkan kehi- 
langan Nandhita ke Kepolisian 
Resor Bogor Kota. Pada 25 Sep- 
tember, keluarga melaporkan 
dugaan penculikan Nandhita. 
Edi tidak terlalu mengenal latar 
belakang Er. 

Menurut Nuroniah, perkenal- 
an keluarganya dengan Er ber- 
langsung akhir tahun 2011 saat 
putrinya mengikuti sesi pemot- 
retan di The Jungle, Bogor Nir- 


mrioperkoran @ ScraperOne & Kaskus 


DiDiEsw 


wana Residence, Kota Bogor. 
Saat itu, Er juga berada di lokasi 
dan mendekati Nuroniah serta 
Nandhita. Ia sempat meminta 
nomor telepon Nandhita, tetapi 
tidak diberi. Nuroniah hanya 
mau memberi nomor telepon 
genggamnya dan sang suami. 

”Setelah itu, dia menelepon 
dan minta bertemu. Dia datang 
ke rumah kami dengan mem- 
bawa tiga model remaja juga,” 
ujar Nuroniah. 

Sejak saat itu, beberapa kali 
Er memotret Nandhita, tetapi di 
sekitar Bogor, seperti Depok 
dan Parung (Kabupaten Bogor). 

Kepada Nuroniah, Er yang 
mengaku duda itu sempat me- 
nyampaikan ketertarikannya ke- 
pada Nandhita. Karena itu, Nu- 
roniah mengaku kesal dan ber- 
niat menjauhkannya dari Er. 


di Balik Hilangnya Model Cantik Itu 


Namun, sang suami meminta- 
nya tidak berburuk sangka. Se- 
jak April, Er bahkan diizinkan 
menginap di rumah keluarga 
Edi dengan alasan membantu 
program diet Nandhita. 

Mengapa berani melepaskan 
Nandhita ke luar kota tanpa 
pendampingan? 

"Saya dan istri seperti orang 
bingung karena berlangsung ce- 
pat. Dua jam setelah mereka 
pergi, baru saya dan istri sadar,” 
tutur Edi, yang sehari-hari men- 
cari nafkah dari mereparasi 
alat elektronik. Kini, ia hanya 
berharap kepolisian bisa 
segera membantu menemukan 
Nandhita. 


Orangtua perlu hati-hati 


Arist Merdeka Sirait, Ketua 
Komisi Nasional Perlindungan 
Anak, mendesak kepolisian 
mengusut tuntas kejadian itu. 
Dia khawatir Nandhita menjadi 
korban sindikat perdagangan 
manusia. 

Orangtua juga perlu lebih 
berhati-hati agar tidak mudah 
menyerahkan anak kepada 
orang lain. "Orangtua belajar 
untuk tidak serta-merta terma- 
kan janji,” katanya. 

Kepala Satuan Reserse Kri- 
minal Polres Bogor Kota Ajun 
Komisaris Didik Purwanto, me- 
lalui Kepala Bagian Operasi Sa- 
tuan Reskrim Inspektur Satu 
Andri Alam, menyatakan masih 
berupaya mengusut kasus itu. 

(ANTONY LEE) 


» ng 


KOMPAS/WISNU WIDIANTORO 


Polisi memperlihatkan aneka barang bukti dan lima tersangka pelaku perampokan minimarket yang 


berhasil diringk 


ran Resmob Polda Metro Jaya dalam konferensi pers di Markas Polda Metro 


Jaya, Jakarta Selatan, Rabu (26/9). Selama tahun 2012, komplotan ini merampok sedikitnya 30 gerai 


minimarket. 


KRIMINALITAS 


Polisi Ringkus Rampok 
Spesialis Minimarket 


JAKARTA, KOMPAS — Apa- 
rat Kepolisian Daerah Metro Ja- 
ya meringkus komplotan peram- 
pok spesialis minimarket yang 
setahun terakhir melakukan ak- 
nya di sejumlah wilayah Ja- 
karta. Komplotan ini sudah me- 
rampok 30 gerai minimarket de- 
ngan kerugian ditaksir Rp 400 
juta. Dari tujuh anggota kom- 
plotan ini, dua di antaranya hing- 
ga kini masih buron. 

Hal itu terungkap dalam jum- 
pa pers di Markas Polda Metro 
Jaya, Rabu (26/9), yang antara 
lain dihadiri Direktur Reserse 
Kriminal Umum Komisaris Be- 
sar Toni Harmanto, Kepala S: 
tuan Resmob Direktorat Reserse 
Kriminal Umum Witreskrimum) 
AKBP Herry Haryawan, dan Ke- 
pala Bidang Humas Polda Metro 
Jaya Kombes Rikwanto. 

Lima dari tujuh anggota kom- 
plotan perampok yang diringkus 
adalah HT (32) yang juga kapten, 
RH alias Encek (27) yang juga 
wakil kapten, Kus alias Embe 
(24), AZ alias Zaki (34), dan NG 
alias Ferry (32). Dua yang masuk 
daftar pencarian orang adalah JA 
dan SL alias Mamet. 

”Dalam aksinya, mereka mem- 
bobol brankas minimarket dan 
mengambil uang. Aksi ini sudah 
dilakukan sejak 2011. Dalam data 


kepolisian, mereka sudah mem- 
bobol 30-an minimarket, di an- 
taranya Alfamart, Indomaret, 
Circle K. Tapi, sekitar 80 persen 
aksi dilakukan di Alfamart. Ke- 
rugian ditaksir Rp 400 juta,” kata 
Toni Harmanto, 

Dari 80-an lokasi perampokan, 
20 di antaranya adalah gerai mi- 
nimarket Alfamart di sejumlah 
wilayah. Kasus ini terungkap saat 
anggota Resmob Ditreskrimum 
mendapat laporan dari masi 
rakat bahwa salah satu anggota 
komplotan berada di Kelapa Ga- 
ding, Jakarta Utara. 

”Kami kemudian melakukan 
penyelidikan pada salah satu ter- 
sangka dan selanjutnya melaku- 
kan penangkapan pada 23 Sep- 
tember di rumah tersangka HT 
pukul 02.00 WIB. Dari tersangka 
kemudian dilakukan pengem- 
bangan untuk mencari tersangka 
lainnya. Atas pertunjuk HT, kami 
kemudian menangkap RH, AZ, 
NG, dan Kus,” kata Herry. 

Irvita Aviona, Media Relation 
Manajer Alfamart, mengatakan, 
pihaknya akan meningkatkan 
pengamanan di gerai Alfamart, di 
antaranya menggunakan tombol 
darurat yang terhubung dengan 
polsek terdekat. 

Di Tangerang, komplotan spe- 
sialis pecah kaca mobil yang ke- 


rap beraksi di tempat peristira- 
hatan di jalan tol Karang Tengah 
Tangerang-Merek, Kota Tange- 
rang, diringkus Satuan Reskrim 
Polres Tangerang Kota. 

Satu dari tiga tersangka, yaitu 
IR alias JR (43), diduga sebagai 
otak pencurian. Ta dilumpuhkan 
dengan timah panas di kaki ka- 
nan setelah melawan petugas. 
Dua rekannya, ST alias DG (33) 
dan IR alias JW (80), ditangkap 
tanpa melakukan perlawanan. 

Polisi menyita barang bukti 
yang diduga dari hasil kejahatan, 
yakni satu mobil Toyota Inova 
warna hitam B 8017 DI, televisi 
40 inci, dan alat besi untuk me- 
mecahkan kaca mobil korban. 

”Mereka sudah belasan kali 
beraksi di kawasan peristirahatan 
itu,” kata Kepala Satuan Reskrim 
Polres Tangerang Kota AKBP Su- 
haryanto, Rabu. 

Di Koja, Jakarta Utara, aparat 
Polsek Koja menangkap Fas alias 
Topeng (28). Kepala Polsek Koja 
Komisaris Seli Puja mengatakan, 
pelaku terpaksa ditembak kaki- 
nya karena berusaha kabur. Fas 
ditangkap polisi setelah meram- 
pok pengusaha ikat pinggang. 
Wisma Satria (40), yang mem- 
bawa tas berisi uang Rp 5,6jutadi 
Plumpang, Jakarta Utara, Selasa 
(25/9) malam. (REN/PIN/RWN) 


METROPOLITAN 


KOMPAS, KAMIS, 27 SEPTEMBER 2012 


KILAS METRO 


BNN Gunakan Jaringan Interpol 

Badan Narkotika Nasional (BNN) kini dapat mengakses ja- 
ringan komunikasi Interpol dan database ASEANPol untuk 
mencegah dan memberantas peredaran narkoba. Dengan fa- 


silitas ini, BNN bisa menganti 


masuknya sindikat narkoba 


dari luar negeri sekaligus meminta bantuan Interpol untuk 
memburu sindikat narkoba asing yang jaringan operasinya 
sampai ke Indonesia. Fasilitas tersebut dimiliki BNN menyusul 
penandatangan nota kesepahaman antara BNN dan Divisi Hu- 
bungan Internasional Polri (Divhubinter) selaku pemegang hak 
akses jaringan Interpol di Indonesia. Penandatanganan di- 
lakukan oleh Kepala BNN Gories Mere dan Kepala Divhubinter 
Inspektur Jenderal Boy Salamuddin, Rabu (26/9), di Jakarta. 
Gories Mere mengatakan, penandatanganan nota kesepahaman 
ini merupakan komitmen bersama dalam mengimplementa- 
sikan Instruksi Presiden Nomor 12 Tahun 2011 tentang pe- 
laksanaan kebijakan strategi nasional pencegahan pemberan- 
tasan penyalahgunaan dan peredaran gelap narkotika (PAGN) 


tahun 2011-2015. (FAJ) 


PT United Tractors Ikut Menata Taman Kanal Timur 


PT United Tractors Tbk UT) dan anak-anak perusahaan yang 
tergabung dalam Astra Heavy Eguipment, Mining & Energy 
meresmikan dimulainya proyek pembangunan dan penataan 
taman Kanal Timur, Rabu (26/9). Pembangunan dan penataan 
taman Kanal Timur di wilayah Duren Sawit sampai Raden 


Inten, Jaka 
kilometer 
kerjaan Umum Provi 


Timur, yang selu: 


,9 hektar dar 
i dilakukan UT bekerja sama dengan Dinas Pe- 
DKI Jakarta dan Unit Pengelola Banjir 


panjang 14 


Kanal Timur. Peresmian penataan taman tersebut antara lain 
dihadiri Direktur UT Edhi Sarwono dan Wakil Wali Kota 


Jakarta Timur Ki 


ianto. Peresmian tersebut antara lain di- 


saksikan sejumlah direksi anak usaha UT, seperti PT Pa- 
mapersada Nusantara, PT Telen Orbit Prima, PT Universal 
Tekno Reksajaya, PT Andalan Multi Kencana, PT Traktor 
Nusantara, PT United Tractors Pandu Engineering, serta Dinas 


Pekei 


rjaan Umum Provinsi DKI Jakarta, Unit Pelaksana BKT, 
dan Camat Duren Sawit. (“/MAM) 


Penyelenggaraan 
Parkir Ditertibkan 


JAKARTA, KOMPAS — Guna 
menjamin kelancaran lalu lintas 
dan mengurangi kemacetan, pe- 
nyelenggaraan parkir di DKI Ja- 
karta bakal ditertibkan. Peng- 
aturan itu telah ditetapkan dalam 
Peraturan Daerah DKT Jakarta 
tentang Perparkir: yang di- 
sahkan dalam Rapat Paripurna 
DPRD DKI Jakarta, Rabu 
(26/9). 

Dengan disahkannya peratur- 
an daerah (perda) tersebut, di- 
harapkan ada perlindungan, ke- 
pastian hukum, dan pelayanan 
yang menyeluruh, baik bagi pe- 
nyelenggara parkir maupun ma- 
jai pengguna. 
gai implementasi perda 
tentang perparkiran, pajak online 
harus segera diterapkan oleh pe- 
nyelenggara perpar n. Pe- 
faatan jalan untuk parkir ha- 


peng 
akan dihapu: 
Badan Legislasi Daerah DPRD 
DKI Jakarta, 

Perda baru itu juga mewa- 
jibkan para petugas pa 
berikan karcis parkir 
pengguna parkir. Karcis 
harus memenuhi standar teknis 
pengamanan yang ditentukan 
Unit Pengelola Perparkiran. Pe- 
nyelenggara parkir bertanggung 
jawab atas kehilangan atau ke- 
rusakan kendaraan yang diparkir 
melalui asuran: 

Kawasan parkir di ruang jalan 
juga akan diatur dengan zonasi. 
Zona A adalah kawasan dengan 
frekuensi parkir relatif tinggi, be- 
gitu pula kemacetannya tinggi. 
Adapun zona B adalah kawasan 
parkir dengan frekuensi parkir 
dan kemacetan rendah, 

Dengan perda tentang perpar- 
kiran tersebut, diharapkan pen- 
dapatan asli daerah (PAD) DKI 
Jakarta dari sektor perparkiran 
akan meningkat, dari semula se- 


Rp 21 miliar menjadi Rp35 


r 
"Kewajiban Pemerintah Pro- 
vinsi DKI Jakarta saat ini adalah 
menyediakan lokasi parkir yang 
terintegi dengan angkutan 
umum,” kata Hardi, 


Motivasi 

Selain mengesahkan perda 
tentang perparkiran, Rapat Pa- 
ripurna DPRD DKI Jakarta ke- 
marin juga mengesahkan perda 
tentang prasarana, sarana, dan 
utilitas umum, perda tentang 
rencana pembangunan jangka 
panjang daerah (RPJPD) tahun 
2005-2025: serta perubahan atas 
Perda Nomor 1 Tahun 1999 ten- 
tang Perubahan Bentuk Hukum 
Bank Pembangunan Daerah DKT 
Jakarta dari perusahaan daerah 
menjadi perseroan terbatas. 

Menanggapi pengesahan ter- 
sebut, Gubernur DKI Jakarta 
auzi Bowo mengucapkan terima 
kasih dan apresiasi kepada DPRD 
DKI Jakarta, 

”Khusus mengenai Raperda 
RPJPD Provinsi DKI Jakarta Ta- 
hun 2005-2025, kembali 
menggai awahi bahwa pene- 
tapan Perda RPJPD ini menung- 
gu penetapan Perda RTRW 2030 
yang telah ditetapkan pada tang- 
gal 12 Januari 2012,” katanya 

Fauzi melanjutkan, Jakarta ke 
depan harus menjadi salah satu 
kota utama di Asia, Tidak hanya 
itu, Jakarta harus menjadi kota 
yang lebih nyaman dan lebih se- 
jahter 
ami berharap pengesahan 
keempat raperda menjadi per- 
aturan daerah memberikan mo- 
tivasi bagi segenap jajaran ekse- 
kutif untuk meningkatkan kiner- 
ja Pemprov DKI Jakarta dalam 
penyelenggaraan pemerintahan, 
penyusunan perencanaan, dan 
pelaksanaan pembangunan yang 
lebih baik,” ujar Fauzi. (FRO) 


&». 
af 


KOMPAS/HERU SRI KUMORO 


Anggota Forum Komunikasi Penumpang KRL Jabodetabek membagikan selebaran kepada calon penumpang kereta yang berisi penolakan terhadap rencana kenaikan tiket 
KRI di Stasiun Sudirman, Jakarta, Rabu (26/9). Salah satu alasan penolakan adalah tidak adanya jaminan peningkatan pelayanan kepada penumpang, Mereka juga mendesak 
agar pemerintah menyediakan transportasi massal yang murah sebagai solusi kemacetan dan pemborosan BBM, bukan malah membuat jadi mahal. 


Tambah Subsidi Kereta 


Kenaikan Tarif KRL Commuterline Rp 2.000 Dinilai Memberatkan 


BOGOR, KOMPAS — Puluhan warga dari Gerakan 
Rakyat Bogor Bersatu berunjuk rasa di depan DPRD 
Kota Bogor, Jawa Barat, Rabu (26/9). Mereka 
menuntut pembatalan kenaikan tarif kereta rel 
listrik Commuterline pada 1 Oktober, Mereka juga 
mendesak pemerintah melipatgandakan subsidi 


untuk kereta. 


datang membawa se- 
jumlah spanduk berisi penolakan 
rencana kenaikan tarif KRL 
Commuterline dari Rp 7.000 jadi 
Rp 9000 untuk rute Bogor-Ja- 
karta. Mereka menilai kenaikan 
itu membebani pekerj 

”Pemerintah harus konsisten, 
kalau mau mendorong transpor- 
tasi massal berbasis kereta, se- 
harusnya memperbes sidi, 
uk untuk KRL Commu- 
Hine yang saat ini tidak di- 
” ujar Harry Ara, Ketua 
kan Rakyat Bogor Bersatu 
(GR2B). 

Subsidi bagi rakyat untuk sek- 
tor transportasi kereta api juga 
dinilai sudah tepat sasaran se- 
hingga seharusnya dilipatganda- 
kan. Dia mendesak DPR mening- 


katkan subsidi untuk kereta api 
pada APBN 2013. "Ingat, trans- 
portasi itu untuk pelayanan ma 
syarakat, bukan hanya hitung-hi- 
tungan untung rugi,” ujarnya. 

Setelah berunjuk rasa di DPRD 
Kota Bogor, GR2B bergerak me- 
nuju DPR dan Kementerian Per- 
hubungan. 

Sejumlah pengguna — KRL 
Commuterline dari Tangerang 
Selatan juga keberatan. "Apa ada 
minan, kalau harga tiket naik, 
lak lagi berdesak-desakan,” ka- 
ta Eni (38), warga Jombang. 
Pantauan di 
di kawasan Tangerang Selatan, 
penumpang memang membelu- 
dak setiap jam puncak pagi hari. 
Mereka harus memperebutkan 
secuil tempat untuk berdiri. 


Kondisi KRL Commuterline 
j kurang memuaskan, 
kali AC kereta tidak 


berfungs 
Penumpang perempuan dan 
lanjut usia juga mengeluhkan 
ih ada peron stasiun yang 
rendah, seperti di Stasiun 
Kebayoran Lama dan Palmerah. 
Akibatnya, mereka kerap kesi 
litan naik atau turun di un, 
"Kami prinsipnya menolak ka- 
rena servis masih buruk,” kata 
Deddy Herlambang dari Komu- 
KRL Lintas Serpong. 
Sejumlah penumpang di Ta- 
ngerang Selatan mulai memper 
timbangkan pindah ke kereta 
ekonomi. "Kalau pedagang kayak 
saya, berat naik Rp 2.000. Cara- 
nya, ya, naik ekonomi, bayarnya 
Rp 1.500,” kata Edi Susanto (41). 
Pengguna lain, Heryanto, te- 
ngah mempertimbangkan untuk 
naik motor ke tempat kerjanya di 
kawasan Slipi. 
Kenaikan dibutuhkan 
Sementara itu, siaran pers 
yang diterima redaksi dari PT 
KAI Commuter Jabodetabek 
(KCJ) menyatakan, kenaikan ta- 


rif dibutuhkan untuk memper- 
keselamatan perjalanan, 
ana maupun pra z 
sbagai anak perusahaan, 
sesuai dengan Peraturan Pres 
den Nomor 83 Tahun 2011, juga 
berkewajiban menaikkan kapa- 
sitas angkut tiga kali sampai de- 
ngan 2018 secara korporasi dan 
independen tanpa APBN. 
Berdasarkan peraturan men- 
teri perhubungan, KRL AC juga 
tidak disubsidi sehingga meng- 
ikuti harga dengan mekanisme 
pas 


Kenaikan tarif juga untuk me- 
nyesuaikan biaya perawatan yang 
90 persen menggunakan barang 
impor, baik langsung maupun ti- 
dak langsung, sehingga perlu 
menghitung inf u perubah- 
an ku 
Sebagai pembanding bahwa 
komuter AC dengan jarak 60 
kilometer Yogyakarta-Solo ber- 
tiket Rp 20.000 dibandingkan de- 
ngan Bogor-Jakarta dengan jarak 
yang sama Rp 7000. Sementara 
itu, produk domestik bruto 
(PDB) penduduk Jabodetabek 
adalah 2,5-3 kali PDB nasional. 
Tanpa kenaikan tarif, KCJ me- 


jadi Rp 9000 masih waj 


nyatakan akan merugi dan tidak 
layak bank untuk menjalankan 
Perpres No 83/2011 


Cegah benturan 

Djoko Setijowarno, Ketua Fo- 
rum Perkeretaapian pada 
syarakat Transportasi Indonesia, 
menilai, pemerintah seharusnya 
tidak membiarkan terjadi ben- 
turan antara pengguna jasa KRI, 
dan operator KRL. 

”Harus diingatkan bahwa ke- 
tika harga BBM naik, tarif KRL 
tidak naik. Tapi, ketika harga 
BBM turun, tarif KRL minta di- 
turunkan," tuturnya. 

Di Stasiun Besar Bogor, pihak 
manajemen stasiun mulai meng- 
umumkan rencana kenaikan tarif 
dengan menggunakan spanduk 
dan brosur, Menurut Kepala Sta- 
siun Besar Bogor Eman Sula 
man, hal itu dilakukan agar 
syarakat tidak terkejut saat pe- 
laksanaan kenaikan tarif, 

Dia mengaku tak ada persiap- 
an pengamanan khusus, "Menu- 
rut kami, dengan kenaikan tarif 
Kami 
berharap m: kat bisa me- 
nerima," ujarnya. (GAL/RAY) 


LISTRIK 


Rusunawa Tambora Disisir, 11 Penghuni Terungkap 


JAKARTA, KOMPAS — Se- 
belas penghuni Rumah Susun Se- 
wa Tambora di Kelurahan Angke, 
Tambora, Jakarta Barat, terung- 
kap mencuri lis dengan cara 
menempelkan pasangan kabel 
yang terpasang di meteran listril 
Tindakan ini membuat arus 
trik yang masuk unit mereka tak 
tercatat dalam penghitungan me- 
teran listrik. 

Pencurian listrik tersebut ter- 
ungkap saat 18 petugas PLN me- 
meriksa meteran listrik di tiga 


blok rumah susun sewa (rusu- 
nawa) itu, Rabu (20/0). 

“Masih dua blok lagi di ru- 
sunawa ini yang akan kami pe- 
riksa. Oleh karena itu, masih 
ada kemungkinan jumlah pe- 
r bertambah,” kata Sub- 
petugas pemeriksa dari 


8 


Lurah Angke Mulyana serta 
sejumlah petugas ketenteraman 
ketertiban kelurahan dan keca- 
matan ikut mendampingi pe- 
ngecekan. 


Selain mencuri listrik, pelang- 
gar juga mengganti mini circuit 
breaker (MCB) berukuran 2 am- 
pere menjadi 10 ampere, atau 
dari 450 volt ampere (VA) jadi 
2.200 VA. MCB berfungsi sebay 
pelindung arus lebih yang d 
sebabkan beban lebih karena ada 
hubungan pendek arus listrik. 

Rangkaian tindakan yang di- 
lakukan itu bisa memicu keba- 
karan akibat hubungan pendek 
arus listrik. "Tapi, dari hasil pe- 
meriksaan tadi, secara keselu- 


kondisi meteran listrik 


ruhan 


Seorang pengurus rusunawa 
mengungkapkan, pengelola per- 
nah didenda Rp 80 juta tahun 
2007-2008 saat petugas PLN me- 
nemukan sejumlah meteran yang 
diganti MCB-nya. Padahal, yang 
mengganti MCB adalah petugas 
PLN sendiri. 

Pengelola baru mengerti bah- 
wa permintaan penambahan da- 
ya dengan mengganti MCB ber- 
kapasitas lebih besar harus di- 


Mencuri 


sertai berita acara tertulis antara 
pengelola dan PLN. 

Pada bagian lain, Subrata me- 
negaskan, PLN tidak tebang pilih 
melakukan operasi. 

"Baik permukiman, rumah- 
rumah konveksi, serta industri 
kecil lain, kami sisir,” katanya. 

Menurut dia, jumlah pelang- 
garan para pelanggan PLN di 
lingkungan industri kecil, hanya 
2 persen. Namun, di lingkungan 
permukiman, pelanggaran para 
pelanggan PLN 7 persen. (WIN) 


TALAGA DESTARI 


-a - m5— : 
IM DATANG & DAPATKAN DOORPRIZE serta SOUVENIR MENARIK Dalam Acara TALAGA BESTARI GATHERING di Marketing Offi 


mrioperkoran @ ScraperOne & Kaskus 


———y— 


ce, Sabtu 29 September 201 


5 - 


2 Jam 09.00 WIB MININOKSN) 


Harga Mulai 


mtiland 


(TaLaca DEsTARI 


TANGERANG 


BPI Cici OK. 


€ && LOKASI STRATEGIS TEPAT DI PINTU TOL 
»” 54 BEBAS MACET 
(4 KOLAM RENANG DI DALAM CLUSTER 


encari guru yang 

tepat zaman 

sekarang itu 

cukup sulit. Hal 

ini diakui juga oleh 
Head of Research and Development 
Sekolah Santa Laurensia Jeane 
Budiwati Tjandiagung. Menurut Jean, 
pada era digital sekarang ini, guru tak 
bisa lagi hanya mengajar satu arah. Oleh 
sebab itu, sekolah seperti Santa Laurensia 
mengadakan seleksi guru yang cukup ketat. 

“Bagi kami, guru lebih berperan sebagai 

fasilitator. Mereka kami seleksi dengan 
ketat, mulai dari kemampuan mengajar 
hingga karakter. Kami juga menekankan 
ptogram pembelajaran yang bersifat 
holistis,” ungkap Jean. 


Menurut Jeremy Henzell-Thomas, 
pendidikan holistis merupakan suatu 
upaya membangun secara utuh dan 
seimbang setiap murid dalam seluruh aspek 
pembelajaran. Aspek tersebut mencakup 
spiritual, moral, imajinatif, intelektual, 
budaya, estetika, emosi, dan fisik yang 
mengarah pencapaian sebuah kesadaran 
tentang hubungannya dengan Tuhan, 

Pendidikan holistis merupakan suatu 
tespons yang bijaksana atas ekologi, 
budaya, dan tantangan moral pada abad 
ini. Pendidikan model ini berkembang 
sekitar tahun 1960-1970 sebagai akibat 
dari keprihatinan terhadap krisis ekologis, 
dampak nuklir, polusi kimia, radiasi, 
kehancuran keluarga, hilangnya masyarakat 
tradisional, serta hancurnya nilai-nilai 
tradisional. 

Saat ini banyak model pendidikan 
yang menekankan pada sistem “belajar 
terkotak-kotak" yang membuat siswa 
sulit untuk memahami relevansi arti serta 
nilai antara yang dipelajari di sekolah dan 
kehidupannya. Padahal, sistem pendidikan 
yang ideal adalah pendidikan yang terpusat 
pada anak. 

Untuk mencapai tujuan pendidikan 
holistis, kurikulum yang dirancang harus 


diarahkan 

untuk 

mencapai 

tujuan pembentukan 

manusia. Contohnya, jadikan anak menjadi 
pembelajar sejati, yang selalu berpikir 
holistis atau menyeluruh. Ingatkanlah anak 
bahwa segala sesuatu itu saling terkait atau 
berhubungan. 

Beberapa pendekatan pembelajaran 
yang dianggap efektif untuk menjadikan 
manusia pembelajar sejati di antaranya 
adalah pendekatan siswa belajar aktif, 
pendekatan yang merangsang daya 
minat anak atau rasa keingintahuan 
anak, pendekatan belajar bersama dalam 
kelompok, serta kurikulum terintegrasi 


Salah satu sekolah yang menekankan 
pada pembelajaran holistis adalah Santa 
Laurensia. Sekolah ini memiliki pendekatan 
melalui pembelajaran holistis yang 
ditempatkan pada tubuh, jiwa, dan roh 
para murid agar perkembangan setiap anak 
menjadi seimbang. 

“Dasar karakter yang bagus itu penting 
Oleh sebab itu, Santa Laurensia memiliki 
jam khusus perwalian setiap hari selama 
satu jam pelajaran. Jam khusus ini diisi 
oleh wali kelas dan murid bisa bercerita 
tentang apa saja," papar Jean. 

Berkat sistem pendidikan holistis ini, 
Jean mengaku secara tak langsung perilaku 
murid menjadi jauh lebih ramah, Para 
murid dengan senang hati menyapa setiap 


sekolah. 
Mereka 
juga tak 
segan membantu 
orang yang butuh 
pertolongan. 

Bukti keberhasilan sistem 
pendidikan ini pun semakin nyata terlihat 
dari prestasi akademik. Contohnya, salah 
satu murid SD Santa Laurensia yaitu 
Samuel Clemens mendapatkan medali 
emas matematika dalam 14" Primary 
Mathematics World Contest 2011 di 
Hongkong, China. 

Ada juga Christa Lorenzia Soesanto 
murid SMP Santa Laurensia yang meraih 
medali perunggu matematika dalam 18" 
ICYS (International Conference of Young 
Scientist) 2011 di Moskwa, Rusia. 

Tak ketinggalan dari level SMA Santa 
Laurensia, Tiffany Citra terpilih sebagai 
The British Council Climate Smart Leader 
2011, Untuk mengetahui berbagai info dan 
perkembangan sekolah di Santa Laurensia, 
Sabtu, tanggal 6 Oktober 2012, sekolah ini 
akan mengadakan open house. (INOJ 


4 elepas SMA, banyak anak yang 
sedih karena tak bisa melanjutkan 

! ke perguruan tinggi. Maklum, biaya 
kuliah mahal. Namun, jalur beasiswa 
diharapkan bisa mewujudkan impian 
mereka, 

Keberadaan beasiswa memang 
cukup membantu anak Indonesia untuk 
bersekolah. Hal ini salah satunya dirasakan 
Niko (21). Awalnya dia tak menyangka bisa 
melanjutkan kuliah seperti sekarang. Saat 
SMA, karena hanya tinggal bersama ibu 
sebagai tulang punggung keluarga, Niko 
sadar bahwa kuliah hanya mimpi. 

Namun, dia tak pernah menyerah 
terhadap keadaan. Dengan segala 
keterbatasan yang ada, Niko justru semakin 
termotivasi meraih prestasi setinggi 
mungkin. Prinsipnya mudah saja, dia harus 


bisa lebih baik daripada orang lain. 
Jika orang lain bisa meraih nilai 9, dia 
pasti bisa meraih nilai 10. Hal ini secara 


konstan dilakukan dengan telaten. Hasilnya, 


berkat prestasi akademik yang memuaskan, 
Niko mendapat beasiswa hingga bisa 
kuliah. 


Bicara tentang beasiswa, Universitas 
Bunda Mulia (UBM) tahun akademik ini 
kembali mengadakan program beasiswa 
untuk seluruh murid SMA dan SMK di 
seluruh Indonesia, Direktur Pemasaran 
dan Pengembangan UBM Danny Johannes 
mengungkapkan, UBM memiliki program 
beasiswa yang dinamakan Jalur Prestasi 
yang berlangsung mulai tanggal 1 Juli 
hingga 30 September 2012 


DOK. SANTA LAURENSIA 


Beasiswa ini dapat diikuti seluruh murid 
SMA atau SMK yang memiliki nilai rata 
rata rapor minimal 7 saat kelas 10 dan 
11. Setelah itu, mereka akan mengikuti 
wawancara dan melengkapi dokumen yang 
dibutuhkan. 

Jika lolos, mereka cukup membayar 
uang pangkal Rp 5,9 juta sudah termasuk 
netbook. Selain jalur akademik, tersedia 
beasiswa Jalur Prestasi non-akademik 
yaitu bagi mereka yang berprestasi seperti 
olahraga dan seni di tingkat regional 
maupun nasional 

“Penerima beasiswa Jalur Prestasi akan 
diberikan kemudahan dalam pembayaran 
uang semesteran hingga gratis 100 persen. 
Tahun lalu ada sekitar 10-12 orang yang 
gratis biaya SPP hingga 100 persen," 
pungkas Danny. IINOJ 


SANTA LAURENSIA 


A School with International Standards 


(0(021)539 - 8888 


mrloperkoran @ ScraperOne & Kaskus 


“CC 


HMU 


1 


KOMPAS 
Kamis, 27 September 2012 


Bridging Education to thi 


UNIVERSITAS BUNDA MULIA 


Real World 
KAL 


DAFTAR SEGERA PROGRAM BEASISWA UBM! 


JALUR 
PRESIAS 


HANYA SAMPAI 


5 


30 SEPTEMBER 2012 


e Potongan biaya kuliah hingga 10096” 


@ Uang pangkal mulai dari Rp 5,9 juta" 


FREE 


Kersoox 


MENGAPA 
PILIH UBM? 


— 


UBM bersertifikat ISO 9001:2008:1WA2-EDUCATION 
dengan sistem penjai 


inan mutu berstandar internasional. 


UNIVERSITAS BUNDA MULIA 


Jl. Lodan Raya No, 2, Ancol - Jakarta | 021-690 9090 | 021-9345 9900 | www.ubm.ac.id 


Jl. Sutera Utama no, 1, Alam Sutera SKYPE sante-aurensa 


Serpong - Tangerang 


www.santa-laurensia.com 


UBM termasuk dalam 24 PERGURUAN TINGGI TERBAIK yang 
2 menjalankan Sistem Penjaminan Mutu Internal di Indonesia. 
UBM terpilih sebagai salah satu perguruan tinggi dalam kategori 
50 PROMISING INDONESIAN UNIVERSITIES. Seleksi dilakukan oleh 
3 DIKTI terhadap lebih dari 2.000 perguruan tinggi di Indonesia, 
Mahasiswa lulusan UBM Fasilitas kampus 
4 mudah mendapat pekerjaan. 5 yang lengkap & modern. 


"hanya untuk program D3 & S1, 
syarat & ketentuan berlaku 


STARTS FROM OGTOBER 1, 2012 


VISIT OUR BOOTH @ PURI INDAH MALL 25 - 30 SEPTEMBER 2012 


Ne — 


SHUTERSTOOK 


icara 

tentang peran, 

semua pihak tentu berperan 
dalam membimbing proses belajar seorang 
anak. Orangtua berperan di rumah, 
sedangkan guru di sekolah. Namun, 
kini ada peran “tambahan" yang turut 
membimbing proses belajar anak, yaitu 
internet, 

Liesta Febrita Sari, salah satu guru SMA 
di Jakarta Barat mengungkapkan bahwa 
anak zaman sekarang tertarik sekali dengan 
perkembangan teknologi dan informatika. 
Mereka cenderung mencari jawaban dan 
mengeksplorasi materi-materi yang tak. 
dipahaminya melalui cara-cara praktis yang 
berhubungan dengan akses internet. 

Hal serupa pun diungkapkan Arnellis, 
salah satu guru SMA di Serpong. Menurut 
Arne, zaman sekarang murid dekat sekali 
dengan internet. Hal ini membuat guru 
harus bisa mengikuti perkembangan ini. 
Oleh sebab itu, guru harus aktif pula di 
dunia media sosial internet. 


zaman S 


Budaya “copy-paste” 
Di satu sisi, internet memang 
membantu proses belajar. Namun, di sisi 
lain, internet cenderung membuat murid 
berpikir praktis. Misalnya, ketika ada tugas 
membuat makalah, murid zaman sekarang 
biasanya langsung “googling” dari internet. 
Kebiasaan tersebut membuat tradisi copy- 
paste marak terjadi. 

Untuk mengantisipasi hal ini, beberapa 
sekolah ada yang meminta murid untuk 
membuat tugas dengan tulisan tangan. Hal 
ini tentu bukan solusi yang efektif, Namun, 
bagaimana caranya agar murid terhindar 
dari budaya copy-paste? 

Menurut Arne, guru dan sekolah 
sebaiknya memberikan peraturan yang 
tegas untuk budaya copy-paste ini. Murid 
tak akan mendapat nilai untuk menyontek. 
Ini adalah pendidikan disiplin dan 
penghargaan atas keilmuan, Oleh sebab itu, 
sebaiknya guru harus pandai membimbing 
murid di era copy-paste yang begitu mudah 
ini, 


Sementara itu, menurut Liesta, 
kebiasaan copy-paste tugas adalah salah 
satu risiko yang muncul seiring dengan 
kemudahan akses informasi. Untuk 
mengatasi hal tersebut, sebaiknya guru 
memberi aturan tegas terhadap para murid 
dengan konsekuensi yang harus diterima 
Jika melakukan perbuatan tersebut. 

“Sebenarnya saat ini sudah ada 
beberapa program komputer yang dapat 
mendeteksi plagiarisme. Akan tetapi, 
hal yang harus lebih ditekankan pada 
siswa adalah academic honesty, sebuah 
prinsip yang harus terus mengakar pada 
Giri mereka sebagai seorang siswa yang 
memiliki tanggung jawab," ungkap Liesta. 


Kerja sama 

Patut diakui, keberadaan internet 
memang harus disikapi dengan bijak. 
Orangtua bisa menjadi filter awal di rumah. 
Sementara itu, sekolah dan guru bisa 
bertindak sebagai fasilitator. Sebuah sekolah 
yang baik tentu bisa memanfaatkan internet 
bukan sebagai sesuatu yang negatif, tetapi 
Justru menjadi media yang positif, 

Sebagai contoh, program pendidikan 
di Tunas Muda International School (TMIS) 
melalui TM e-ducation system menekankan 
kerja sama yang harmonis antara orangtua 
dan sekolah, guru dan siswa, untuk 
memupuk para siswanya dari segi spiritual, 
moral, akademis, dan sosial. Sekolah ini 
menghargai bahwa setiap anak adalah “a 
Shining star" yaitu makhluk ciptaan Tuhan 
yang unik dan mempunyai talenta yang 
harus dikembangkan secara optimal. 

Selain itu, sekolah yang termasuk dalam 
salah satu dari 3.462 sekolah International 
Baccalaureate (IB) World School yang 
tersebar di 143 negara ini memiliki program 
Cultivating Partnership in Education (CARE). 

Program ini merangkul nilai-nilai 
kekeluargaan dan mengikutsertakan seluruh 
siswa dalam pendidikan yang aktif dua arah. 
Program ini juga memperkaya kehidupan 
komunitas sekolah dengan kerja sama dan 
hubungan yang harmonis antara sekolah- 
rumah-komunitas di luar sekolah yang 
bertujuan mendukung pertumbuhan dan 
perkembangan para siswa dalam segala 
aspek kehidupan mereka. (INOJ 


Altern 


aat ini ada 84.000 pelajar Indonesia 
Gore bersekolah di luar negeri 

dan tersebar di berbagai negara di 
belahan dunia. Dua negara terfavorit bagi 
pelajar Indonesia adalah Australia dan 
Singapura, 

Kini cukup banyak institusi pendidikan 
berjaringan internasional, salah satunya 
INTI College Indonesia, Sebagai 
informasi, INTI College Indonesia memiliki 
International Transfer Program yang 
memungkinkan mahasiswa mengambil 
program setaraf diploma selama dua 
tahun di Indonesia dan melanjutkan tahun 
terakhir studi di universitas pilihannya di 
Australia, 

INTI College menggandeng universitas 
bergengsi lain di Australia, seperti Griffith 
University, @ueensland University of 
Technology, University of Wollongong, Edith 
'Cowan University, dan Blue Mountains. 

“Kami percaya program ini tak 
hanya cost effective, tetapi juga dapat 
memperkaya dunia pendidikan di Indonesia 
dengan alternatif metode kuliah berstandar 
internasional," ungkap Managing Director 
of INTI College Indonesia Sudino Lim. 


atif Kuliah ke Luar Neger 


Kamus 

Sebagai pelengkap senjata ketika 
kuliah, mahasiswa bisa menggunakan 
kamus elektronik Alfalink tipe EIC-1228TT 
yang dapat menerjemahkan kalimat dalam 
empat bahasa, yaitu English-Indonesian- 
Chinese-Malay tanpa koneksi internet 
(WI-FI). 

Secara fisik, produk ini memiliki 
LCD Color 2,8 inci, touchscreen, 
handwriting, dan tersedia dalam 
empat pilihan warna, yaitu 
merah, biru, hitam, hijau. 
Ada juga fitur seperti USB 
Interface, voice recorder, 
multimedia (MP3, MP4, 
E-Book, Album, Paint), 
dan SD Card compatible. 
Terdapat fitur Learning 
Chinese Character, bagi 
yang ingin belajar bahasa 
Mandarin serta fitur 
Listening and Recital serta 
Vocabulary and Test, seperti 
TOEFL dan GMAT. (INOI 


FA! 


EIC-1228TT 


LINK 


han Just a dictlonary 


Terjemahan Kalimat 4 Bahasa 
English - Indonesian - Chinese - Malay 


& 2.8" TFT LCD Color 
« 75 KAMUS BERLISENSI YANG TERBARU 4 Oxford Encyclopedia 4 Oxford Idiom 
& Vocabulary 1 TOEFL, GRE, GMAT, SAT, TOEIC, IELTS & Test 

« Opsi 


Download Gur'an atau Bible 


tRp.1000 
Dapat 
Backpack 


Promo sid 10 Okt 2012 


Selama persediaan masih ada — fasin American 


www.alfalink.co.id 


Bandung #(O22) 


Hotline : M(021) 6888 9991. Customer Sarvice : Jakarta #R(O21) 633-7243 - 
1607-0694. Surabaya RNO31) 716-05644. Semarang 024) 701-29141. Distributor : GRAMEDIA 


British English Ly 


mrioperkoran @ ScraperOne & Kaskus 


KOMPAS 
Kamis, 27 September 2012 


28 


8 
International 
Baccalaureate 


Oman 


embrace - engage - enrich 


And for Active, Aspire, Agen p Appngrokine, Amen, «. 


aj 


EDUCATION FOR LIFE 


There are some lessons we will always remember. 
At TUNAS MUDA INTERNATIONAL SCHOOL, every lesson is memorable. 


Tunas Muda International School isa Carholic educadanal Institution which nurtures young 


ople through faith and love yo be balanced in their spiritual, personal and academic lives, 


ady to face the challenges of the global world. 


EARLY CHILDHOOD « KINDERGARTEN « PRIMARY « SECONDARY 
Kodoya School Jl, Angsana Raya D8/2,Taman Kedoya Baru, Jakarta Barat (021) 5818766 
an, Jakarca Barat (021) 5870329 


Meruya School J| a No.71, 


Registration for 2013-2091 4 


NOW OpEN! 


Visit our 


OPEN 


Satu 
0909-1500 “P1omber 2012 


sent 
6093 uan Starts 


(B Tunas Muda 


(3 @tunasmudaschool 
www.sekolahtunasmuda.com 


INTI COLLEGE INDONESIA 
TAN LLNRN LO00 “INNN CLANM “TAN KENA -neRN 
Our international transfer program provide students with flexibility to transfer to the world: 
We offer the best: We also proudly lunch our: 
(agro Program Ir ocnxkara: yuan 2012 


“ng 
weh Moresh UnneruetyAunerukn 
ma und tel yaa trarntor 40 Ao ntradaler program ta Un cant Garang Country kat WA 
 Amarican University Program (accwss ts 300 4 


Better ol Buunesa Adrumernan 
senang (USG) at INTL 


Swa Tanggai 


AYO BERGABUNG 
tesitoan SOOO 


MAHASISWA BARU LP3I.H! 


Ikuti Program Unggulan LP3I dengan 
Jurusan: 
Mass Dang POMIAL Bhi Cop UIN isak klepek 
H LP Kramat Ge. Sria Kramat 3 Sari Raya No 7 Juara G2) DO BERI OK 9 LAI 
Petukangan (65610 SLPN Ca (13556 UP Panas Mg 10012 
Dansa LPS Dope "1778156 

aa 0 Sia 

Agam Mai (16176020002 @ LP3| 


DAPATKAN FASILITAS 
daa sesal sebelum Lulus Kuliah " 
an Pejanan Boa Setelah Kerja 
BENBSWA saossar Rp3 Mitar 
(bagi 100 org) 


“w.Ip3 


KOMPAS, KAMIS, 27 SEPTEMBER 2012 


OLAHRAGA 


Simon Belum Terhadang 


Liliyana Natsir Bertekad Tak Akan Lengah di Indonesia GP Gold 


PALEMBANG, 
KOMPAS — Pebulu 
tangkis tunggal putra 
Simon Santoso dan 
Dionysius Hayom 
Rumbaka serta ganda 
campuran Liliyana 
Natsir/Tontowi Ahmad 
belum terhadang dalam 
kejuaraan Indonesia 
Open GP Gold 2012 di 
Palembang Sport and 
Convention Center, 
Palembang, Sumatera 
Selatan. Sayangnya, 
Maria Febe tersisih. 


Pada laga babak pertama, Rabu 
(26/9), Simon menundukkan pe- 
main Korea Selatan, Park 
Sung-min, dengan dua gim 
21-7, 2-12, Smp tunggal putra 
terba ang kini pe- 
ringkat kelima dunia fu meng- 
ajak Park bermain cepat. Alhasil, 
ia memetik kemenangan dalam 
waktu relatif singkat, 23 menit. 

Sementara Hayom, yang kini 
berada di urutan ke-19 dunia, 
menyingkirkan pemain Jepang, 
Sho Zeniya, dengan 21-19, 22-20, 
Berbeda da non yang meng- 
akhiri laga tak sampai 30 menit, 
THlayom merebut kemenangan 
dalam 40 menit. 

Zeniya bermain gigih pada gim 
kedua dengan beberapa kali me- 
maksa Hayom tertahan dalam 
skor sama kuat, mulai 10-10, 
12-12, 15-15, hingga 16-16. Zeniya 
memperlihatkan semangat pan- 
tang menyerah dengan sempat 
memimpin 20-18. Namun, Ha- 
yom merebut dua poin berikut- 


nya untuk memaksa deuce 20-20 
sebelum mengakhiri pertanding- 
an dengan 22-20. 

Kemenangan juga diraih Sony 
Dwi Kuncoro, mantan pemain 
elite Indonesia yang kini di pe- 
ringkat ke-34 dunia. Sony unggul 
21-16, 21-13 atas pemain muda 
Indonesia, Wibowo Setyaldi, 

Di ganda campuran, Tiliya- 
na/Tontowi bertanding melawan 
rekan senegara, Trikusuma War- 
dana/Aprilsasi Putri Lejarsar Va- 
riella. ngguhan — Liliy: 
na/Tontowi menyingkirkan T! 


kusuma/Aprilsasi, 21-19, 21-13. 
Indonesia Open GP Gold tidak 
diikuti beberapa pemain elite du- 
seperti Lee Chong Wei (Ma- 
laysia) dan Lin Dan (China) di 
tunggal putra. Demikian pula Lee 
Yong-dae/Jung Jae-sung (Korsel) 
dan Cai Yun/Fu Haifeng (China) 
di ganda putra. Di ganda cam- 
puran, duo nomor satu dunia, Xu 
Chen/Ma Jin, juga absen. 


Tetap waspada 


Meskipun demikian, Liliyana 
tetap waspada dengan kemam- 


Ganda 
campuran 
Tontowi 
Ahmad/Liliyana 
Natsir melawan 
pasangan 
Trikusuma 
Wardana/ 

ilsasi Putri 


pada babak 
kedua Indonesia 
Open Grand 
Prix Gold 
Badminton 2012 
di Palembang 
Sport and 
Convention 
Center, 
Palembang, 
Sumatera 
Selatan, Rabu 
(26/9). 
Tontowi/Liliyana 
menang 21-19, 
21-13, 


KOMPAS/IKENE SARWINDANINGRUM 


puan semua lawan. Apalagi, se- 
bagian kompetitornya kemung- 
kinan besar adalah rekan sene- 
gara yang mengenal permainan 
dan tekniknya. 

Liliyana/Tontowi  menarget- 
kan juara sehingga bisa men- 
dongkrak peringkat dunia mere- 
ika menang, kami berpe- 
g naik peringkat ke- 
empat ke posisi ketiga," katanya. 

Simon yang masih kelelahan 
setelah sebelumnya berlaga di 
Jepang Terbuk: bertekad 
tak akan lengah. aan In- 


donesia GP Gold itu, kata Simon, 
tidak dapat dianggap enteng ka- 
rena sejumlah peserta juga pe- 
main tangguh. 

Di tunggal putri, para pemain 
unggulan malah takluk di hadap- 
an rivalnya yang non-unggulan. 
Unggulan pertama Liu Xin, mi- 
salnya, takluk dari Tike Arieda 
Ningrum (Indonesia) dengan 
skor 13-21, 21-15, 13-21. Semen- 
tara unggulan kelima Maria Febe 
Kusumastuti tunduk di tangan 
Deng Xuan (China), 16-21, 14-21, 

(IRE/ADP) 


RASISME 


Atletik Australia Disibukkan Gugatan Steffensen 


MELBOURNE, RABU — Per- 
soalan rasisme mendera 
olahraga lagi, Ras 
bola lebih sering terdengar ka 
rena popularitas olahra 
mun, di atletik pun pe 
yang sama mendera. Kasus ter- 
kini menimpa John Steffensen, 
pelari asal Australia, peraih me- 
dali perak lari estafet 4 x 400 
meter di Olimpiade Athena 


Atletik Australia 
akan menyelidiki dugaan rasisme 
di dalam tubuh organisasi yang 


dilancarkan oknum pengurus. 
Penyelidikan ini menyikapi ke- 
luhan Steffensen, yang merasa 
diperlakukan tak adil menjelang 
Olimpiade London 2012. 

Steffensen mengatakan, ia 
menjadi korban rasisme dan ter- 
ancam tidak ikut ke London. Dia 
diabaikan dan tak diikutsertakan 
dalam program seleksi individu- 
al, Pelari remaja Steve Solomon 
lantas menggantikannya untuk 
berlari di nomor 400 meter, 
tetapi finis di posisi kedelapan di 
babak final. 


Be a hari sebelum pem- 
bukaan Olimpiade London, Stef- 
fensen menyampaikan beberapa 
keluhannya kepada media lokal 
di Australia. Peraih emas Com- 
monwealth Games 2006 nomor 
400 meter perseorangan dan es- 
tafet 4 x 400 meter ini merasa 
difitnah seorang pengurus di AA 
ketika berkompetis Dlimpiade 
Beijing 2008. Bahkan, dia tidak 
mendapat akomodasi. 

Steffensen pernah juga mem- 
boikot Commonwealth Games 
2010 setelah ribut dengan peng- 


urus, Isu ini mencuatkan dugaan 
ketidakberesan di AA. 

Kin son enggan diam, 
Penasihat hukum independen 


yang ditunjuk AA pun mulai 
mencermati dugaan-dugaan yang 
dikemukakan Steffensen, 
Steffensen adalah pelari ber- 
darah Afrika Selatan yang lahir di 
Perth, Australia. Setelah berjay 
di Commonwealth Games, dia 
meraih perak di Kejuaraan Dunia 
Atletik di Berlin pada 2009. 
Seleksi menuju olimpiade me- 
micu kontroversi sehingga Ko- 


mite Olimpiade Australia pun tu- 
run tangan. Atlet-atlet atletik 
mendapat target ambisius, yakni 
membawa pulang enam medali 
emas di London. Namun, mereka 
pulang dengan membawa 1 emas 
dan 2 perak. Peraih emas lari 
gawang Olimpiade Beijing, Steve 
uga gagal ke final. 
evaluasi, Direktur 
AA Eric Hollingsworth 
sat. Direktur baru akan dipi- 
lih beberapa bulan ke depan. Hol- 
lingsworth tetap sebagai pelatih 
kepala. (REUTERS/IVV) 


FUTSAL 


Tarung Derajat Dipentaskan di Myanmar 


Kepala Subbidang Kompetisi Satlak Prima Utama dan Muda 
Andri Paranoan, di Jakarta, Rabu (26/9), mengatakan, tarung 
derajat akan menjadi salah satu cabang yang dipertandingkan 
di SEA Games 2013 di Naypyidaw, Myanmar. "Semula tarung 
derajat diperkirakan akan jadi cabang ekshibisi. Namun, infor- 
masi terbaru menyebutkan, tarung derajat termasuk cabang 
yang dipertandingkan,” ujar Andri. Enam negara akan men- 
dukung pertandingan tarung derajat, yaitu Laos, Filipina, Ma- 
laysia, Myanmar, Vietnam, dan Indonesia. Jumlah nomor per- 
tandingan adalah 12 nomor, terdiri dari 10 nomor tarung untuk 
putra dan putri serta 2 nomor seni gerak putra dan putri. Dari 
data sementara yang diterima dari Myanmar, jumlah cabang 
yang akan dipertandingkan lebih sedikit ketimbang SEA Games 
Jakarta-Palembang 2011. Di Myanmar, jumlah cabang sekitar 
32, sementara di Jakarta-Palembang sekitar 44 cabang. Cabang 
yang tak dipertandingkan antara lain boling. (HLN) 


Pejabat Korsel Kagumi Perkembangan Taekwondo 


Deputi Menteri Budaya Olahraga dan Pari Korea Selatan 
Kim Seong-ik kagum dengan perkembangan olahraga tae- 
kwondo di Indonesia. "Saya datang ke Indonesia untuk melihat 
perkembangan taekwondo di negeri ini. Saya sangat terkesan 
karena bela diri asal Korsel ini tersebar di seluruh pelosok 
Indonesia dan dimainkan anak-anak sampai orang dewasa,” 
kata Kim saat mengunjungi pusat pelatihan Yayasan Universal 
Taekwondo Indonesia (YUTI) di kawasan Pantai Indah Kapuk, 
Jakarta Utara, Rabu (26/9). Menurut Kim, perkembangan tae- 
kwondo di Indonesia juga didukung pus pelatihan tae- 
kwondo yang tersebar di berbagai daerah ingi dengan 
kompetisi rutin di berbagai tingkatan. Pendiri YUTT, Lioe Nam 
Khiong, mengatakan, selain melihat perkembangan taekwondo 
di Indonesia, Kim juga menawarkan potensi kerja sama pe- 
latihan taekwondo di Korsel 


Peboling Top Dunia Ikut Indonesia Terbuka 


Beberapa peboling profesional top dunia berpartisipasi dalam 
Kejuaraan Boling Indonesia Terbuka 2012, 2-7 Oktober, di 
Lintasan Boling Ancol, Jakarta, Mereka adalah Mike Fagan 
(AS), peringkat ketiga Professional Bowlers Association (PBA) 
Bill O'Neil (AS), peringkat ketujuh PBA: Dom Barret (Inggri 
peringkat ke-14 PBA: dan Chris Loschester (AS), peringkat 
ke-22 PBA. Kejuaraan itu diikuti sekitar 10 peserta dari 12 
negara, seperti AS, Brunei, China, Filipina, Hongkong, India, 
Inggris, Malaysia, Singapura, Thailand, dan beberapa nega 
Timur Tengah. "Selain agenda rutin kami sejak 10 tahun lalu, 
kejuaraan ini juga wadah kompetisi peboling nasional. Mereka 
harus tetap berkompetisi walau tahun depan tidak ada boling 
di SEA Games Myanmar 2013, Jadi, kami berusaha mengirim 
mereka ke sirkuit kejuaraan dunia,” kata Ketua Panitia Pe- 
laksana Aswin Limansantoso di Jakari a (25/9). (TIA) 


Bambang Suryadi Tembus Posisi Ketiga 


Pebalap tim Polygon Sweet Nice (PSN) Surabaya, Bambang 
Suryadi, menembus posisi ketiga untuk kategori pebalap muda 
pada etape pertama lomba balap sepeda Tour de Brunei 2012, 
Rabu (26/9) di Bandar Seri Begawan. Pada balapan sej 
kilometer, dari Cement Factory Muara ke Bandar Seri Bega- ' 
wan, Bambang Suryadi finis di urutan ke-19 dengan waktu 2 
jam, 26 menit, 29 detik. Ia tertinggal 6 detik dari pebalap Iran, 
Amir Kolahdos Hagh, yang memimpin klasemen kategori pe- 
balap muda. "Hasil yang diraih Bambang sudah cukup bagus, 
tetapi kami belum terlalu puas karena dia punya peluang 
meraih hasil lebih baik," kata Direktur PSN Surabaya Harijanto 
Tjondrokusumo, Rekan Bambang, Agung Riyanto, finis di pc 
ke-30 dan Jimmy Pranata ke-55. Dua pebalap tim PSN lainnya, 
Dealton Prayogo dan Christopher Antonius, berada di belal 
Hasil itu menempatkan PSN di posisi ke-10 dari 19 tim pel 
dengan total waktu 7 jam, 19 menit, 13 detik. (ANTARA/ECA) 


Buku Victoria Pendleton 


Peparnas Riau 2012 


Lifuma Jakarta Bakal 
Tampilkan Jawara Baru 


CABOR VOLLY DUDUK 


CABOR CATUR 


1 
ANTAHA/PB ANGGORO 


Sejumlah atlet mengikuti pengukuhan kontingen Provinsi Riau untuk Pekan Paralimpiade Nasional 
Peparnas) XIV di Pekanbaru, Rabu (26/9). Sebanyak 150 atlet Riau bertanding di 1 cabang olahraga 
Peparnas XIV di Pekanbaru, 7-13 Oktober, 


TENIS MEJA 


Tahir, Periode Ketiga di PTMSI 


SOLO, KOMPAS — Tahir, usa- 
hawan sekaligus pemilik Bank 
Mayapada, terpilih lagi untuk ke- 
tiga kali memimpin Persatuan 
Tenis Meja Seluruh Indonesia 
periode 2012-2016 dalam musya- 
warah nasional di Solo, Jawa Te- 
ngah, Selasa (25/0). Tahir menga- 
lahkan dua kandidat lain, peng- 
usaha batik Benny Cokro Saputro 
dan Juardis, dalam proses pe- 
milihan yang disaksikan peninjau 
dari KONI, Amir Karyatin. 

Pada putaran final yang tinggal 
dua kandidat, Tahir meraih 21 
suara dan telak mengungguli 
Benny yanghanya merebutenam 
suara. Sebanyak 27 pengprov 
memberikan hak suara, plus satu 
suara pengurus pusat. Pengprov 
Kepulauan Riau abstain. 


”Puji syukur kepada Tuhan 
dan terima kasih kepada semua 
pengprov yang telah memercayai 
saya untuk memimpin tenis meja 
empat tahun ke depan,” ujar Ta- 
hir dalam sambutannya. 

Untuk misi jangka panjang, 
Tahir tetap berkomitmen mem- 
bangun GOR sebagai sarana 
pembinaan. Untuk jangka pen- 
dek, Tahir merencanakan meng- 
Gelar turnamen Indonesia Ter- 
buka, mengundang atlet dunia. 
"Enam bulan lagi turnamen itu 
digelar” katanya. 

Munas digelar sebagai respons 
PP PTMSI atas keputusan Badan 
Arbitrase Olahraga Republik In- 
donesia (BAORI) yang meme- 
nangkan gugatan Pengprov Lam- 
pung terhadap PTMSI. Pengprov 


mrioperkoran @ ScraperOne & Kaskus 


Lampung menggugat ke BAORT 
atas munas tahun lalu di Jakarta 
yang di at hukum. 

Wakil 33 pengprov hadir da- 
lam munas yang dibuka Agum 
Gumelar selaku Ketua Dewan 
Penasihat PTMSI. Munas diwar- 
nai walk out enam pengprov yang 
kecewa dengan proses munas, 
terutama saat pembacaan tata 
tertib dan dengar pendapat 
umum. Keenam pengprov yang 
walk out adalah Lampung, Sum- 
sel, Maluku, Jatim, Sulut, dan 
DKI Jakarta. 

Mereka mendesak penghapus- 
an pembahasan AD/ART, tetapi 
ditolak pemimpin sidang Rio Ca- 
pella. Pembahasan ini memulus- 
kan langkah Tahir kembali me- 
mimpin PTMSI. (YES) 


BA Ip KOMPAS — Liga 
sal Mahasiswa Jakarta Ke-8 
bergulir di GOR Ci 
Jakarta Timur, Rabu (26/9). Li- 
fuma akan berlangsung mulai 26 
September 2012 sampai 22 No- 
vember 2012 dengan peserta 11 
i utama dan 10 tim divisi 


satu. 

Lifuma tahun ini, yang dispon- 
sori produsen olahraga Mit- 
re, diperkirakan akan menghasil- 
kan kejutan dengan munculnya 
juara baru, Persiapan se- 
tiap tim dari divisi utama atau- 
pun divisi satu cukup matang. 
Tim yang pernah menjadi juara 
tahun lalu atau tim yang kuat di 
atas kertas tidak bisa meremeh- 
kan tim lain. 

Tahun lalu, tim STIE Bakti 
Pembangunan tampil sebagai 
kampiun Divisi Utama Lifuma 
Jakarta, disusul tim Tax Univer- 
isakti di posisi kedua, dan 
tim Universitas Kristen Indone- 
sia (UKI) di peringkat ketiga. 
Adapun juara bertahan Lifuma 
Jakarta dari di satu tahun lalu 
adalah Universitas 17 Agustus 
1945 (UTA 45), kemudian tim 
Universitas Pancasila di posisi 
kedua, dan tim Universitas Guna- 
darma di posisi ketiga. 

Ketua Panitia Lifuma Jakarta 
Ke-8 Andi Zamzami mengung- 
kapkan, kandidat pemenang Li- 
fuma dari divisi utama ataupun 
divisi satu sulit diprediksi karena 
sistem pertandingan berubah 
memakai sistem 2 x 20 menit 
bersih. Selain faktor tersebut, ke- 
mampuan tim-tim di divisi uta- 
ma dan divisi satu merata. 

"Dengan sistem pertandingan 
2 x 20 menit bersih, pelatih dan 
pemain harus pandai memana- 
jemen waktu. Ini menjadi tan- 
tangan bagi pemain dan pelatih,” 
kata Andi. 

Andi menambahkan, kesulitan 


dalam sistem pertandingan 2 x 
20 menit bersih adalah tim bisa 
mengulur-ulur waktu. Pemain 
yang belum terbiasa dengan sis- 
tem pertandingan 2 x 20 menit 
bersih bakal kesulitan menye- 
suaikan diri. 


UKI dan UBK pesta gol 

Hasil pertandingan divisi uta- 
ma kemarin, tim favorit juara 
UKI mengalahkan tim STMT 
Trisakti, 7-1. Selama pertanding- 
an berlangsung, terlihat jelas tim 
UKI jauh lebih kuat dibanding- 
kan tim STMT Trisakti. Orga- 
nisasi permainan tim UKI yang 
rapi membuat mereka terus 
membuat gol (menit ke-2, ke-6, 
ke-14, ke-23, ke-25, ke-30, dan 
ke-38). Sementara tim STMT ha- 
nya sekali membuat gol pada 
menit ke-27. 

Pertarungan yang seimbang 
berlangsung di antara dua tim 
favorit, Perbanas melawan Tax 
Universitas Trisakti yang bera- 
khir seri 2-2. Gol Tax Universitas 
Trisakti dicetak Marco Tapam: 
hu (menit ke-36) dan Ricky Kur- 
niawan (menit ke-34). Adapun 
gol Perbanas diciptakan Ilham 
Ramadhan Putra menit ke-19 dan 
Reinhart Romario satu menit 
berikutnya. 

Laga tim divisi utama UTA 45 
melawan Universitas Nasional 
batal karena tim UTA 45 tak 
hadir beberapa jam sebelum per- 
tandingan. Panitia menjatuhkan 
sanksi kepada UTA 45 larangan 
bertanding di Lifuma selama tiga 
tahun, 

Hasil laga tim divisi satu, tim 
Universitas Bung Karno juga pes- 
ta gol setelah melibas STEKPI 
1-4. Tim Universitas Trisakti di- 
gulung Politeknik Negeri Jakarta 
2-6, Inter Studi imbang melawan 
Gunadarma 2-2 dan UIN takluk 
oleh UI dengan skor 2-3. (WAD) 


GBTTY IM 


Pebalap sepeda Inggris, Victoria Pendleton, berjumpa 
dengan penggemar dan menandatangani bukunya yang 
berjudul Between the Lines di Harrods, London, Rabu (26/9). 


MAKE MONEY IS EASY! (- 


Hasilkan 5-15 per bulan secara 
KONSISTEN,MUDAH | (gg 
&3 MENYENANGKAN! (ses: 


Bursa Saham: 


y | dmn mc 
Ban Sal LS mono 


DATANG DAN SELIDIKI SENDIRI! 


FREE SEMINAR T38 (RAHASIA MILIARAN RUPIAH UNTUK ANDA SECARA GRATIS DALAM 7 JAM) 


Sabtu, 29 September 2012 
JAKARTA TANGERANG SURABAYA 


KJt: Pk 10.30 KT: PK 14,00 KS: Pk 10,00 
KJ2: Pk 14.00 KS2: Pk 14.00 
ta Gojoh Mada Graha SA 
It, 3A No. 00 (Gedung First Media) 
l. Gojoh Moda 19-26 3 Wo. 309 


Motel Aston Poromount 
Room IVORY 3 
Jl. Boulevard Gading 


Serpang JI. Raya Gubeng 19-21 


REGISTER NOW! SMS ke 0815 8666 8333 


Format : Kode Seminar # Nama Lengkap # Email 
Contoh : KJ! Lukas Santosovluksan70ngmail.com 


Jaktv D 


T3B Trading System - We Give You The Best 


Info : (021) 634 3889 | support#t3b-ystem.com | Twitter #tabaysiemindo 


OLAHRAGA 


KOMPAS, KAMI 


S, 27 SEPTEMBER 2012 


Maria Sharapova Melaju 


Stamina Tidak Prima, Li Na Kandas 


TOKYO, RABU — 
Juara dua kali Pan 
Pasifik Terbuka, Maria 
Sharapova, belum 
terbendung meski 
tampil di bawah 
permainan terbaiknya. 
Rabu (26/9), Sharapova 
menundukkan petenis 
Ceko, Lucie Safarova, 
6-2, 7-6 (5), dan melaju 
ke perempat final 
bersama Sara Errani, 
Nadia Petrova, dan 
Samantha Stosur. 


Petenis Rusia yang juga ung- 
gulan kedua itu mampu mem- 
perbaiki permainannya setelah 
tampil buruk pada pertandingan 
sebelumnya. Dia memenangi set 
pertama dengan relatif mudah, 
tetapi Safarova bangkit dan 
membuat pertandingan sangat 
ketat pada set kedua sehingga 
harus ditutup dengan tie-break, 

"Setelah pertandingan yang 
panjang pada Selasa, saya sangat 
gembira bisa menang dalam dua 
Saya sedikit mengendur pada 
set kedua, tetapi sangat gembira 
bisa mengakhiri set itu dengan 
lie-break” kata Sharapova. 

Pada perempat final, Shara- 
pova bertemu dengan unggulan 
kedelapan Samantha Stosur. Pe- 
tenis Ai itu melaju ke per- 
empat final setelah mengatasi 
Dominika Cibulkova (Slowakia), 
6-4, 7-5. 
Pada pertandingan lain, ung- 
gulan keenam Sara Errani (Italia) 
menunjukkan permainannya 
yang kian matang Dia menga 
Marion Bartoli (Perancis), 
6-2, 6-2, 

"Pertandingan yang sangat ke- 
tat di lapangan yang berkarakter 
cepat, Saya tidak memulai de- 
ngan baik, begitu juga dia (Bar- 
toli). Dia terlihat kelelahan pada 
set kedua dan di situlah 
mulai bermain lebih baik, r 
Errani, yang memenangi tiga ke- 


AP PHOTO/SHIZUO KAMBAYASHI 


Petenis putri Denmark, Caroline Wozniacki, mengembalikan bola pukulan Li Na (China) pada pertandingan babak ketiga turnamen Pan 
Pasifik Terbuka di Tokyo, Jepang, Rabu (26/9). 


aan sepanjang tahun ini. 

Di delapan besar, ani ber- 
tarung melawan Nadia Petrc 
(Rusia) yang menghentikan lang- 
kah Petra Martic (Kroasia). Mar- 
tic, yang sehari sebelumnya me- 
nundukkan unggulan keempat 
Petra Kvitova (Ceko), membe- 
rikan perlawanan ketat. Namun, 
ia akhirnya harus mengakui ke- 
unggulan lawannya yang lebih 
nior dan lebih kaya pengalam- 
an itu, 6-7 (2), 7-6 (W, 4-6. 


Juara 


bertahan — Agnieszka 
Radwanska (Polandia), Rabu, 
tanpa kesulitan mengatasi pe- 
tenis kualifil | AS, Jamie 
Hampton, 6-4, 6-3. Sementara 
unggulan kelima Angeligue Ker- 
'erman) terlalu tangguh bagi 
ska (Polandia), 


6-1, 6-1. 


Li Na terhenti 
Petenis China yang kesehat- 
annya tengah terganggu, Li Na, 


mengakhiri kiprahnya di Pan Pa- 
Terbuka, Dia takluk dalam 
laga tiga set melawan mantan 
petenis nomor satu dunia, Ca- 
roline Wozniacki. 

Setelah unggul 6-4 pada set 
pertama, stamina Li Na yang me- 
nurun dan permainan Wozniacki 
yang semakin baik membuat pe- 
tenis Denmark itu memenangi 
set kedua, 6-3, Upaya Li Na untuk 
bangkit pada set ketiga pun kan- 
das setelah Wozniacki yang lebih 


sehat menuntaskan pertanding- 
an dengan skor 6-4. 
Pada perempat final, Wozni- 
i yang menempati unggulan 
10 berjumpa dengan unggulan 
i ka Radwanska, 
Sementara unggulan pertama 
Victoria Azarenka (Belarus) juga 
lebih tangguh dari lawannya, Ro- 
berta Vinci (Italia). Azarenka me- 
nang 6-4, 6-2 dan di delapan 
besar bertemu Kerbe 
(AP/AFP/REUTE: 


S/OKI) 


SEA GAMES 2013 


Tujuh Cabang Belum 
Usulkan Jumlah Atlet 


JAKARTA, KOMPAS — Peng- 
urus induk organisasi dari tujuh 
cabang olahraga tercatat belum 
menyerahkan usulan jumlah at- 
let yang akan diseleksi masuk 
pelatnas SEA Games 2013. Se- 
mentara pengurus cabang da- 
yung meminta kepastian surat 
keputusan pelatnas SEA Games 
terbit tepat 1 Oktober 2012. 

Kepala Subbidang Kompetisi 
Satuan Pelaksana Program In- 
donesia Emas (Satlak Prima) 
Utama Muda, Andri Paranoan, 
Rabu (26/9), mengungkapkan, 38 
cabang yang dipentaskan di SEA 
Games M 013 dikelola 
dengan cara dibagi ke dalam 
empat kelompok cabang (bela 
diri, terukur, akurasi, dan per- 
mainan). Dari 88 cabang itu, tu- 
juh pengurus cabang belum da- 
tang dan belum menyerahkan 
usulan, 

Dari sembilan cabang kelom- 
pok akurasi, cabang akuatik di- 
siplin loncat indah dan 
golf tidak datang. Dar 
cabang bela diri, cabang muaythai 
dan karate tidak datang, 

Dari 11 cabang kelompok ca- 
bang terukur, hanya balap sepeda: 
yang absen, Lalu dari sembilan 
cabang kelompok permainan, 
cabang akuatik disiplin polo air 
dan cabang tenis meja tidak 
datang, 

Sesuai surat yang dikirimkan 
tlak Prima Utama Muda ke 
pada pengurus induk organis 
bang, Rabu kemarin, k 
Prima meminta agar pengurus 
induk organisasi dari 38 cabang 
SEA Games Myanmar mengikuti 
rapat koordinasi persiapan pe- 
latna 

Para pengurus s 
minta menyamy 
jumlah atlet yang 
berdasarkan kriteria s 
ditetapkan Prim a itu di 
antaranya rekam jejak prestasi 
atlet dalam kejuaraan multiajang 
dan single event atau kejuaraan 
tunggal di tingkat dunia, Asia, 
dan Asia Tenggara, 

Usulan jumlah diharapkan 
menjadi jumlah atlet yang masuk 
pelatnas. Direncanakan, SK pe- 
latnas akan diterbitkan pada 1 
Oktober 2012. 

Koordinator Cabang Terukur 
Satlak Prima Utama Muda, Hadi 


Wihardja, mengatakan, pengurus 
cabang yang tidak hadir masih 
ditunggu hingga Kamis (27/9. 
"Usulan itu segera kami laporkan 
kepada Dewan Pelaksana Prima. 
Untuk cabang yang belum me- 
nyerahkan usulan, kami minta 
dewan membantu menyelesai- 
kan,” ujar Hadi, 

Kesiapan tim dayung 

Wakil Ketua Umum II PB 
PODSI Budiman Setiawan 
mengungkapkan, dayung meny 
apkan 87 atlet untuk turun di 
nomor-nomor dayung dan 82 at- 
let untuk berlaga di nomor-no- 
mor kano/kayak dan perahu 
naga, 

Dari total atlet itu, sekitar 10 
atlet di antaranya merupakan & 
let SEA Games 2011, tetapi tidak 
tampil di PON 2012, Mereka ada- 
lah para atlet yang berusia 28 
tahun atau lebih. Saat bergabung 
di pelatnas SEA Games Myan- 
mar, mereka harus dites kebu- 
garan lebih dahulu. 

”Kami meminta Satlak Prima 
benar-benar bisa memastikan SK 
pelatnas terbit 1 Oktober 2012 
supaya pelatnas bisa dimulai 1 
Oktober, Kepastian itu perlu 
ena kami harus memanggil 
atlet yang mi: 
i PON untuk berkumpul 


kembali di pelatnas” ujar Bu- 
diman. 


atlet itu disiapkan sejak 
ari 2012 bersama dengan 

s untuk olimpiade dan 
Asian Beach Games 2012. Para 
atlet juga siap mengikuti tes event 
atau kejuaraan untuk menguji 
coba arena dayung. "Rencananya 
test event digelar awal Desember 
2012. Kami masih menunggu in- 


formasi dari Myanmar,” ujar Bu- 
diman, 
Hadi menambahkan, terkait 


ian SK, rapat koordinasi 
kukan tersebut penting 
supaya SK bisa terbit tepat 1 
Oktober 2012, 

Dari cabang-cabang yang su- 
dah menyampaikan usulan jum- 
lah, Ja tiga cabang yang juga 
sudah siap dengan nama-nama 
atlet, yaitu cabang dayung, re- 
nang, dan atletik. "Tiga cabang 
itu yang paling siap. Yanglainnya 
masih melihat-lihat,” ujar Hadi. 
(HLN) 


"STREET SOCCER” 


Tim Indonesia Menuju Homeless World Cup 


BANDUNG, KOMPAS — Tim 
street soccer dari Indonesia me- 
m an diri bisa memberang- 
katkan semua pemainnya untuk 
mengikuti Homeless World Cup 
2012 di Meksiko setelah berhasil 
mengumpulkan dana Rp400 juta 
lebih dari sponsor dan sumbang- 
an masyarakat. Keberangkatan 
ini sekaligus bentuk protes terha- 
dap PSSI sebagai induk organi- 
sasi yang menaungi street soccer, 
tetapi sama sekali tidak mem- 
berikan dukungan 

Tim street s dari Indo- 
ggota delapan pemain 
ditambah satu ofisial dan satu 
manajer, Para pemain merupak- 
an hasil seleksi dari Liga Per- 
ubahan yang digelar pada Feb- 


ruari 2012 dan berasal dari se- 
jumlah provinsi, seperti Suma- 
tera Utara, DKI Jakarta, Jawa 
Barat, Jawa Timur, dan Sulawesi 
Selatan. 

Menurut manajer tim Febby 
Arhemsyah, dana yang didapat 
sebagian besar dari sponsor 
perusahaan seperti Bank BJB 
dan sumbangan personal dari 
pejabat. Uang « 
juta didapatkan dari penggalang 
an dana dari masyarakat melalui 
gerakan koin Rp 1000 untuk 


Kami baru berangkat setelah 
mendapatkan kepastian dari 


sponsor yang memberikan ban- 
tuan, ujar Febby, Rabu (26/9). 
Febby ditemui dalam pelun- 
curan tim yang berlangsung di 
Bandung, kemarin. Hadir dalam 
acara tersebut, Sekretaris Daerah 
Kota Bandung Edi Siswadi dan 
Ketua Bandung Creative City Fo- 
rum Ridwan Kamil selaku salah 
u donatur, 
Di Meksiko, tim Indonesia 
akan mengawali babak penyisih- 
an di Grup D bersama Yunani, 
India, Peru, Lituania, dan Skot- 
a. Untuk menghadapi kejua- 
Ik sepekan terakhir 
para pemain datang ke Bandung 
untuk mengikuti pemusatan la- 
tihan di Lapangan Pulosari di 
kolong Jembatan Layang Pasu- 


pati hingga awal Oktober. Pelatih 
mereka adalah Bonzu Hasibuan, 
yang berpengalaman menangani 
tim futsal di Jakarta dan Ban- 
dung, 

Partisipasi ini kali kedua se- 
telah tahun 2011 bertanding di 
Paris, Perancis. Hasilnya, tim In- 
donesia berakhir di peringkat ke- 
enam, menyabet gelar s 
tim pendatang baru t 
kapten tim, yakni Ginan Koes- 
mayadi, dinobatkan sebagai pe- 
main terbaik. 

"Fal a, tim Indonesia 
pernah mengalahkan tim dari ne- 
gara dengan kultur sepak bola 
mendunia, seperti Belanda dan 
Italia, dalam kejuaraan ini,” 
Ridwan. (ELD) 


SEPAK BOLA 


Scolari Berhasrat 
Melatih Lagi pada 2013 


SAO PAULO, RABU — Sekali 
pelatih tetap pelatih. Dipecat 
klub bukan berarti tidak berguna 
lagi. Begitulah pelatih gaek Luiz 
Felipe Scolari. Dua pekan setelah 
dipecat dari klub Palmeiras, dia 
berhasrat melatih lagi pada tahun 
2013. 

Presiden Palmeiras Arnaldo 
Tirone memecat Scolari karena 
dia dinilai gagal mementaskan 
tim dari zona degradasi Campeo- 
nato Brasileiro 2012. Berakhirlah 
kontrak sejak 2012. 

Pelatih yang membawatim na- 
sional Brasil menjuarai Piala Du- 
nia 2002 itu ingin melatih lagi 
tahun depan. Dia tak memper- 
soalkan apakah diterima untuk 
melatih klub atau timnas. Pelatih 
yang pernah mengelola klub Liga 
Primer, Chelsea, itu pernah me- 
ngatakan hasratnya untuk me- 
latih Brasil di Piala Dunia 2014. 
Posisi yang sangat bergengsi. 


Konsultan 
Bukan tanpa alasan Scolari 
mengemukakan keinginannya. 


Menteri Olahraga Brasil Aldo Re- 
belo, Selasa, mengumumkan di 
hadapan para pemain muda Bra- 
sil, Scolari akan berperan sebagai 
konsultan dan penasihat. Rebelo 
juga menceritakan pengalaman 
Scolari di bidang olahraga, ter- 
masuk mengangkat pamor Brasil 
dengan memenangi Piala Dunia 
2002. 

Sebetulnya tugas menjadi kon- 
sultan ini adalah sebagai duta 


untuk anak-anak. Tugas dan ke- 
wajiban lebih detail diumumkan 
kemudian. Namun, hampir pasti 
Scolari akan ikut terlibat dalam 
program Amerika Selatan perio- 
de kedua. Tanggung jawabnya, 
meningkatkan program pengem- 
bangan olahraga menghadapi Pi- 
ala Dunia 2014 di Rio de Ja- 
neiro, 

”Saya pernah menjadi guru di 
sekolah anak, dan anak-anak 
mengajari banyak hal. Ini adalah 
kesempatan yang lain untuk bis 
melebur dengan mereka 
(anak-anak),” kata Scolari. 

Bagi Rebelo, pemerintah ber- 
untung mendapat Scolari. "Suatu 
kehormatan menerima kehadir- 
an juara dunia Brasil. Kami siap 
menjadi tuan rumah Piala Dunia. 
Kami harus membuat sepak bola 
bernilai untuk generasi masa de- 
pan, yaitu anak-anak,” kata Re- 
belo, seperti dikutip goal.com. 

Setelah lima tahun melatih tim 
Portugal, Scolari pindah ke Chel- 
sea, lalu Bunyodkor. Dia kembali 
ke Palmeiras, klub yang dia latih 
pada 1997-2000. Selama tiga ta- 
hun itu Scolari membawa Pal- 
meiras sukses menjuarai Copa do 
Brasil, Mercosur Cup, dan titel 
Copa Libertadores untuk per- 
tama kali. 

Palmeiras juga menjadi run- 
ner-up di bawah Manchester Uni- 
ted pada Intercontinental Cup 
1999. Scolari pun dinobatkan 
menjadi Pelatih Terbaik Amerika 
Selatan 1999. (AP/IVV) 


mrioperkoran @ ScraperOne & Kaskus 


”STREETBALL” 


Menikmati Trik Hot Sauce 


ungguh beruntung komu- 
S nitas basket streetball di 

Surabaya dan Jakarta da- 
pat bertemu dan menyaksikan 
aksi Philip Champion AKA Hot 
Sauce (36). Bukan hanya itu, 
Hot Sauce juga dengan senang 
hati membagi ilmu beragam ak- 
si triknya nan memukau. 

Di dunia, Hot Sauce adalah 
salah satu streetballer ternama 
yang gerakannya sangat sering 
ditiru. Dia juga yang paling ba- 
nyak ditanya dan dicari setelah 
Rafer "Skip to My Lou” Alston. 
Hot Sauce memiliki lebih dari 
100 gerakan yang di antaranya 
dikenal dengan nama The Hyp- 
notizer: The Flintstone Shuffle, 
The Windmill, dan The Boome- 
rang. Beragam aksinya yang me- 
ngagumkan dapat disaksikan da- 
lam video ANDI mixtape volu- 
me 3 dan tersaji pula di dunia 
maya melalui Youtube. 

Pada kompetisi LA Lights 
Streetball 2012 open run Sura- 
baya, 21-22 September, Hot 
Sauce membuat penonton ter- 
kesima. Apalagi kala dia berga- 
bung dengan tim All Star me- 
lawan tim City Selection Sura- 
baya. 

”Dia idola saya dan inspirasi 
saya bermain streetball,” kata 
pemain All Star LA Lights 
Streetball, Rahmad, yang memi- 
liki nama alias Invisible. 

Pemain All Star asal Medan, 
Lana "Money Man”, mengang- 
gap kehadiran Hot Sauce di In- 
donesia sebagai keberuntungan 
besar dan sangat menginspirasi 


streetballer Tanah Air untuk 
menimba ilmu dan mempelajari 
bagaimana memainkan trik un- 
tuk mencetak point breaker. 
ya beruntung bisa bermain ber- 
sama Hot Sauce,” kata Lana. 

Bahkan, pemain City Selecti- 
on Surabaya, Ari Hamzah alias 
Oplonk, sangat gembira dapat 
tampil bersama Hot Sauce. "Ini 
mimpi yang jadi kenyataan. Skill 
dribel dia luar bia angat ke- 
ren, Rugi kalau tidak menonton 
dia main karena kesempatan 
berada satu lapangan dengan dia 
sangat langk: jarnya, 

Ketika di Jakarta, pria “ 
Jacksonville yang menghabiskan 
masa mudanya di Columbus, 
Georgia, itu kembali tampil 
memukau dan menghibur, 

Dia hadir dalam acara Crash 
The Court with Offsider di La- 
pangan ABC, Senayan, Jakarta, 
Selasa (25/9) malam. Di situ dia 
bertemu dengan komunitas 
Streetball Offsider serta menje- 
laskan berbagai trik dan mem- 
perlihatkan permainan aneka 
triknya. 

Rabu, dia tampil lagi pada 
acara Hot's Trick Challenge di 
Hall C, Senayan. Di situ dia ber- 
senang-senang dengan sejumlah 
kru media, memamerkan trik- 
nya yang sangat menghibur. 

Mereka yang belum menyak- 
sikan kepiawaian Hot Sauce da- 
pat menikmatinya pada 29-30 
September ini pada open run 
Yogyakarta dan pada grand final 
di Jakarta, Oktober nanti. Jadi, 
jangan mau ketinggalan! (TIA) 


APARTEMEN DI KEMAYORAN 


BEBAS 


ANGSURAN KPA 
1 TAHUN” 


UNIT 


AC 


(TIAP KAMAR 


x 


KITCHEN | 
SET | 


“ 


| WARDROBE 


FP 


LANTAI KAMAR 
PAROUET 


an 


LUAS SG (42M'-120M) 


HARGA 


10,2 JT-AN/M2” 


(TERMASUK PPN) 


021 3355 6311 
0818 0806 6524 
0857 8155 8828 
0858 8111 6793 
021 9489 3102 


E KEMA 


" SYARAT & KETENTUAN BERLAKU 


HUBUNGI: 
A LION 
NINA 
LIA 
Dewi 
SUBUR 


HOTLINE : 021-6546 8 


0856 91111 235 
08588 111 3049 
0815 8058 057 
0813 1973 7789 
0811 991 776 


oC 


KOMPAS, KAMIS, 27 SEPTEMBER 2012 


OLAHRAGA 


DATA DA 
BULU TANGKIS 
INDONESIA OPEN GP GOLD 


AGENDA 


Sho Zeniya (JPN) 21-19, 22-20 
Zulfadli Zulkifli (MAS) vs Febriyan 
Irvannaldy (INA), 21-16, 21-8 


Babak pertama, Rabu (26/9) 


Gao Huan (CHN) vs Andre Kurniawan 
Tedjono (INA), 21-8, 21-10 


Tunggal putra 


Simon Santoso (INA) vs Park Sung-min 
(KOR), 21-7, 21-12 

Sony Dwi Kuncoro (INA) vs Wibowo 
Setyaldi Putra (INA) 21-16, 21-13 
Dionysius Hayom Rumbaka (INA) vs 


Tunggal putri 

Adriyanti Firdasari (INA) vs Shizuka 
Uchida JPN), 21-17, 21-13 

Aprilla Yuswandari (INA) vs Chen 
Jiayuan (SIN), 21-19, 21-19 


Tike Arieda Ningrum (INA) vs Liu Xin 


CHN) 21-13, 15-21, 21-13 


Deng Xuan (CHN) vs Maria Febe (INA) 
21-16, 21-14 


Febby Angguni (INA) vs Yao Xue (CHN), 


17-21, 21-11, 21-14 


Andrei Adistia/Christopher Rudianto 
(INA) vs Takeshi Kamura/Keigo Sonoda 
(UPN), 18-21, 21-19, 21-19 


Imawan Gebby R/Nuraidah Tiara (INA) Riky Widianto/Puspita Richi Dili (INA) SEPAK BOLA 
vs Aprilsasi Putri LV/Lita Nurlita (INA) — vs Mohd Fairuzizuan Mohd 
20-14, 18:21, 22-20 Tazari/Keshya Nurvita H(MAS/INA) PIALA LIGA 


Ricky K Suwardi/Muhammad Ulinnuha 
(INA) vs Choi Kah Ming/Ow Yao Han 
(MAS), 21-16, 21-18 


Ganda putra 
Markis Kido/Tri Kusharjanto (INA) vs 
Shen Low Juan/Tan Vip Jiun (MAS), 
25-23, 21-12 


Yonathan Suryatama Dasuki/Hendra AG 
(INA) vs Takatoshi Kurose/Kosuke 
Yasumura (JPN), 21-13, 21-17 


Ganda putri 


Praveen Jordan/Didit Juang (INA) vs 
Kang Ji-wook/Lee Sang-joon (KOR), 
22-20, 21-10 


City Terjengkangs, 
Mancini Meradang 


Chelsea Pesta Gol ke Gawang Wolves di Stamford Bridge 


MANCHESTER, RABU — 
ang Piala Liga setelah 


pasti terusir dari 


Manchester City sudah 


terjengkang di tangan Aston Villa, 2-4, di Stadion 
Etihad, Rabu (26/9) dini hari WIB. Kekalahan itu 
tak cuma membuat "The Citizens” terkapar, tetapi 
juga merembet ke masalah sentimen antarpelatih. 


Terjengkangnya City di Piala 


yang buruk. Kegagalan « 


ng juara 
Liga Inggris musim 2011-2012 itu 


adalah kegagalan mereka yang 
pertama musim ini. 

Keunggulan sudah ada di ta- 
ngan City ketika striker bengal 
Mario Balotelli mencetak gol per- 
tama pada menit ke-27, Keung- 
gulan City berubah menjadi ben- 
cana pada menit ke-59 setelah 
gelandang City, Gareth Barry, tak 
ngaja menceploskan bola ke 
gawang sendiri. Kedudukan se- 
imbang I-1, Pendukung Villa ber- 
sorak karena mendapat sum- 
bangan gol. 

Keunggulan kembali ke tangan 
City berkat gol Aleksandar Ko- 
larov pada menit ke-64 melalui 
tendangan beb: 
menit kemudian Ga 
lahor menambah koleksi gol Vil- 
la. Kedudukan kembali sama ku- 
at 2-2 yang dilanjutkan dengan 
babak perpanjangan waktu, 

Pada babak perpanjangan 
waktu, Villa tak menyia-nyiakan 
peluang emas dengan mencetak 
dua gol melalui Charles N'Zogbia 
pada menit ke-96 dan Agbon- 
lahor yang menciptakan gol se- 
lamat tinggal kepada City pada 
menit ke-13. 

Menanggapi kekalahan telak 
tersebut, Pelatih “Manchester 
City Roberto Mancini mengakui 
penampilan timnya memang bu- 
ruk. "Saya kecewa dengan hasil 
ini, tetapi Aston Villa adalah tim 
yang kuat. Permainan kami ku- 
rang cepat, pemain terlalu ba- 
nyak menggocek bola” kata 
Mancini, 

Prestasi City pada awal musim 
ini sedang jeblok. Tim asuhan 


PERTANDINGAN 
MANCHESTER 
CITY 

2012-2013 


19/8 ManCity 
26/8 Liverpool 2-2 ManCity 
1/9 ManCity 3-1 OPR 

15/9 Stoke City 1-1 ManCity 
28/9 ManCity 1-1 Arsenal 


3-2 Southampton 


25/9 ManCity 24 Aston Villa 


18/9 Real Madrid 3-2 ManCity 


GETTY IMAGES 


Sumber: http/soccernet.espn.go.com — ANDRI 


Mancini baru menang dua kali 
dalam tujuh pertandingan. Man- 
cini mengaku sudah tahu biang 
keladi kekalahan timnya. ”Per- 
kami harus diperbaiki,” 


kubu seberang, Paul Lam- 
bert puas dengan penampilan pe- 
main asuhnya, Alasannya, pe- 
nampilan Aston Villa di Liga Ing- 
gris juga sedang jeblok. Sejak 


dilatih oleh Lambert awal musim 
panas ini, Villa baru menang satu 
kali, Bahkan, pekan lalu, Villa 
dibantai oleh Southampton, I-4. 

“Ini hasil yang luar biasa bagi 
kami, Kami telah membuktikan 
bahwa pemain Aston Villa tak 
pernah menyerah,” kata Lam- 
bert. 


Mancini frustrasi 


Di luar masalah pertandingan, 
Mancini juga mempersoalkan si- 
kap Lambert yang sempat adu 
mulut dengan dirinya di pinggir 
lapangan. Adu mulut terjadi ka- 
rena Mancini memprotes kepu- 
tusan wasit yang dianggapnya 
merugikan City. 

Mancini memprotes wasit ke- 
empat Martin Atkinson karena 
membiarkan pelanggaran keras 
yang dilakukan bek Villa, Joe 
Bennett, terhadap Barry, Lam- 
bert kemudian berjalan mende- 
kati Mancini sampai keduanya 
berdiri cukup dekat kemudian 
terlibat cekcok. 

Mantan pelatih Inter Milan itu 
dikenal memiliki hubungan yang 
kurang harmonis dengan bebe- 
rapa pelatih tim Liga Inggris. 
Mancini pernah ribut dengan Pe- 
latih Manchester United Alex 
Ferguson, David Moyes (Ever- 
ton), Tony Pulis (Stoke), dan 
Mark Hughes (Gueens Park Ra- 
ngers), 

Menurut Mancini, ia merasa 
diperlakukan berbeda oleh para 
manajer klub Liga Inggris. Man- 
cini tak tahu apa yang menyebab- 
kan ia menjadi "sasaran tembak” 
para pelatih itu. 

"Saya lelah, benar-benar lelah 
dengan kelakuan para pelatih itu. 
Padahal, saya tidak mengatakan 
apa pun. hanya bertanya 
kepada wasit keempat karena se- 
harusnya Joe Bennett mendapat 
kartu kuning. Saya pikir wasit 
meninggalkan i 
di ruang ganti,” kata Mane 


pun yang ia katakan selalu di- 
permasalahkan. Padahal, banyak 
pelatih tim lain yang juga banyak 


Anneke Feinya Agustin/Nitya Krishinda 
Maheswari (INA) vs. Lai Shevon 
Jemis/Lim Yin Loo (MAS), 21-16, 21-15 


omong tetapi tak pernah diper- 
masalahkan. 


Chelsea berpesta 

Bertolak belakang dengan na- 
sib City yang merana, Chelsea 
pesta gol dengan melumat Wol- 
verhampton Wanderers, 6-0, di 
ajang Piala Liga, Rabu. Penam- 
pilan cemerlang Chelsea di 
ford Bridge tak lepas dari kerja 
keras bek John Terry yang baru 

menghadapi s i 
disiplin Football Associ ition ka- 
rena masalah rasisme, 

Gol dicetak Gary Cahill (menit 
ke-4), Ryan Bertrand (menit 
ke-8), Juan Mata (menit ke-17), 
Oriol Romeu (menit ke-53, ten- 
dangan penalti), Fernando Torres 
(menit ke-58), dan Victor Moses 
(menit ke-71). 

Menurut Asisten Pelatih Chel- 
sea Eddi Newton, mereka senang 
karena Terry sudah siap tempur 
setelah menghadapi sidang FA 
dan memutuskan meninggalkan 
tim nasional Inggris. 
gum terhadap penampilan Terry 
meskipun dia baru saja disidang 
FA. Kami bertanding sesuai ske- 
nario dan meraih hasil terbaik,” 
kata Newton, 

Hasil pertandingan Pi: 
lainnya, Leeds United men 
Everton, 2-1. Manajer Everton 
David ' Moyes mengutak-atik 
komposisi pemain Everton yang 
sebelumnya melibas Swan 
3-0. Namun, para pemain ca- 
dangan Everton belum mampu 
tampil maksimal. 

Aidan White merontokkan 
mental pemain Everton dengan 
mencetak gol pada menit ke-4. 
Rodolph Austin mencetak gol ke- 
dua pada menit ke-70. Everton 
terlalu lambat mencetak gol ba- 
lasan, yaitu pada menit ke-81 
melalui Sylvain Distin. 

"Atmosfer pertandingan dan 
hujan yang turun membuat per- 
tandingan menjadi ketat. Kami 
layak menang, bahkan seharus- 
nya bisa mencetak lebih banyak 
gol a Pelatih Leeds Neil War- 
nock. (AFP/AP/WAD) 


LIGA ITALIA 


Juventus Perpanjang Rekor Tidak Terkalahkan 


FIRENZE, SELASA — Juven- 
tus berhasil menyelamatkan diri 
dari gempuran Fiorentina dan 
mengakhiri pertandingan denga 
imbang tampa gol, Sel: 25/9) di 
Stadion Artemio eta Firen- 
z6. Dengan hasil ini, Juventus 
memperpanjang rekor tidak ter- 
kalahkan menjadi 44 pertanding- 
jak musim lalu. 

Dengan hasil ini, Juventus 
tetap di puncak klasemen dengan 
13 poin dan Fiorentina belum 
beranjak dari posisi kelima de- 
ngan delapan poin. Hasil imbang 
itu merupakan yang pertama kali 
bagi Juventus pada musim ini. 

Aroma dendam mewarnai per- 
tandingan ini karena Fiorentina 
ingin membalas kekalahan 0-5 
pada musim lalu. Bahkan, Fio- 
rentina tidak menyisakan satu 

si pun di boks atau di ruang 
VIP bagi Antonio Conte, Pelatil 
Juventus, yang sedang men, 
sanksi 10 bulan karena skandal 
pengaturan hasil pertandingan. 

Conte akhirnya memilih me- 
nyaksikan pertandingan dari 
boks yang disewa stasiun televisi 
Juventus Channel daripada ha- 
rus berbaur dengan suporter "La 
Viola” di tribune penonton. 

Fiorentina mengambil inisiatif 
serangan sejak awal pertanding- 
an untuk membalas dendam atas 
kekalahan 0-5 pada musim lalu. 
Tim ungu itu menggunakan for- 
masi 3-5-2 untuk mengimbangi 
kekuatan gelandang Juventus 
dan sekaligus mengurung gawang 
Gianluigi Buffon. 

Namun, pada menit awal, jus- 
tru Juventus yang mendapat pe- 
luang lebih dulu melalui penye- 
rang Sebastian Giovinco. Sayang- 
nya, tendangan Giovinco dari lu- 
ar kotak penalti dapat dimentah- 
kan kiper Emiliano Viviano. 

Setelah itu, ganti Fiorentina 
mengurung pertahanan Juve. 
Tendangan kaki kiri Juan Guil- 
lermo Cuadrado di luar kotak 
penalti sempat mengancam ga- 
wang Juve, tetapi Buffon dapat 


AFP/PABIO MUZZI 


AAkSi pemain Juventus, Giorgio Chiellini (kiri), pada laga Serie A antara Juventus dan Fiorentina 
di Stadion Artemio Franchi, Firenze, Selasa (25/9). 


menepis bola. 

Pada menit ke-10, para pen- 
dukung Fiorentina bersorak saat 
Arturo Vidal menjatuhkan kap- 
ten Fiorentina, Manuel Pasgual, 
di kotak penalti. Namun, harapan 
mendapatkan hadiah penalti 
menguap karena wasit mengang- 
gap sliding Vidal mengenai bola. 

Pertahanan Juve yang digalang 
Leonardo Bonucci, Andrea Bar- 
zagli, dan Giorgio Chiellini ter- 
bukti kokoh dan membuat para 
pemain Fiorentina kesulitan 
mendekati gawang Buffon. Ste- 
van Jovetic, Romulo Orestes Cal 
deira, dan Pasgual hanya bi 
menembak dari luar kotak pe- 
nalti, tetapi masih sia- 

Tembakan Adem Ljajic dari 
dalam kotak penalti dan tusukan 
Romulo ke arah gawang Juve 
juga mampu diredam Buffon dan 


mrioperkoran @ ScraperOne & Kaskus 


Bonucci sehingga kedudukan 
masih tetap imbang 0-0. 

Juve yang terus ditekan mem- 
balas dengan serangan balik yang 
cepat. Di menit ke-38, Juve ham- 
pir saja memimpin jika tendang- 
an bebas Andrea Pirlo tidak me- 
lenceng sedikit dari tiang jauh. 

La Viola juga hampir mem- 
balikkan keadaan jika sundulan 
Jovetic tidak mengenai mistar 
gawang, di akhir babak pertama. 

Di babak kedua, Facundo Ron- 
caglia berhasil melewati dua pe- 
main bertahan Juve, tetapi ten- 
dangannya masih melebar ke kiri. 
Cuadrado juga melepaskan tem- 
bakan dari dalam kotak penalti, 
tetapi lagi-lagi masih melebar. 

Sembilan menit sebelum laga 
usai, Cuadrado melepaskan um- 
pan matang ke sisi kiri gawang 
Buffon. Pasgual menyundul bola 


itu, tetapi peluang terakhir ter- 
sebut menj: ia karena arah 
bola melebar ke kanan gawang, 

Sampai laga usai, skor tetap 
imbang 0-0. Hasil imbang ini 
membuat Juve kehilangan poin 
penuh untuk pertama kalinya da- 
ri lima laga sejak awal musim. 

"Saya sangat kecewa gagal 
mencetak gol ke gawang Buffon 
meskipun memiliki banyak ke- 
sempatan. Padahal, saya hanya 
butuh satu gol untuk membalas- 
kan dendam Fiorentina atas Ju- 
ve," kata Pasgual. 

Posisi Juve di puncak klase- 
men dapat digeser Napoli jika 
mampu mengalahkan Lazio de- 
ngan selisih tiga gol atau lebih, 
pada laga Kamis (27/9) pagi. Na- 
poli mengantongi 10 poin dan 
berada di posisi kedua. 

(REUTERS/AP/ECA) 


Pia Zebadiah/Rizki Amelia (INA) vs Choi — 21-16, 21-14 


Hye-in/Kim So-young (KOR) 21-17, Kim Sa-rang/Eom Hye-won (KOR) vs” Bradford City” 8-2 Burton 
21-13 Mochamad Rizki Dely Nugraha/Sri Chelsea 3-0 Whampton Wat 
Vita Marissa/Nadya Melati (IVA) Vs” Wulan Sari (INA) 21-17, 21-18 Tan ag 2 : Tuang ay 
Chen Jiayuan/Xing Aiying (SIN) 21-19, — Fadhilah Irfan/Anggrani Weni (INA) Vs Wenchestar CET 2 Aston TE 
21-18 Ong Jian Guo/Lim Yin Loo (MAS) 21- Milton Keynes D 0-2 Sunderland 
16,152, 1-15 Prasin Nor E 123 Midlesbtocai 
Ganda campuran Tontowi Ahmad/Liyana Natsir (INA) Vs” Southampton 2-0 ShefField Wed 
Rendra Wijaya/Devi Tika P (INA) vs Kim Trikusuma Wardhana/Aprilsasi Putri LV Swindon T 3-1 Burnle 
Ki:jung/Jang Ye-na (KOR) 21-16, 21-17 — (INA) 21-19, 71-18 West HamU 1-4 Wigan Aeric 


IP 
GEIFTY IMAGES/ALEX LI VESEY 


Pelatih Aston Villa Paul Lambert bergembira setelah timnya mencetak gol pada pertandingan babak 
ketiga Capital One Cup antara Manchester City dan Aston Villa, Selasa (25/9), di Manchester, Inggris. 


nista alMangkunegaran Solo) 


KA 


'at//28/Septembe 
Opening|Ceremony, 
iTihe'Heliosphere)(British/CouncilInggris) 
Eisa/Dance|(Okinawa,/Jepang) 
UllyiSiganRusadif(Jakarta) 
SujiwolTejol(Jakarta) 


@ Sabtu,/29 September 2012, 
The Heliosphere (BritismCouncil, Inggris) 
HohgakubuiTohoku (sepang) 
Duta'SenilKrakatau Steel!(Banten) 
Guizhi/Theater/(Taiwan) “ 
Independent Expression (Solo) 
Lutgardo'Luza Labad (Philipina) 


@ Minggu, 30'September 2012 
Kraayenhof Tango Ensemble (Belanda) 
Mugi Dance (Solo) 

Bantus Capoeira (Brazil) 
Teater Tetas (Jakarta) 
Suvarnabhumi (Yogyakarta) 
Closing Ceremony 


Pemesanan Undangan VIP 
Ningrum : 0858 6663 6800 / Wendy : 0838 6572 9994 


Bokretariat SIPA : JL, Kedasih No. 22 Kerten Solo Jawa Tengah Telp Fax : 0271 - 726178, 0896 4738 4641, 0857 1255 2523 
Emall : sibacommunity@lyahoo.com Website : www.sipafestival.com Facebook : sipa fest Twitter : sipafestival 


PEMERINTAH KOTA 
SURAKARTA 


Semarak Candrakirana 
Art Center 


COMMUNITY 


32 KOMPAS, KAMIS, 27 SEPTEMBER 2012 


ALICIA KEYS A@SA SUTAN ASWAR 


29 29 Menempel Lawan 
anggung A tlet jet ski Agsa Sutan Aswar (14) segera menyusul itu baru nyusul dengan cara yang bikin mereka kaget,” kata 


kakaknya, Acro Sutan Aswar (18), ke Amerika remaja yang tak pernah takut terjatuh ke laut ini, 
untuk mengikuti World Finals, balapan jet Agsa menyambung, "Biasanya lawan sudah menduga 


Serik: 
ski bergengsi sedunia di Havasu, Arizona, AS, 30 Septem- sih, tetapi menyusul di tikungan sudah aku kuasai walau 


. 
ber-7 Oktober 2012. Ia akan mengikuti dua kategori, ombaknya besar,” 
pro-am roundabout stock dan pro-am roundabout limited. "Oh, ya satu lagi,” kata Agsa, "Badanku kan ringan, 


Prestasi Agsa tahun ini bahkan melampaui kakaknya.  he-he-he,” (vv) 
Pada Februari 2012 ia menjadi runner-up di World En- 
iga di Havasu. Ia mencatat waktu 4jam 28 menit 
an sejauh 300 mil (sekitar 555.6 kilometer) itu. 
selisih enam menit dari juara pertama. 

Agsa juga meraih peringkat ketiga di kejuaraan Pro Asia 
di Thailand, Agustus lalu. Aero gagal karena jet ski-nya 
bermasalah. 

Di World Finals, satu-satunya lawan yang paling dia 
waspadai adalah Chris MacClugage, juara dunia di kelas 
yang diikuti Agsa. 

”Aku tidak takut karena punya trik. Aku juga 
masih jauh lebih muda. Triknya, kalau di bela- 
kang, aku suka menempel lawan di depan. Setelah 


enyanyi R&B Alicia Keys (31) 
tampil memukau di Manchester 
Cathedral, Inggris, dengan mem- 
bawakan lagu-lagu lama dan ba- 
runya, Senin (24/9) malam. 


Peraih Grammy Award 2008 ini membawak: 
lagu-lagunya, seperti "Try Sleeping with a Broken 
Heart”, "Empire State of Mind”, "No One”, dan "Fal- 
lin", Adapun lagu barunya, antara lain, "Girl On Fire” 
dan ”Not Even The King”. 

Penampilan Keys malam itu mendapat 
sambutan hangat dari penonton. Ha- 
dir di antara penonton adalah para 
pemain sepak bola, seperti Robin 
van Persie, Micah Richards, David 
Silva, Javi Garcia, dan Joe Hart. 
Mereka pun menikmati suara mer- 
du Keys, 

Pertunjukan Keys di tempat 


ARSIP PRIBADI 


MUS MUJIONO NONY K ANDILLAH 


Kelompok Reuni PON Perdana 


us Mujiono (52) bersama delapan rekannya ermula dari kebiasaan dia bi 
i membantu sang ibu, Mira Mar- 


ma Riyan S. 
a tidak menyangka bisa mere- 


sesama musisi mendirikan perusahaan rekaman 


bersejarah itu untuk memperi- dama Record lebih setahun lalu. Tujuannya tini, pemilik dan pengelola kan- but tiga medali. Mudah-mudahan di 
ngati kebudayaan musik Man- PM untuk menyaringbibit-bibit bagus dari berbagai macam | tin di arena biliar Jalan Pulasaren, PON 2016 nanti lebih banyak medali 
chester dan kontribusi pemuda sik, seperti pop, jazz, R&B, dan 5 Cirebon, Nony K Andillah (16) kemu- bisa saya raih, khususnya emas, Apa- 
Manchester terhadap pelestarian alam waktu dekat ada band dari Padang yang | dian ikut bermain biliar, lagi empat tahun ke depan PON ber- 
budaya, akan kami telurkan albumnya, Selain itu, kami juga Nony yang semula bermain biliar langsung di Jabar,” kata putri pasang- 


”A ini sangat hebat, aku mendaur ulang sekadar hobi di ela waktu luang an Yudi Andillah dan Mira Martini 
menyukainya. Aku sungguh ter- z gu-lagu hit membantu ibunya, kini menjadi salah yang tampil pertama kali pada kejua- 
tarik. Aku senang bisa menam- ta Nono, panggilannya, di satu pebiliar andalan Jawa Barat (Ja-  raan biliar membela Kota Cirebon di 
pilkan sesuatu yang berbeda Kota Solo, Jawa Tengah, bar) dan baru-baru ini tampil di PON Porda Jabar 2010 itu, (ADP) 
dengan lagu-laguku di s akhir pekan lalu, Riau 2012, 
ri ini aku merasa tenang Dikatakanr "Memang sebelumnya 
mai, dan berada di kera 
yang tepat bagiku. Panggung- 
nya juga keren, aku suka 
kali,” ungkap ibu satu ana 

Bercerita tentang 
nya, Keys me 
dengan kehadiran Egypt 
(23 bulan), buah hatinya 
dengan penyanyi hip hop 
Swizz Beatz. 

”Aku ingin anakku men- 
jadi hebat. Dia anak yang sa- 
ngat manis, aku bersyukur 
mendapatkannya,” ungkap Keys. 
!MALE FIRST/S 


ya, beragam jenis 
tap hidup di Indo- 
angan ini, menurut 
gian musisi cenderung 
memilih mengikuti selera pasar 
dan tidak berani tampil dengan 
ciri khas dan pilihan musiknya 
iri. 

danya keberagaman di an- 
an membentuk musik 


an,” ujar dara kelahiran Cirebon, 
23 November 1995, itu saat di 
temui pertengahan pekan lalu di 
Pekanbaru, di sela-sela penam- 
pilannya pada PON 2012. 

Nony termasuk pebiliar mu- 
da yang tampil menge- 
Indonesia yang juga beragam,” sankan karena sudah 
katanya. 3 meraih tiga medali 

Pasadama, bagi Nono, seperti koMras/sKI AatKI | pada PON Riau yang 
kelompok reuni. Selain Mus Mujiono, dalam jajaran pendiri Pa- | juga menjadi debut- 
sadama ada Ikang Fawzi, Addie MS, Memes, Adjie Soetama, Lilo nya di ajang nasio- 
La”, Oddie Agam, Rida "RSD”, dan almarhum Utha Likuma- nal ini 


huwa, Ketiga medali itu, 
Selain mengeluarkan album penyanyi dan kelompok baru, Pa- | satu perak di tunggal 


sadama juga mendaur ulang lagu-lagu populer para pendirinya. putri bola sembilan 
anya salah satu cara kami untuk menarik minat khalayak | serta dua perunggu 
pencinta musik. Misalnya, saya akan berduet dengan Oddie Agam | di tunggal putri bola 
membawakan lagu karya Adjie Soctama,” kata Mus memberi | delapan dan ganda 
contoh. (EKI) campuran bola 10 


KOMPAS/ADI PRINANTYO 


TV IMAGES/PASCAL Lit SEGRETAIN 


Menggali Potensi Budaya 


Hunian Terbaru dan Strategis : 
untuk Pasar Internasional 


di GUNUNG SAHARI 
Jakarta Pusat 


- Roof Top Garden Jumat, 28 September 2012 
- Dilalui jalur Busway Kehadiran K-Pop di seluruh dunia, membuat kita berpikir betapa industri 


kreatif yang berbasis pada seni budaya memiliki peluang untuk menjadi 


Khusus Pembelian si Selangkah dari Ancol keunggulan bangsa yang laku ditawarkan di pasar internasional. Di tingkat 
27-30 September 2012 global, Korea Selatan telah masuk dalam 10 besar dunia dalam industri 


dan Pusat Belania Internasional hiburan dan media. Bahkan, dalam lima tahun terakhir ekspor produk kreatif 
HADIAH 


Harga 
Perdana 


mereka naik rata-rata 80 persen setiap tahun. Fakta bahwa sejumlah film 
- M a Dua Indonesia telah memenangi festival, berbagai band dan seni pertunjukan 
LANGSUNG angg pernah dipentaskan di panggung internasional, ternyata belum cukup 
membuat produk kreatif Indonesia kompetitif di pasar dunia. Apa yang perlu 


Voucher Carrefour 1 juta" " Sistem security 24 jam dipelajari dari Sa Kekuatan pan Lah dimiliki Indonesia? 
Air Conditioner LG 1 pk" 5 aya , , Bagaimana cara banyak negara memasarkan budaya mereka? 
Ba Fasilitas Bintang Lima 
Hunian & Investasi 
yang menguntungkan 


“syarat dan ketentuan berlaku 


GI EVENT KAMI : DIMSUM PARTY 30 SEPTEMBER 2012 DI LOKASI PROYEK 


MARKETING 


LIDYA 02171524885 JULIA 02193988767 
ELISA 081932343436 — VELLA 021 7085 5466 CHRIS TJHIN 0219779 8086 

ANGGIT 02195154392 HELLEN 085716286819 CHACHA 021 9465 6026 PN GAN TAS 
MARTIUS 02199955705 GIO 0218960 8208 YONGKI 0219496 3546 1 

DAVID 02197840096 OLLA 021 6037 6070 GUNADI 0819 3839 1118 Simak ulasan lengkapnya pada FOKUS, 

SUSAN 081315070988 —- ANDRIED. 02191113055 OCTA 0815 9318 134 

ADIT 085711204020 SAMMUEL — 02185302060 CLARA 021 9966 3897 Jumat, 28 September 2012 

HARIS 0219459 1026 JOE 081280801070 SASKYA 0898 7000 490 

PATRICIA 085885548818 — RINALIE 021 9307 1738 HALIM 08216912 7127 


KOMPAS 


PERSEMBAHAN DARI PT. SIOENGS GROUP 


mrloperkoran @ ScraperOne & Kaskus 


Tidak bar 


Sinyal Tangan 
bagi Pengendara 


yang mengetahui 
bagaimana menggunakan sinyal 
tangan secara benar dalam ber- 
kendara di jalan. H40 


Ada nasihat yang mengatakan, 
jika ingin membeli mobil, 
datanglah ke pameran mobil. 
Selain di sana pilihan mobil lebih 
bervariasi, juga ada potongan 
harga yang besar dan 
hadiah-hadiah yang menarik. 


mun, rasanya nasihat itu tidak berlaku 
a yang dimaksudkan adalah datang 
ke pameran mobil internasional, In- 


donesia International Motor Show (IIMS) 
0, yang berlangsung di Jakarta Inter- 
onal Expo (JIExpo), Kemayoran, Jakarta, 
20-30 September 2012. 

Mengingat di IIMS 2012 pilihan mobil itu 
begitu banyak, dan semuanya menarik, calon 
konsumen malah menjadi bingung dalam 
menjatuhkan pilihan. Hampir di semua seg- 
men ada mobil baru yang menarik perhatian. 

Di segmen city car (mobil mungil), ada Tata 
Nano, Honda Brio, Mitsubishi Mirage, serta 
Daihatsu Ayla dan saudara kembarnya, Toyota 
Agya. Mobil-mobil baru itu akan mendampingi 
KIA Picanto, Nissan March, Suzuki Splash, 
Geely LC Croos, Hyundai 10, Chevrolet Spark, 
dan Smart Fortwo, 

Semua mobil di segmen itu menarik. Mun- 
culnya Daihatsu Ayla yang dijual deng: 
Rp 75 juta langsung membuat per 
segmen itu menjadi semakin tajam. Harga Rp 
75 juta itu akan turun lagi apabila pemerintah 
mengeluarkan aturan tentang mobil murah 
mobil hijau (ramah lingkungan) yang populer 
dengan istilah low cost green car. 

Di segmen hatehback subcompact, ada dua 
pendatang baru, yakni Peugeot 208 dan Suzuki 
Swift baru, yang akan mendampingi Ford 
Mazda2, Toyota Yaris, 
Hyundai Grand Avega, Di segmen sedan com- 

i baru BRZ, yang 
merupa Toyota 86, 
yang akan mendampingi Honda Civic, Toyota 
Corolla Altis, dan Ford Focus. 

Yang juga menarik adalah masuknya Honda 
CR-V baru ke segmen sport utility vehicle 
(SUV) compact. Selain itu, segmen yang di- 
tempati Hyundai Tucson, KIA Sportage, Chery 
'Tiggo, Chevrolet Captiva, dan Mitsubishi Out- 
lander juga diramaikan dengan kehadiran Si 
zuki Grand Vitara yang diremajakan Yacelif?). 

Pada segmen SUV menengah (midsize), ada 
pendatang baru, yakni Hyundai Santa Fe, KIA 
Sorento, dan Chevrolet Trailblazer, yang akan 
mendampingi Toyota Fortuner dan Mitsubishi 
Pajero Sport. 

Di luar itu ada juga mobil-mobil papan atas 
baru, seperti Audi A6 2.0 TFSI, BMW 740Li, 
serta Mercedes Benz G 63 AMG, Mercedes 
Benz SL, 350, dan Mercedes Benz CLS 350 
Shooting Brake. 


Jangan salah pilih 

Bagi kalangan yang berlebih, membeli mobil 
tentunya bukanlah pekerjaan yang terlalu be- 
rat. Jika salah memilih, atau tidak suka pada 
mobil yang dipilih, tinggal menjualnya kembali 
dan membeli mobil lain. Namun, bagi kalangan 
yang pas-pasan, membeli mobil di IMS 2012 
merupakan pekerjaan yang berat mengingat 
jumlah uang yang disiapkan untuk membeli 
mobil terbatas. 


mrioperkoran @ ScraperOne & Kaskus 


MOTOR SHO 


TOR SHOW 20 


Bagi mere pilihan tidak boleh salah 
mengingat tidak akan ada kemungkinan untuk 
membeli mobil lain dengan menjual kembali 
mobil pilihannya dalam waktu dekat. Uang 
tambahan untuk membeli mobil baru tidak 
tersedia, 

Dalam urusan memilih mobil, pendapat dari 

orang lain tidak selalu membantu, malahan 
ustru menambah kerumitan. 
Is mobil mempunyai keunggulan 
dan kekurangan. Itu sebabnya, penting” bagi 
seseorang untuk menentukan mobil jenis apa 
yang sesungguhnya diperlukan. Pilihlah mobil 
pertama-tama berdi n keperluan, setelah 
itu baru kemudian pilih merek atau sosok- 
nya. 

Namun, dalam kenyataannya, itu lebih mu- 
dah dibicarakan mengingat di setiap segmen 
itu terdapat banyak mobil menarik yang dapat 
dipilih. 

Contohnya, bagi keluarga 
mutuskan untuk tidak memiliki keturunan 
dalam waktu dekat, mobil yang diperlukan 
adalah sebuah city car. Ternyata, setelah me- 
mutuskan bahwa mobil yang diperlukan ada- 
lah sebuah city car, pekerjaan mereka tidak 
menjadi lebih ringan karena di segmen city car 
ada lebih dari 10 merek mobil yang memiliki 
keunggulan sendiri-sendiri dan harga yang 
sangat bersaing. 

Keadaan yang sama berlaku jika yang ingin 
dibeli adalah mobil hatehback subcompact, 
SUV compact, SUV menengah, atau mobil-mo- 
bil jenis lain. Ini karena merek mobil di 
masing-masing segmen tersebut sangat ba- 
nyak sehingga memilih salah satu di antaranya 
sangat sulit. 
alam kenyataannya, sering kali orang me- 
mutuskan untuk membeli mobil bukan ber- 
dasarkan keperluan. Ada banyak orang yang 
membeli jenis mobil tertentu bukan karena 
memerlukannya, melainkan lebih dilandasi ra- 
sa senang (selera dan mimpi) dan keinginan 
untuk bergaya. 

Jangan heran jika ada seseorang membeli 
mobil 7 seater (dapat memuat 7 orang), pa- 
dahal orang itu adalah seorang bujangan yang 
gemar bepergian dengan mobil seorang diri. 
Selera itu sangat pribadi dan tidak dapat 
diperdebatkan. 

Sesungguhnya, tidak ada persoalan tentang 
jenis atau merek mobil apa yang dipilih se- 
seorang. Yang penting adalah orang itu harus 
memperhatikan layanan purnajual (after sales 
service) yang disediakan merek mobil yang 
dipilihnya. 

Namun, ada juga orang, selain memper- 
hatikan layanan purnajual yang disediakan, 
juga memperhatikan soal harga jual kembali 
(resale value) mobil yang dibelinya. 

Membeli telepon genggam (handphone) ber- 
beda dengan membeli mobil. Pembeli telepon 
genggam hanya akan kembali ke toko jika 
telepon genggamnya mengalami keru: n. 
Sementara pembeli mobil akan kembali untuk 
memeriksakan mobil yang dibelinya secara 
berkala untuk perawatan. 

Pertanyaan yang paling sering diajukan ke- 
tika orang akan membeli mobil baru adalah 
apakah mobil ini hemat bahan bakar? Berapa 
jauh perjalanan yang dapat dilakukan mobil ini 
dengan 1 liter bahan bakar? Namun, Anda akan 
terkejut ketika mengetahui bahwa jika se- 
seorang sudah senang pada mobil tertentu, ia 
akan tetap membelinya kendati kepadanya 
telah dijelaskan bahwa mobil itu agak boros 
bahan bakar. IL) 


u yang me- 


& 


— aa” 


, 
ng 


NI 


KOMPAS/OHNNY TO 


KKB BRI 


BANK BRI 


Melayani Dengan Setulus Hati 


Mewujudkan Mobil Impian Keluarga Anda 


Kredit 
Kendaraan 
Bermotor 
BANK BRI 


Mobil keluarga 
Ayahki ey 981 


saya 


Fleksibel 


Kompetitif 


ec Gg 


Ringan Tunda Angsuran 
pertama 


Bunga Tetap 


Cepat Kartu kredit 
Mudah Aman 


Untuk keterangan lebih lanjut kunjungi Sentra Kredit Konsumer (SKK) BANK BRI 


www.bri.co.id 


Syarat & ketentuan berlaku 


KKB BRI 


Solusi Kendara Keluarga 


KENDARA 


KOMPAS, KAMIS, 27 SEPTEMBER 2012 


ounge 


Coffee | Penampilan A 
Augmented Reality: Kompas Challe 
Photo Booth | Mini Talk 


KOMPAS 


JIEXPO 


Kemacetan lalu lintas itu 
adalah bagian dari 
keseharian hidup di kota 
Jakarta dan sekitarnya. 
Sudah sangat disadari 
bahwa jumlah 
kendaraan bermotor 
yang lalu lalang di jalan 
jauh lebih banyak 
daripada panjang ruas 
jalan yang tersedia. 
Dengan kata lain, jumlah 
mobil yang lalu lalang di 
jalan tidak sebanding 
dengan ruas jalan yang 
tersedia. 


anyaknya jumlah kenda- 
B an bermotor yang lalu 

lalang di jalan itu, antara 
lain dipicu oleh ketiad 
kutan umum massal, nyaman, 
aman, dan murah, Ti nya 
angkutan umum massal, nya- 
man, aman, dan murah men- 
jadikan banyak orang memilih 
menggunakan kendaraan pri 
di, baik sepeda motor maupun 


ang- 


pada saat ini, ken- 
daraan roda dua merupakan 
rana transpori yang paling 
murah dan efel dalam me- 
nerobos kemacetan lalu lintas. 
Itu sebabnya, jangan heran jika 
jumlah sepeda motor saat ini 
amat sangat banyak. Namun, kita 
harus menerima keadaan itu. Ba- 
yangkan jika sepeda motor se- 


dipastikan ruas-ru 


berfungsi sebagai areal parkir 
Dengan terpilihnya Joko Wi- 


nama sebagai Gubernur dan Wa- 
kil Gubernur DKI Jakarta, per- 
tanyaannya adalah mungkinkah 
mereka mengurai kemacetan di 
wilayah DKI Jak: dalam jang- 
ka pendek? Jawabannya, "Sulit, 
sangat sulit” Namun, bukan ber- 
arti itu tidak mungkin, 
berikutnya adalah 
bag -anya? Mengemba- 
likan badan jalan sesuai fung- 
sinya, yakni untuk dilalui oleh 
endaraan, baik kendaraan ber- 
motor maupun kendaraan tidak 
bermotor. Intinya adalah men- 
sterilkan badan jalan dari ber- 
bagai gangguan. 

Yang dimaksudkan 
mengembalikan badan 
suai dengan fungsir 
ngan pertama, memindahkan pa- 
ra pedagang yang mengokupas 
badan jalan, terutama di sekit: 
pasar tradisional atau terminal 
kendaraan umum, Kedua, me- 
nertibkan kendaraan umum, ter- 
masuk ojek dan bus antarkota 
antarprovinsi, yang mengokupasi 
badan jalan untuk menunggu pe- 
numpang (ngetem). Ketiga, mem- 
bersihkan mobil-mobil yang di- 
parkir berjajar (hingga meng- 
okupasi dua lajur jalan), ter- 
utama di perkantoran pemerin- 
tah atau di sekolah. Keempat, 
menindak kendaraan bermotor, 
terutama sepeda motor, yang me- 
laju melawan arah di jalan se- 
arah. Dan, juga memberi kesa- 
daran kepada pengendara sepeda 
motor bahwa mereka juga harus 
mematuhi rambu dan tanda lalu 
lintas. 

Dengan demikian, diharapkan 
lalu lintas dapat mengalir lancar 
sehingga walaupun padat, lalu 
lintas tetap mengalir, 

Namun, mengembalikan ba- 
dan jalan sesuai fungsinya itu 
tidak akan cukup jika tidak di- 
ikuti dengan ketaatan pengen- 
dara pada rambu dan tanda lalu 
lintas serta disiplin dalam berlalu 
lintas. 

Menerobos lampu tanda lalu 
lintas, terbanyak dilakukan se- 
peda motor, pada saat lampu me- 
rah, membuat kendaraan yang 
seharusnya mengalir cepat ka- 
rena lampu hijau meny 
jadi tersendat. Akibatny 
an kendaraan di bel 
menjadi panjang dan kemacetan 
terjadi. 

Atau ketika mobil akan me- 
mutar (u turn), seharusnya mobil 
menempati lajur paling kanan, 
Mobil-mobil lain mengantre di 
belakangnya dan menunggu gi- 
liran memutar. Namun, dalam 
kenyataannya tidak demikian. 
Oleh karena antrean sudah pan- 
jang, pengendara yang tipis di- 


dengan 


LALU LINTAS 


Kembal 
Sesuai 


ikan Badan Jalan 
Fungsinya 


ASTI KURNIA 


Pengendara motor memanfaatkan trotoar di kawasan Kota Tua, Jakarta, beberapa waktu lalu. Pengendara motor sering memanfaatkan trotoar karena menghindari kemacetan di kawasan Stasiun Jakarta Kota. 


siplinnya langsung mengambil 
lajur kedua dan memaksa mem- 
belok dari lajur kedua. Belum 
cukup, pengendara lain meng- 
ambil lajur ketiga dan mema 
membelok dari lajur ketiga, Aki- 


batnya, — kendaraan-kendaraan 
yang ingin lurus terhenti karei 
terhalang mobil-mobil — yang 


berebutan memutar, dan kema- 
cetan terjadi, 


bahwa Kepolisian RI 
tidak konsisten dalam 
mengusir atau 
menindak kendaraan 
umum yang 'ngetem' 
di sekitar perempatan 
jalan. 


Atau ketika terjadi antrean 
kendaraan yang sangat panjang, 
angkutan umum dengan tenang- 
nya melintas di jalur untuk ken- 
daraan yang datang dari arah 
berlawanan dan memaksa masuk 
kembali ke dalam antrean. Dan, 
angkutan umum itu bukan hanya 
satu, melainkan banyak. Bahkan, 
kadang-kadang mobil pribadi 
pun ikut melanggar bersama ang- 
kutan umum. Akibatnya, antrean 
panjang kendaraan itu sama se- 
kali tidak bergerak. Dengan 
mengatasnamakan setoran, ang- 
kutan umum itu merasa mereka 
berhak melakukan itu. 

Jika ingin mengurai kemacet- 
an lalu lintas, dalam jangka pen- 
dek, Jokowi dan Basuki harus 
menyelesaikan s oal ini ter- 
lebih dulu. Tentunya dengan be- 
kerja sama dengan Kepolisian RL. 
Semua pihak harus dilibatkan, 
mulai dari Dinas Lalu Lintas Ja- 
lan Angkutan Raya, Kepolisian 
RI, hingga seluruh komponen 
masyarakat, pejalan kaki, peda- 
gang, pengendara sepeda motor, 
pengendara mobil pribadi, dan 
pengendara angkutan umum. 
Kedisiplinan dalam berlalu lintas 
dan ketaatan terhadap rambu 
dan tanda lalu lintas akan mem- 
buat kondisi lalu lintas menjadi 
jauh lebih baik. 


Jangka panjang 


Adapun mengenai pemba- 
ngunan MRT, jaringan rel kereta 
api, membangun ruas jalan tam- 


mrloperkoran @ ScraperOne & Kaskus 


Bundaran Hotel Indonesia. Un- 
tuk membangun jaringan MRT 
lengkap di DKI Jak: 


bahan, itu ad: 
menengah atau ja 
karena memerlukan waktu 


Membangun seribu candi da- 
lam waktu satu malam hanya ada 
ta “dalam kisah legenda Bandung 


lalu lintas, serta disiplin berlalu 
lintas memerlukan konsistensi 
dalam penindakan. Sanggupkah 


sekitar perempatan 
batnya, bany: 
yang melal 


lama, sedikitnya 10 tahun. diperlukan waktu minimal 20ta- Bondowoso, Dalam kenyataan, Jokowi dan Basuki melakukan Atau polisi jugatid: 

Khusus mengenai MRT, yang hun. Demikianjuga dengan pem- — keadaannya sangat berbe dalam menindak pengenda 
mulai dibangun pada 2014 dan bangunan jaringan kereta api perlukan waktu yang lama. bahwa ngendara yang membelokkan 
baru akan selesai 2016, hanya yang dapat melayani pergerakan — Mengembalikan badan jalan sisten da- — kendaraannya, padahal jelas-j 


di tempat itu ada rambu dilar 
membelok. (JL) 


penumpang dari satu titik ke titik 
lain di DKI Jakarta. 


melayani pergerakan penum- 
pang dari Lebak Bulus hingga 


lam mengusir atau menindak 
kendaraan umum yang ngetem di 


sesuai dengan fungsinya, ke 
an terhadap rambu dan tanda 


Ps www.klamobil.com 


1 Ww 


(FUNtastiKIA 


FFI kia Motors Indonesia 


@KlAmotorsiD 


r 
KOMPAS, KAMIS, 27 SEPTEMBER 2012 35 


OR DA 


The.Powenof Dreams 


Di seluruh dunia, Honda telah menunjukkan perkembangan dalam mewujudkan visi "Blue Skies For Our Children" (Langit Biru untuk Penerus Kita), yang diwujudkan dalam berbagai teknologi untuk menjaga kelestarian 
lingkungan, namun tetap mengutamakan karakter sporty untuk kesenangan berkendara. Perwujudan tersebut telah diterapkan pada setiap model yang diciptakan Honda, termasuk model-model yang dipasarkan di Indonesia. 


Tak berhenti disitu, pada IIMS 2012, Honda menampilkan puncak dari perpaduan karakter sporty dan teknologi ramah lingkungan yang terwujud dalam New Honda CR-Z 2012. Model terbaru dari "sport hybrid car" ini 
memberikan kebebasan bagi pengendaranya untuk menyesuaikan performa mesin berdasarkan kebutuhan, baik untuk penggunaan sehari-hari yang efisien, maupun performa yang lebih sporty. 


Penobatan Honda BRIO sebagai FORWOT (Forum Wartawan Otomotif Indonesia) CAR OF THE YEAR di IIMS 2012 membuktikan bahwa line up terbaru Honda ini merupakan city car terbaik di kelasnya. 
Tunggu apa lagi? miliki segera Honda BRIO! 


Kunjungi Booth Honda sekarang juga dan nikmati program "Saatnya Punya Honda" dengan beragam promo, mulai dari cicilan rendah, hadiah langsung dan lucky dip hingga Rp 25 Juta. 
Manfaatkan kesempatan besar ini dan bergabunglah menjadi keluarga Honda. 


Temui teknologi terdepan Honda di Indonesia International Motor Show 2012, JlExpo-Kemayoran, Hall D. 
Di Honda kami menghargai INVESTASI Anda dengan INOVASI. Wi 
NM NX 


BLUE SKIES FOR @ ECOASSISTW 
OUR CHILDREN THE ECOLOGICAL DRIVE ASSIST SYSTEM www.hondaisme.com (1 @hondaisme Ik wwwiacebook.com/hondaisme 


New 
MIE Tipes 


"FREE Muroot | Ka Bi 


/ Tailgate spoiler | 
F New 
/ GPS Garmin I --. FREED 


All New 


New 
FRE E D Tipe E 


# Rear parking camera 


TAI KI ATA 
1G OODOOOOLONONNKI At enasdOeagt 


bii &BCAfimanc2 C2 kita PAP. U 


mrloperkoran @ ScraperOne & Kaskus 


36 KENDARA KOMPAS, KAMIS, 27 SEPTEMBER 2012 


Penampilan ”cosplay” di stan audio. 


(je 


Bi XENON APEXIR APEXIR 
DOLBLE ECD BRIGNT DRL MPO3 ( 
ANGEL EYES 


only @ 


pays 
i left! 


THE 20" 


INDONESIA 
INTERNATIONAL 


MOTOR 
SHOW 


AT 
ECO-MOBILITY 


Free One IIMS Entry Pp 
Pass for Every PERTAMAX Purchase" 


Get 1 Free EntryPass to IIMS" day Suri 
Dayirang area gmana per, | 


« 9 ea nanaan aU. 7 m2 CDFAW GP Wroton #x, ii BA » 
ny OICA Wes sea | aman 

2 Uu -. “9 Jeep” WD EH) @Wwercodes ten: TN b PSA 
asa DN Ta naat, KU p ka OI 4 GAIKINDO aa namnyad Iyansa bnar Gillette 


was Y & “ & 
SO Sa masang Ao « aa 53 IA aa Ab, 


mrloperkoran @ ScraperOne & Kaskus 


KOMPAS, KAMIS, 27 SEPTEMBER 2012 


KENDARA 


PEMASARAN 


Kendarai dan Rasakan S 


Orang tidak akan dapat 
diyakinkan bahwa 
sebuah mobil itu bagus 
dan asyik dikendarai 
hanya dengan melihat 
mobil itu dipajang di 
“show room”. Orang 
harus diberikan 
kesempatan untuk 
mengendarai mobil itu 
dan merasakan sendiri 
apa yang dialaminya. 


siden dan CEO PT Mer- 

Pp des Benz Indonesia Cla- 

us Weidner mengatakan 

hal itu dalam percakapan santai 

di booth Mercedes Benz di In- 

donesia International Motor 
Show (IIMS) 2012, Jumat lalu. 

Dalam kaitan itulah, Mercedes 
Benz Indonesia menyediakan ke- 
sempatan bagi para pengunjung 
IIMS 2012 yang ingin merasakan 
pengalaman langsung mengen- 

larai mobil-mobil keluaran Mer- 
cedes Benz. 

Driving is believing menjadi 
kata kunci dalam kehadiran Mer- 
cedes Benz Indonesia di IIMS 
2012, Tidak heran jika tema yang 
ple Luxury 
Experience the Fascination” CKe- 
mewahan yang Tak Tertahankan, 
Rasakan Pesonanya”). 

'amun, Mercedes Benz In- 
tidak sendirian. Driving 
is believing itu juga menjadi kata 
kunci bagi agen pemegang merek 
(APM) lain, yaitu BMW, Ford, 
Geely, Hyundai, KIA, Mazda, Mi- 
ni, Mits , Smart, Subaru, 
dan Su 3 

Bersama ke-11 APM lain, Mer- 
cedes Benz menyediakan kesem- 

st drive di lajur test 
a sepanjang 2 
kilometer, Dengan mengendarai 
sendiri mobilnya, orang dapat 
merasakan apa yang dialaminya. 

Claus Weidner yang memim- 
pin Mercedes Benz Indonesia se- 


Presiden dan CEO PT Mercedes Benz Indonesia Claus Weidner, 


jak Januari lalu bertekad ingin 


memperkokoh kehadiran Mer- 
cedes Benz sebagai pemimpin 
mobil-mobil papan atas di In- 
donesia. Segmen mobil papan 
atas ditempati oleh Mercedes 
Benz, BMW, Audi, Lexus, Infiniti, 
Jaguar, dan Volvo. Di atas itu, 
masih ada merek-merek terke- 
nal, seperti Bentley, Rolls-Royce, 
Maserati, Porsche, Lamborghini, 
dan Ferrai 

Data penjualan mobil-mobil 
papan atas secara nasional dari 
Januari hingga Agustus 2012 
memperlihatkan bahwa Merce- 
des Benz menempati urutan te 
atas dengan penjualan mobil pt 
numpang (passenger car) seba- 
nyak 2406 unit, diikuti di tempat 
kedua oleh BMW sebanyak 1.376 
unit, Lexus (42 unit), Audi (266 
unit), Jaguar (31 unit), Infiniti 
(80 unit), dan Volvo (7 unit). 

Di samping mobil penumpang, 
Mercedes Benz juga menjual mo- 
bil niaga (commercial car) se- 
banyak 493 unit. 


Sudah lama 
Mercedes Benz hadir secara 


resmi di Indonesia pada 1970. Itu 
berarti perusahaan pembuat mo- 
bil papan asal Jerman itu 
sudah hadir di negara ini selama 
42 tahun, 

Namun, cikal bakal Mercedes 
Benz di Indonesia sudah dimulai 
118 tahun lalu, Tahun 1894, Su- 
suhunan Solo Paku Buwono 
membeli Benz Viktoria yang me- 
rupakan mobil pertama di In- 
donesia. 

Sementara Daimler, yang pada 
tahun 1926 bergabung dengan 
Benz menjadi Mercedes Benz, 
hadir di negeri ini pada 1907 atau 
18 tahun ahnya. Adapun 
Mercedes Benz pertama yang 
masuk ke negeri ini adalah 
Sport-Mercedes pada 1928. 

Di IIMS 2012 ini, Mercedes 
Benz Indonesia memperkenal- 
kan tiga model baru, yakni SL 
350 AMG, G 63 AMG, dan CLS 
Shooting Bi ri tiga model 
itu, dua model akan dibahas di 
sini karena kekhususannya, yak- 
ni G 63 AMG dan CLS 350 
Shooting Brake, 

G63 AMG adalah jip Mercedes 
Benz yang menyandang mesin 


berkapasitas 5.5 Liter (5461 cc),8 
silinder dengan konfigurasi V 
(V9. Mobil dianggap istimewa 


karena walaupun bentuknya ti- 
dak banyak berubah sejak per- 
tama kali diproduksi pada tahun 
1979, 38 tahun yang lalu, mobil 
itu tetap menarik perhatian 
orang. Padahal, bersama G-C! 
juga lahir sport utility vehicle 
angguh, seperti M-Class 
dan juga GL-Cla: 


demikian,  mengendi 

ama saja dengan me- 
ngendarai jip tangguh dengan ke- 
nyamanan S-Cla: 

Dengan tenaga maksimum 
544 PK pada 5.500 putaran me- 
sin per menit (rpm), dan torsi 
maksimum 760 Nm pada 
2000-5000 rpm, G 63 AMG 
1 menjadi mobil yang me- 
narik, G 63 AMG sanggup ber- 
selerasi dari 0-100 kilometer 

jam dalam waktu 54 detik, 
dipacu hingga kecepatan 
maksimum 210 kilometer per 


endiri 


CLS 350 Shooting 
n mobil itu baru di- 
soknya pun menar- 
ik. Mengingat CLS 350 Shooting 
Brake adalah sebuah coupe yang 
diperpanjang menjadi station wa- 
gen (estate) tanpa menghilang- 
kan tarikan garis coupe-nya. 

Coupe pada awalnya adalah 
mobil yang berpintu dua yang 
sosoknya sangat sporty. Pada t: 
hap berikutnya, juga dibuat mo- 
bil coupe dengan empat pintu, 
yakni CLS- s, dan kini mun- 
cul station wagon yang menye- 
rupai coupe, 

Mobil ini menyandang mesin 
berkapasitas 3.5 Liter (3.498 cc), 
V6, yang menghasilkan tenaga 
maksimum 306 PK pada 6.500 
rpm dan torsi maksimum 370 
Nm pada 3.500-5250 rpm. Ke- 
cepatan maksimumnya 250 ki- 
m, 

didominasi oleh 
, American open-pore 
cherry wood, dengan black inlays 
hingga suasana di dalam CLS 350 
Shooting Brake mirip dengan in- 
terior kapal pesiar. (JL) 


KOMPAS/JOINNY TG 


Mercedes Benz SL 350 AMG 


ADVERTORIAL 


Ada yang Lebih Baik di IIMS 2012 


Dunia otomotif saat ini berkembang sangat pesat. Berdasarkan data BPS tah un 2009, tercatat lebih dari 67,3 juta kendaraan 
bermotor memadati Tanah Air. Angka ini mengalami peningkatan pada tahun 2 010 hingga mencapai 76,9 juta. 


opula 


i kendaraan bermotor di Indonesia 


mengkonsumsi BBM dengan RON minimal 90 s 


ai 


akan terus bertambah, Hal ini didukung oleh 

beberapa faktor, di antaranya adalah daya beli 

masyarakat yang tinggi dan tren pasar yang 
mulai menjadikan kendaraan pribadi sebagai kebutuhan. 

Peningkatan daya beli masyarakat tecermin dari 
pertumbuhan GDP di atas 6 persen per tahun dan 
pertambahan GDP per kapita di atas 4.000 dollar AS. 
Ekspor kendaraan bermotor pun kian meningkat. 
Tengok saja data yang terekam pada Januari-Juli 2012, 
ekspor kendaraan completely built up (CBU) sebanyak 
100.126 unit atau naik 67,2 persen. Sementara ekspor 
completely knocked down (CKD), mencapai 61.095 set atau 
naik 81 persen. Kedua-duanya mengalami peningkatan 
dibandingkan dengan periode sama tahun 2011 (Kompas, 
24/9/2012). 

Teknologi kendaraan yangada saat ini pun semakin 
berkembang, yang semula didominasi oleh teknologi 
mesin bensin, kini berkembang menjadi teknologi mesin 
diesel, mesin hibrid, mesin listrik, dan mesin hidrogen. 
Di ajang Indor ational Motor Show (IIMS) 
2012, beberapa produsen kendaraan telah menghadirkan 
kendaraan masa depan dengan teknologi mesin hibrid 
dan listrik. Bahkan untuk teknologi mesin diesel lebih 
banyak dihadirkan dibandingkan tahun sebelumnya, 
Kendaraan saat ini dituntut untuk lebih irit bahan bakar, 
bertenaga, dan ramah lingkungan. Mesin kendaraan 
kini menjadi lebih modern dan ramah lingkungan. Oleh 
karena itu, IIMS 2012 kali ini menggusung tema “Eco- 
Mobility”. 

Untuk dapat bekerja dengan baik, kendaraan dengan 
mesin modern saat ini juga membutuhkan bahan bakar 
yang modern. Ibaratnya seperti tubuh manusia yang 
membutuhkan makanan yang bergigi untuk dapat 
beraktivitas dengan normal. Jika jenis makanan yang 
dikonsumsi sesuai dengan kebutuhan, tubuh menjadi fit 
dan baik. Begitu pula halnya dengan mesin kendaraan. 

Di Indonesia kini telah hadir berbagai macam bahan 
bakar modern yang sesuai dengan kendaraan yang 
beredar saat ini, diantaranya adalah Pertamax RON 92, 
Pertamax Plus RON 95, dan Pertamax Racing RON 100 
untuk kendaraan bensin, serta Pertamina Dex untuk 
kendaraan diesel. 


Ramah lingkungan 

BBM Premium yang saat ini banyak dipakai oleh 
masyarakat memiliki RON 88, yang ditujukan untuk 
kendaraan konvensional. Sementara itu kendaraan yang 
diproduksi mulai tahun 2000 umumnya telah memiliki 
teknologi yang modern dan secara teknologi seharusnya 


mrioperkoran @ ScraperOne & Kaskus 


dengan tingkat kompresinya. Oleh karena itu, sangat 
tepat jika konsumen menggunakan bahan Pertamax 
dengan RON 92, yang sesuai dengan kebutuhan mesin 
saat ini. Konsumsi bahan bakar menjadi lebih irit dan 
ramah lingkungan, serta membuat mesin kendaraan 
menjadi lebih awe ra jangka panjang. Kenyamanan 
berkendara pun menjadi lebih baik. 

Sementara itu, untuk bahan bakar diesel Pertamina 
Dex yang memiliki kandungan sulfur di bawah 300 ppm 
sudah masuk dalam kategori standar internasional Kuro 
3 dan sangat direkomendasikan untuk kendaraan diesel 
seperti Innova Diesel, Fortuner, Pajero, dan Captiva. 

Bahan bakar bensin berkualitas yang diproduksi oleh 
Pertamina seperti Pertamax, selain memiliki kualitas 
yang tinggi, juga dilengkapi dengan formulaadditive yang 
berfungsi meningkatkan kebersihan mesin atau yang 
dikenal dengan istilah Eco Save Technology. 


Melihat peluang 

Menanam kesadaran akan pentingnya menggunakan 
bahan bakar yang sesuai dengan kebutuhan kendaraan 
terus menjadi pekerjaan rumah bagi PT Pertamina 
(Perserc h satu cara yang ditempuh adalah turut 
berpart dalam ajang Indonesia International Motor 
Show (IIMS) ke-20 yang berlangsung 20-30 September 
2012 di Jakarta Internasional Expo (JIExpo) Kemayoran, 
Jakarta Pusat. 

“Partisipasi Pertamina dalam IIMS 2012 sangatlah 
penting karena produk-produk kami berkaitan langsung 
dengan perkembangan teknologi kendaraan, terutama 
untuk pelumas dan BBM. Pameran otomotif tersebut 
juga menampilkan beragam merek, jenis, dan teknologi 
kendaraan terkini dengan kebutuhan bahan bakar yang 
juga disesuaikan,” ungkap Non PSO Fuel Retail Manager 
PT Pertamina (Persero) Waljiyanto. 


Tak sekadar kualitas 

Selain menawarkan bahan bakar yang berkualitas, PT 
Pertamina (Persero) berkomitmen untuk memberikan 
pelayanan optimal kepadakonsumen. Salah satunya 
adalah kemudahan dalam mendapatkan bahan bakar 
yang sesuai dengan kebutuhan kendaraan. Apalagi, ketika 
mencari lokasi SPBU terdekat di kota yang belum pernah 
dikunjungi. 

Dengan Pertamina Mobile Application, konsumen 
akan mendapatkan informasi dengan mudah. Layar 
aplikasi akan memaparkan pilihan SPBU yang 
menyediakan Pertamax, Pertamax Plus, Pertamina Dex, 
beserta alamat lengkap. 


le) ECOSAVE 


Beli Pertamax" 


GRATIS Tanda Masuk IIMS 2012 
20 - 30 Sept 2012 » JlExpo Kemayoran 


Aplikasi ini juga diintegrasikan dengan fitur Global 
Positioning System (GPS) sehingga lokasi dapat diarahkan 
dengan tepat. Terdapat lima menu pilihan yang dapat 
diakses, di antaranya menu Info BBM, News, Hot Promo, 
dan Info Pertamina Contact Centre. Menu-menu tersebut 
berguna untuk menginformasikan harga terbaru produk 
BBM nonsubsidi, berita terkini seputar BBM nonsubsidi, 
informasi promo-promo terbaru. 


Aplikasi ini didesain khusus untuk konsumen 
Pertamina yang menggunakan ponsel jenis iPhone, dan 
Android. Konsumen dapat menginstal aplikasi yang 
telah diunduh melalui situs http://pertamax.pertamina. 
com/mobile. Cara lainnya, konsumen bisa mengunduh 
langsung secara gratis melalui Android Market, dan App 
Store. (GPWJ 


- 
49“ PERTAMINA 
Semangat Terbarukan 


38 


KOMPAS, KAMIS, 27 SEPTEMBER 2012 


Pertamina Gelar Program Beli Pertamax 
Gratis Tanda Masuk IIMS 2012 


2012, Pertamina menggelar program Beli Pertamax Gratis 

Tanda Masuk IIMS 2012. Caranya, pelanggan Pertamina cukup 
menunjukkan setruk pembelian pembelian Pertamax, Pertamax Plus, 
Pertamax Racing atau Pertamina Dex minimal senilai Rp 200 ribu 
(berlaku kelipatan) dicounter-counter bertanda khusus di IIMS 2012. 
(/ASPI 


D alam rangka Indonesia International Motor Show (IIMS) 


Sekilas dari Kenduri Akbar Dunia Otomotif 


International Motor Show (IIMS) 2012 berhasil 

'membetot perhatian masyarakat, terutama para 
pencinta otomotif. Seperti tampak pada akhir pekan lalu, 
kenduri akbar dunia otomotif ini dipadati pengunjung yang 
ingin melihat dari dekat produk terbaru, serta kecanggihan 
teknologi yang diusung mobil-mobil masa kini. 

Selain menampilkan produk terbaru atau mobil- 

mobil konsep, APM peserta IIMS menampilkan berbagai 
macam hiburan seperti live music kepada para pengunjung. 
Beberapa artis papan atas yang tengah populer di jagat 
hiburan Tanah Air pun dihadirkan, seperti Malig & 
D'Essential, Endah n Rhesa, Alexa, Cherrybelle, Nidji, dan 
Millane Fernandez, (ASP) 


S ejak dibuka Kamis (20/9), The 20" Indonesia 


FOTO-FOTO: WIRAPRIHANTO 


Pertamina Tawarkan Hadiah Langsung 


engunjung Indonesia 
International Motor 
Show (IIMS) 2012 bisa 


ta beroleh keriaan dan nilai 
tambah di sepanjang acara 
tersebut di booth Pertamina. 
Pasalnya, perusahaan minyak 
nasional ini menggelar 

. aktivitas seperti Wheelaf' 
Fortune dan Fotobooth. 
Seperti namanya, Wheelof 
Fortune adalah permainan 
memutar roda keberuntungan, di mana konsumen bisa mendapatkan 
hadiah langsung berupa merchandise berdasarkan spin yang terpilih, 
yaitu stiker, t-shirt, ballpoint, payung atau gantungan kunci. Sementara 
Fotobooth akan mendokumentasikan pemenang hadiah langsung. 
Caranya, dipandu oleh usher, pengunjung menentukan frame Fotobooth 
berdasarkan selera. Setelah itu foto akan dipublikasikan di akun Facebook 
Pertamax IIMS Activation. Pengunjung juga akan diberikan informasi 
tentang pengundian lucky deep yang akan dilakukan di akhir acara dan 
pemenangnya dipublikasikan di Facebook. ('/ASPI 


Refleksi Semangat Toyota Lewat Randa 
Tapak 


ndonesia 
Jesseasima 

Motor Show (IIMS) 
EP ke-20 yang dihelat 
pada 20-30 September 
2012 memang menjadi 
kesempatan untuk 
meningkatkan angka 
penjualan mobil. 
Namun di samping 
itu, Toyota yang di 
Indonesia sudah 
berkiprah lebih dari 
40 tahun merasa memiliki tanggungjawab dalam hal memberikan 
manfaat bagi kehidupan masyarakat melalui industri otomotif. Oleh 
karena itu, dengan tema “Goodness,for Tomorrow”, produsen mobil 
ini mengedepankan logo bunga randa tapak atau dandelion. Logo yang 
digunakan sejak IIMS ke-18 ini adalah simbol bagi Toyota yang selalu 
menebarkan bibit kebaikan, Selain itu, sejalan dengan tema IIMS 2012, 
Eco-Mobility, booth Toyota yang seluas 2.578 m2 (2.065 m2 booth Toyota 
dan 513 m2 untuk commerejal booth) didesain dengan konsepeco-friendly, 
ceria, dan nuansa musim semi. (sumber: Motor Trend Indonesia — edisi 
khusus Toyota IIMS 2012/ASPI 


Yang Khusus di “Booth” Toyota 


Ne diantara 
1 sekian banyak 


produk yang 
dipamerkan di Indonesia 
International Motor 
Show (IIMS) 2012, 
Toyota FJ Cruiser adalah 
salah satu yang berhasil 
menarik perhatian. Ini 
adalah SUV midsize yang 
akan mengingatkan 
kita pada Toyota 
Land Cruiser FJ40 yang legendaris. Dibuat denganplatform truk, sasis 
ladder-frame, dan suspensi kokoh, mobil yang sudah acap berlalu-lalang 
dijalanan Ibu Kota ini disebut-sebut sengaja didesain agar memiliki 
kekhususan dibandingkan mobil Toyota yang lain. Seperti dikutip dari 
Motor Trend Indonesia — edisi khusus Toyota IIMS 2012, fokus utama 
dari desain tersebut adalah bagaimana menciptakan kendaraan dengan 
performa off-road maksimal, tetapi tetap nyaman digunakan sehari-hari. 
Isumber: Motor Trend Indonesia — edisi khusus Toyota IIMS 2012/ASP| 


Volkswagen Indonesia Hadirkan Tiguan 
dan Scirocco 


'T Garuda Mataram Motor selaku 
Ps Tunggal Pemegang Merek 

(ATPM) Volkswagen di Indonesia 
memeriahkan Indonesia International 
"Motor Show (IIMS) 2012 dengan jajaran 
@if produk barunya. Menempati dua lokasi 
yang berbeda, Volkswagen Indonesia 

Ig ATA — mengangkat tema Volkswagen Available 

E m— "for Everyone dengan desain booth yang 
clean, minimalis, dan modern. Di ajang 
tersebut, pertama kalinya Volkswagen Tiguan diperkenalkan di Indonesia 
dan memeriahkan pasar otomotif di segmen SUV kompak dengan 
model baru (facelift) mesin 2.0 TSI. Volkswagen yakin bahwa hadirnya 
mobil ini bisa memenuhi kebutuhan masyarakat akan kendaraan SUV 
dengan ukuran body yang lebih kecil, tetapi tetap memiliki tenaga yang 
besar. Volkswagen Indonesia juga memperkenalkan kendaraan Sport 
Coupe, Scirocco R. Kendaraan berkapasitas 2.000 cc ini diadopsi dari 
pendahulunya yaitu GT24 yang digunakan sebagai kendaraan balap di 
Nurburgring. Kendaraan ini sanggup melaju dengan kekuatan 261 tenaga 
kuda pada kecepatan 6.000 rpm. Bagi konsumen yang membutuhkan 
sebuah sport coupe dengan kapasitas mesin lebih kecil, Volkswagen 
Indonesia juga meluncurkan varian Scirocco 14 TSI. P'/ASPI 


.. 


“ 


FMI Luncurkan All-New Ford Focus 


ajang Indonesia 
International Motor 
Show (IIMS) 2012, 


tepatnya pada Kamis (20/9), 
Ford Motor Indonesia (FMT) 
secara resmi meluncurkan 
the all-new Ford Focus 

yang mengedepankan 
kecanggihan teknologi, 
konsumsi bahan bakar 
yang efisien, desain yang 
ekspre performa tinggi, 
dan tentunya fitur keamanan yang mumpuni. The all-new Ford Focus 
tersedia dalam empat varian, yaitu 1.6L AT Focus Trend (tersedia dalam 
Jua versi, hatchback dan sedan), 2.0L Focus Hatchback Sport AT, dan 2.0L 
Focus Sedan Titanium AT, “The all-new Focus mewakili kekuatan dan 
manfaat dari strategi global kami—One Ford—dalam melayani pelanggan 
kami di seluruh negeri,” kata Bagus Susanto, Managing Director Ford 
Motor Indonesia. Ia menambahkan bahwa pihaknya telah melangkah 
lebih jauh dalam setiap aspek untuk memberikan kepada pelanggan 
kualitas, efisiensi bahan bakar, keamanan, dan smart technology yang 
melampaui harapan. (“/ASP 


“I Like KIA, I Like Eco2 (Ecological and 
Economical)” dari KIA 


enempati stan yang lebih 
luas dibandingkan tahun 
sebelumnya, di ajang 


Indonesia International Motor 
Show 2012 KIA menampilkan 
varian andalannya yang sudah 
diluncurkan tahun 2011 dan 
varian terbaru yang merupakan 
penampilan perdana di Indone: 
Mengusung tema / Like KIA, I Like 
FEco2 (Fcological and Economical), 
perusahaan ini menegaskan bahwa KIA sangat menaruh perhatian 
terhadap lingkungan serta upaya pelestariannya. Hal tersebut tecermin 
pada produk-produk KIA yang ramah lingkungan. Produk tersebut antara 
lain All New Sportage yang diluncurkan Mei 2011, All New Picanto yang 
diluncurkan Juli 2011, All New Rio yang diluncurkan Desember 2011, 
serta All New Sportage Platinum yang diluncurkan 5 September 2012. 

KIA juga menghadirkan KIA All New Sorento dan juga KIA Rio 4 door 
(sedan). Kehadiran dua varian terbaru tersebut yang akan tampil pertama 
kalinya di Indonesia diharapkan dapat memberikan informasi dan 
referensi kepada masyarakat mengenai metamorfosis KIA melalui desain, 
teknologi, dan fitur kendaraan yang dihadirkan. (“/ASPJ 


Honda Tampilkan “Racing For Blue Skies' 
di IMS 2012 


onda mengusung tema 
Racing for Blue Skies 
dalam The 20” Indonesia 


International Motor Show 

(IIMS) 2012 yang digelar pada 
20-30 September 2012 di Jakarta 
International Expo Kemayoran, 
Jakarta. Tema tersebut diangkat 
untuk menggambarkan dua karakter 
utama yang mendasari setiap 
produk Honda, yaitu performa yangsporty, tetapi tetap efisien dan ramah 
lingkungan, dua karakter yang tumbuh dari kecintaan pendiri Honda 
Soichiro Honda terhadap dunia balap sekaligus terhadap lingkungan 
hidup. “Sejak awal, semua produk yang dikembangkan Honda selalu 
menunjukkan karakter khas mesin dengan teknologi terdepan, hemat 
bahan bakar, dan emisi yang bersih, tetapi tetap menghadirkan performa 
dan tampilan yangsporty. Karakter hijau dan racing telah menjadi DNA 
Honda," papar President Director PT Honda Prospect Motor Tomoki 
Uchida. Tema Racing for Blue Skies diwujudkan melalui mobil-mobil yang 
ditampilkan dan desain booth, serta aktivitas di dalamnya. Secara total, 
Honda menampilkan 28 mobil yang ditampilkan pada tiga zonadisplay: 
Zona Utama, Zona Family & Luxury, dan Zona Eco-Youth. P'/ASP) 


Honda Sajikan Rangkaian Acara Menarik 


eluruh display mobil Honda 
Si Indonesia International 

Motor Show (IIMS) 2012 
menempati salah satustan terluas 
/ yang berlokasi di Hall D4, Jakarta 
International Expo Kemayoran 
dengan luas area 2.010 m?, lebih 
luas dibanding tahun sebelumnya 
yang “hanya” 1.836 m2. Marketing 
& Aftersales Service Director PT' 
HPM Jonfis Fandy mengatakan, “Dibooth Honda, pengunjung tidak 
hanya dapat melihat produk-produk terbaru Honda, baik yang sudah 
diluncurkan maupun yang baru diperkenalkan. Selain itu, pengunjung 
dapat menikmati berbagai aktivitas yang menyenangkan, serta melihat 
semua produk Honda yang canggih, ramah lingkungan, dansporty. Kami 
yakin booth Honda akan menjadi salah satu tujuan yang menarik pada 
IIMS 2012.” Selain program penjualan, booth Honda akan menampilkan 
serangkaian acara menarik selama penyelenggaraan IIMS 2012. Setiap 
hari, pengunjung dapat mengikutigames Racing Simulator, yang para 
pengunjung dapat menjajal keahlian balap mereka secara virtual untuk 
memperebutkan hadiah yang wah. Setiap hari juga akan ada kuis dengan 
hadiah-hadiah menarik dan pada akhir pekan akan diisi penampilan dari 
Nidji, Cherrybelle, dan lain-lain. P/ASPJ 


Honda Tingkatkan Kapasitas Produksi 


21 I ndonesia International 
- Motor Show (IIMS) 2012 

4 sa menjadi kesempatan bagi PT 

Honda Prospect Motor (HPM) 

untuk mengumumkan rencana 
peningkatan kapasitas produksi, 
dari 60.000 unit menjadi 80.000 
unit per tahun pada 2013. Sebagai 
langkah awal, tahun ini PT 
HPM meningkatkan kapasitas produksi hingga 70.000 unit pertahun. 
“Diluncurkannya produk-produk baru Honda di tahun ini, serta kembali 
tersedianya berbagai model yang pasokannya sempat terganggu akibat 
banjir di Thailand tahun lalu, telah meningkatkan penjualan Honda secara 
cukup signifikan pada tahun 2012, Oleh karena itu, kami berkomitmen 
memenuhi peningkatan permintaan dari konsumen dengan meningkatkan 
kapasitas produksi sehingga dapat mengirim pesanan konsumen dengan 
waktu yang lebih singkat," kata President Director PT Honda Prospect 
Motor Tomoki Uchida. PT HPM juga tengah membangun pabrik kedua 
yang juga berlokasi di Kawasan Industri Mitra Karawang, Jawa Barat, yang 
rencananya akan mulai beroperasi pada tahun 2014, Dengan beroperasinya 
pabrik baru yang memiliki nilai investasi sebesar Rp 3, triliun tersebut, 
total kapasitas produksi PT HPM akan meningkat menjadi antara 180.000 
hingga 200.000 unit per tahun. ("/ASPJ 


Mercedes-Benz Hadirkan smart 
fortwo 


'T Mercedes-Benz Indonesia 
Penis smart fortwo di 

Indonesia International Motor 
Show (IIMS) 2012. Menghadirkan 
smart fortwo passion coupe mhd 52kw 
dan smartfortwo passion cabrio mhd 
52kw, mobil yang hemat energi dan 
ramah lingkungan ini bukan cuma bisa 
dilihat di area booth Mercedes-Benz, 
tetapi dapat dicobalangsung pada 
area test drive. Mengangkat temaa big Idea for hwo, smart fortwo pada IIMS 
2012 berfokus pada fondasi dan pengembangan ide dari variansmartfortwo. 
Sales & Marketing Director Stephan Moebius mengatakan “Personality 
yang dimiliki smart fortwo kami terapkan selama perhelatan IIMS 2012. 
Mobil ini disesuaikan dengan gaya hidup modern yang serbapraktis, serta 
untuk mendukung kebutuhan konsumen yang memiliki mobilitas tinggi di 
dalam kota.” Mobil dua penumpang ini dilengkapi mesin 8-silinder segaris 
berkapasitas 999 ce. smart fortwo hanya membutuhkan Iliter bensin 
untuk setiap jarak 22 km (tes pabrik) dengan tingkat maksimum hanya 
100g/km. Kemampuan smart dalam beradaptasi dengan lingkungan kota, 
kemampuannya menghemat bahan bakar, serta sistem keselamatan tinggi 
merupakan pertimbangan utama konsumen dalam memilih smart. P"/ASPI 


mrioperkoran @ ScraperOne & Kaskus 


Program Menarik dari smart 


opularitas smart yang mengisi 

P pasar kendaraan nasional 
anpa pesaing di segmen micro 

car kini telah berkembang. smart 
bahkan terbukti bisa diterima segmen 
keluarga muda dan anak-anak muda 
kreatif, dengan tingkat mobilitas 
tinggi khususnya konsumen yang 
tinggal di lingkungan kota dengan 
kepadatan lalu lintas. Demikian kata 
Deputy Director Sales & Marketing smart, PT Mercedes-Benz Indonesia, 
Dhani M Yahya. Sejak peluncurannya pada akhir 2010 lalu, smart berhasil 
menjual lebih dari 500 unit dan memiliki penggemar khusus yang terdiri 
dari komunitas smart fortwo Community Indonesia (sfCI). Komunitas 
ini berdiri pada tahun 2011 lalu dan sampai saat ini anggota yangterdaftar 
mencapai 50 orang. Selama Indonesia International Motor Show (IIMS) 
2012, smart menawarkan program menarik kepada konsumen yang 
berniat untuk memboyong mobil tersebut. “Kami menawarkan berbagai 
program khusus untuk para konsumen yang membeli unit smart fortwo 
antara lain body panel (casing body color), velg Brabus 15 inci, dan spoiler 
Brabus secara gratis. Tidak hanya itu, smart juga dibanderol dengan harga 
khusus selama pameran berlangsung,” ungkap Dhani. (“/ASPI 


Hyundai Luncurkan All New Hyundai 
Santa Fe dan Hyundai Tucson XG 


enempati lahan seluas 609 m2 
M: Hall A dan 84 m2 di Hall C, 

PT Hyundai Mobil Indonesia 
mengangkat tema “Modern Premium” 
dalam Indonesia International Motor 
Show (IIMS) 2012. PT Hyundai Mobil 
Indonesia memamerkan delapan unit 
product line up terbaiknya yaitu Hyundai 
Grand Avega, Hyundai H-1, Hyundai 
Sonata, ditambah dengan All New Hyundai Santa Fe dan Hyundai Tucson 
XG yang diluncurkan secara resmi untuk pasar Indonesia pada Kamis 
(20/9). Sementara di Hall C, PT Hyundai Mobil Indonesia menampilkan 
Hyundai Mover Ambulance, Hyundai Mover Cipaganti, dan Whitehorse 
Taksi. All New Hyundai Santa Fe, SUV tujuh penumpang berkapasitas 2.2 
Lcommon rail diesel engine yang dapat menghasilkan maximum power197 
Ps@3.800 rpm dan maximum torgue 445 Nm@1.800- 2.500 rpm. Tenaga 
responsif akan tetap dirasakan dari putaran rendah hingga tinggi berkat 
Technology Variable Geometry Turbo (VGT). Sementara Hyundai Tueson 
XG dilengkapi berbagai kelebihan yang akan lebih memanjakan penggemar 
medium SUV di Indonesia lewat panoramic sunroof, video rear parking 
sensor, desain terbaru alloy wheel, audio sound dengan kualitas lebih 
dinamis, dan body kit yang lebih bernuansa sporty. '/ASPI 


KOMPAS, KAMIS, 27 SEPTEMBER 2012 


KEN 


DARA 


39 


Sebuah jip yang membawa wis: 


kini menjadi salah satu mata penc 
pascaerupsi tahun 2010 lalu. 


Dua tahun lalu, para pemuda 
di lereng Gunung Merapi 
setiap hari tak pernah lepas 
dari sabit. Namun, sekarang 
mereka bisa sedikit 
berbangga hati karena telah 
memegang setir bundar 
mobil ”kiwil” atau Kijang 


Willys. 
S rapi, Oktober 2010, para pemuda 
di Kaliurang, Hargobinangun, F 
kem, Sleman, DI Yo, terin- 
spirasi untuk membeli mobil jip. In- 
spirasi ini muncul ketika ribuan orang 
tiba-tiba berdatangan karena penasar- 
an melihat dampak erupsi Merapi. 
"Dua bulan setelah letusan Merapi, 
banyak orang yang ingin melihat kon- 
disi di atas, Waktu itu baru ada dua jip 
milik warga kampung yang bisa meng- 
antar mereka ke atas,” ucap Heru (84), 


elang dua bulan pascaerupsi Me- 


n sedang melintas di Kali Op: 
Petung, Kepuharjo, Cangkringan, Sleman, 
n baru bagi warga lereng Merapi 


KOMPAS/ALOYSIUS BUDI KURNI, 


, Dusun 
u (26/9). Penyewaan jip wisata 


Willys tua buatan tahun 
1970. 

Agar biaya operasional tak mem- 
bengkak, Heru mengubah mesin mo- 
bilnya dengan mesin Toyota Ki 
Dari sinilah kemudian banyak or 
menyebut kendaraan mereka ”ki 
atau Kijang Willys, 

Lambat laun, pemuda-pemuda lain 
ikut membeli mobil. Sekarang, jumlah 
anggota komunitas jip di obyek wisata 
Telaga Putri Kaliurang telah mencapai 
40 orang dengan jumlah jip 40 unit. 

Setahun setelah erupsi, Heru me- 
lunasi pinjaman di bank dari hasil sewa 
jip. Pada hari libur atau akhir pekan, ia 
bisa mengantar tamu tujuh hingga de- 
n kali sehari dengan tarif sekali 
antar Rp 250000. 


Naik kasta 


Hal serupa dilakukan war 
ahrejo, Cangkring: 
yang dahulu merupakan ked 
marhum juru kunci Merapi, Mbah 8 
ridjan, Saat ini, muncul tiga komunitas 
jip di kampung ini, yaitu Merapi Jeep 
Community 86, Grinata Adventure, dan 


1968 dan 


a Kam- 
leman, 


al- 


pung 


di Lereng 


KOMPAS/FBNGANATA INDRA RIATNOKO 


Pemilik jip menyiapkan kendaraan mereka yang disewakan untuk tur wisata di kawasan lereng Gunung Merapi di Desa U: mbulharjo, Cangkringan, Sleman, DT 


Yogya 


peternak sapi perah yang tidak di 


sebagian besar warga di lereng Merapi 
bekerja sebagai peternak dan petam- 
bang pasir. Namun, setelah letusan Me- 
rapi beralih profesi sebagai pe- 
nyedia jasa wisata, salah satunya pe- 
nyewaan jip. 

Pada erupsi 2010, 
Kinahr 


sebagian. besar 
jo hancur di- 
rapi, Meski de- 


(18/9). Sedikitnya terdapat 40 jip yang disewakan untuk tur tersebut dengan tarif Rp 
pat beternak kembali karen 


erupsi awalnya ia hanya menjadi tu- 
kang ojek bagi para wisatawan di Ki- 
nahrejo. Kemudian, setelah menabung 
sedikit demi sedikit, ia kemudian mem- 
be 


usaha dobel Kalau ngoje ngoje 
kalau sewa trail, ya, sewa trail, dan 


tempat tinggal mere 


50.000 per dua j 
a berada di dalam lingkup kawasan 


kelompok jip, semua komunitas me- 
nyediakan paket wisata yang sama de- 
ngan tarif seragam Rp 250.000 sekali 


lava tour yang biasa dilewati 
ah Opak, kemudian 
Tugu Ambruk di Dusun Petung, batu 
"alien" (bentuknya mirip kepala alien) 
di Dusun Jambu, Dusun Kaliadem, 


an besar pemilik adala 
na Merapi. 


ah para 


Bagi para wisatawan, petualangan 
mengendarai ”kiwil” sangat mengesan- 
kan, Mereka bisa menyaksikan 
langsung sisa-sisa erupsi Merapi. Sam- 
bil mengendarai jip, mereka mende- 

para sopir yang 
sekaligus juga menjadi pemandu wi- 
sata, 


ita tak 


Bencana erupsi Merapi tern 


warga Dusun Kaliurang Timur, Rabu 
. 

Melihat antusiasme pengunjung, pa- se 
ra pemuda di dusun tersebut kemudian 
memberanikan diri meminjam uang ke 
bank. Dengan modal pas-pasan sekitar 
Rp 28 juta, Heru membeli dua jip 


Merapi Land Cruiser Community. 
bulu kami memegang sabit, te 
ang sedikit mentereng k 
mi memegang seti 
(30), anggota komunitas Merapi Jeep 
Community 86, sembari tertawa, 
Menurut Wajiyanto, sebelum erupsi 


, bencana tersebut kini telah 
diganti dengan berkah | 
tunya deny 
penyewaan jip wisata Mc 
mereka sebut lava tour Me 

Slamet Ndomo (27, 
Adventure, 


kalau sewa jip, ya, sewa jip. Ini semua 
dilakukan demi pemeratz 
mua warga dan tidak ada 
mendominasi, paparnya. 


a, yang habis diterjang awan panas, Mu- 
seum Petung tempat menyimpan ta 
rang-bara 
Maridjan di Kinahrejo, hingga ag 
Petung, sebuah bukit kecil yang sangat 
strategis untuk menyaksikan Merapi 
secara utuh. 


4 lereng 
api mereka memang te- 
apu awan p: tetapi 
ka tetap bertahan dengan mata 
an baru, salah satunya mem- 
jasa wisata lava tour dengan "ki- 


api. 
), anggota Grinata 


Rute "lava tour” 


Meski terdapat bermacam-macam 


mengungkapkan, setelah 


DD NEW THINKING, 


HYUNDAI NEW POSSIBILITIES. 


THE POWER IS YOU 
198 xp x torour 445 Nm 


KO Ar NITA la 


pad ua NW NN ———-8 


2.2 CRDi TURBO DIESEL 


NOTHING COMPARES! 


6-spero at « 1 SEATER x PANORAMA SUNROOF x XENON PROJECTION HEADLAMP 


NLEASH THE POWER WITHIN. HYUNDAI IS AT HALL A4 & C, THE 207i IIMS. 
TEST DRIVE NOW! SANTA FE IS COMING TO YOU: 


SENAYAN CITY, OCTOBER 1 KOTA KASABLANCA, OCT R8 
MAL TAMAN ANGGREK & PONDOK | 


4, LIVING WORLD ALAM SUTERA, O' 
DAH MAL 1, TOBEF EMBEF 


COME TO YOUR NEAREST HYUNDAI FROM 45 OUTLETS THROUGHOUT INDONESIA, #daimobil.c 


HOTLINE SERVICE : € 


mriloperkoran @ ScraperOne & Kaskus 


KENDARA 


KOMPAS, KAMIS, 27 SEPTEMBER 2012 


IN 


s 


Sinyal Tangan bagi Pengendara 


ara pengendara di Indo- 
pas baik pengendara 

kendaraan roda dua mau- 
pun pengendara kendaraan roda 
empat, tidak banyak yang me- 
ngetahui bagaimana mengguna- 
kan sinyal tangan secara benar 
dalam berkendara di jalan. 

Jika seorang pengendara se- 
peda motor atau pengendara mo- 
bil dengan jendela terbuka, maka 
pada saat akan membelok ke ka- 
nan, an merentangkan le- 
ngan kanannya setinggi bahu 
(atau sedikit lebih rendah) de- 
ngan telapak tangan menghadap 
ke bawah (ke tanah) sebagai tan- 
da bahwa ia akan membelok ke 
kanan. 

Atau, pengendara akan me- 
rentangkan lengan kanannya de- 
ngan telapak tangan menghadap 
ke bawah, dan mengayun-ayun- 
kan tangan sebatas pergelangan, 
kemudian membelok ke kanan, 
Mengayun-ayunkan tangan se- 
batas pergelangan dianggap se- 
bagai permintaan kendaraan di 
belakang untuk mengurangi ke- 


Sumber, Mandboek voor Toerismme in Naterlandseh-Indit 


cepatan karena ia akan mem- 
belok. 

Ternyata kebiasaan yang se- 
hari-hari kita temui di jalan itu 
alah kebiasaan yang diajarkan 
oleh ayah kepada anak, kakak 
kepada adik, atau menyebar dari 
orang ke orang yang lain (se- 
seorang ” melakukannya — dan 


orang lain menirunya). Tidak he- 
ran jika kemudian sinyal tangan 
itu tidak dilakukan secara benar 
atau tidak s aturan. 

Dalam Buku Panduan untuk Pa- 
rhvisata di Hindia Belanda (Hand- 
boek voor Toerisme in Nederland- 
sch-Indie) yang dikeluarkan oleh 
sebuah organisasi Belanda, Java 


Motor Club, yang berkantor pusat 
di Semarang, disebutkan ada em- 
pat sinyal tangan. 

Pertama, saya akan berhenti. 

Pengendara mengeluarkan le- 
ngan dari jendela mobil dan me- 
nekuknya dengan sudut 90 de- 
rajat (vertikal) dengan telapak 
tangan menghadap ke depan. 


IN 


onda Motor Corporation 
H memilih Indonesia seba- 
gai tempat munculnya 


New Honda CR-Z untuk pertama 
kali di dunia. CR-Z, mobil hibrida 
sport dari Honda, diperkenalkan 
kepada dunia di Indonesia In- 
ternational Motor Show 2012 
yang diselen an di Jakarta 
International Expo, Kemayoran, 
Jakarta, 20 September lalu, 

Indonesia boleh bangga karena 
IIMS 2012 yang dipilih sebagai 
tempat pemunculan New Honda 
CR-Z. Apalagi, sebelumnya ada 
niatan dari Honda Motor Com- 
pany di Jepang untuk memun- 
culkan New Honda CR-Z di Paris 
Motor Show 2012, akhir Sep- 
tember ini. 

Sayangnya, kebanggaan itu ti- 
an dengan perkembang- 
an penjualan mobil hibrida di 
Indonesia. Mobil hibrida meng- 
gabungkan mesin pembakaran 
dalam (internal combi 
gine) yang berbahan 
nyak dengan motor listrik. Peng- 
gabungan itu membuat mobil 
hibrida lebih hemat dalam 
mengonsumsi bahan bakar dan 
juga ramah lingkungan meng- 
ingat kerja mesin berbahan bakar 
minyak menjadi lebih ringan ka- 
rena” mendapatkan — bantuan 
tenaga dari motor ik. 

New Honda CR-Z menyan- 
dang mesin i-VTEC dengan ka- 
Liter setara dengan 
mesin Honda Jazz atau 
Honda Freed. Dengan bantuan 
motor listrik, performa New 
Honda CR-Z setara dengan Hon- 
da Civic yang menyandang mesin 
20 Liter, Itu sebabnya, New 
Honda CR-Z disebut memiliki 
performa Honda Civic, tetapi 
konsumsi bahan bakarnya setara 
dengan Honda Ja: 

Honda CR-Z pertama kali di- 
luncurkan di Detroit Motor Show 
2010, Amerika Serikat, Januari 
2010. Hingga saat ini, mobil itu 
telah dipasarkan di 56 negara 
dengan total penjualan sebanyak 
66.909 unit. 

Sesungguhnya sejak beberapa 
tahun terakhir, perusahaan pem- 
buat mobil Jepang, seperti To- 
yota dan Honda, telah mencoba 
memasarkan mobil hibrida di In- 
dones Namun, karena tidak 
adanya insentif dari pemerintah 
bagi mobil-mobil yang ramah 
lingkungan dan hemat bahan ba- 
kar, harga jual mobil hibrida di 
Indonesia sangat mahal, sekitar 
Rp 500 juta 


Prius Plug-in Hybrid di stan Toyota. 


Itu membuat untuk sementara 
mobil-mobil hibrida kelua 
Honda dan Toyota, antara L 
Prius, belum dipasarkan secara 
meluas di Indonesia. Dengan 
harga semahal itu, orang lebih 
melirik — mobil-mobil — papan 
ang dianggapnya lebih ber- 


memasarkan mobil-mobil hibri- 
da. Jika pemerintah ingin sung- 
guh-sungguh mendorong peng- 
hematan bahan bakar dan me- 
lestarikan lingkungan, membe- 
rikan insentif bagi mobil hibrida 
adalah salah satu 

Dengan adanya insentif dari 
pemerintah, yang berupa pengu- 


rangan pajak, diperkirakan mobil 
hibrida, seperti Toyota Prius dan 
Honda Insight, dapat dijual pada 
kisaran harga Rp 200 juta. Na- 
mun, pemerintah mengatakan, 
jika ingin mendapatkan insentif, 
mobil hibrida itu harus dipro- 
duksi di dalam negeri lebih 
dulu. 

Persoalannya, praktik yang bi- 
asa berlaku adalah sebuah mobil 
baru akan diproduksi di suatu 
negara jika penjualan mobil itu 
mencapai 2000 hingga 3.000 
unit per bulan. Nah, dengan har- 
ga jual sekitar Rp 500 juta, sangat 
sulit bagi mobil itu untuk dijual, 
apalagi jika harus menjual se- 
banyak 2.000-3.000 unit per bu- 
lan, 


Mobil Hibrida Belum Akan Ramaikan Jakarta 


FOTO-FOTO: KOMPAS/JOHNNY TG, 


Sementar: dijual dengan 
harga Rp 200 juta, peluang untuk 
mencapai jumlah penjualan se- 
kitar 2.000 unit per bulan lebih 
terbuk: 


Dua jenis hibrida 

Saat ini ada beberapa jenis 
mobil hibrida. Pada mobil hibrida 
keluaran Honda, mobil meng- 
gunakan mesin berbahan bal 
minyak sebaga 
ma, sementara motor listrik ha- 
nya berfungsi membantu meri 
ngankan atau memperkuat kerj 
mesin berbahan bakar minyak. 

Pada mobil keluaran Toyota, 
mobil menggunakan motor lis 
trik sebagai penggerak utama, se- 
mentara mesin berbahan bakar 
minyak hanya berfungsi mem- 
bantu. Namun, dalam ketiadaan 
persediaan listrik di baterai, me- 
sin berbahan bakar minyak akan 
mengambil alih sebagai pengge- 
rak utama. 

Pengisian listrik dilakukan pa- 
da saat mobil mengurangi ke- 
patan (deselerasi), mengerem, 
atau melaju di turunan, di mana 
motor listrik akan berfungs 
bagai alternator. 

Pada mobil hibrida plug-in, 
mobil sepenuhnya digerakkan 
oleh motor listrik yang mem- 


gsi sebagai generator. Listrik 
pada saat mobil diparkir di 
rumah atau di kantor untuk wak- 
tu yang lama. OL) 


Kedua, saya akan membelok ke 
kanan, 

Pengendara merentangkan le- 
ngan secara horizontal dengan 
telapak tangan menghadap ke de- 
pan (bukan menghadap ke ta- 
nah). 

Ketiga, saya akan mengurangi 
kecepatan. 


Pengendara merentangkan 
tangan secara horizontal dengan 
telapak tangan menghadap ke ta- 
nah, dan secara perlahan meng- 
ayun-ayunkan tangan sebatas 
pergelangan, Mobil di belakang 
diminta untuk tidak mendahului 
karena di depan ada orang yang 
menyeberang, atau kendaraan 


urer 


yang akan melintas. 

Keempat, silakan mendahului 
dari sebelah kanan saya. 

Pengendara merentangkan le- 
ngan secara horizontal dengan 
telapak tangan menghadap ke de- 
pan, Kemudian telapak tangan 
digerakkan ke depan dan ke be- 
lakang. GL) 


The new Caravelle. 


Get a special deal. 
Visit our booth at IIMS, Hall B-4 and C- 


A. 


Volkswagen. Das Auto. 


COME AND TAKE YOUR PICTURE WITH THE MOST DEPENDABLE TRUCK IN INDONESIA AT IIMS 2012 


mrioperkoran @ ScraperOne & Kaskus 


Dependable Transport Solutions 


US Irucks Corporation 


Spectatist Furniture 
& Matiress Store 


| UNBEARTABLE ( OFFER 


Ng 


KLASIFIKASI 


ADDITIONAL :204 OFF -- 
MONTHS 


INSTALLMENT'" 


FREE 


llmeni 


EVERYDAY jean ewe Jawa Jati | 


iims 


Only at Electronic Solutiot 


tanpa kon 


Solution" 


jemn je) gan | oven 
Pa ana Matusan TANEAN AN 


45. 900. 000, 18. 825 sepak 


MATTRESSES ANO PILLOWS 


@ 


ah 3 


ia Te Pillow 


021-4287-6622 


“ 


Introductory Offer 


40x”: Ea 


Pan 22. 020. 000, - 


sms :081 


Vikuti kis Hanna G3 c halaman 42-51 


ASI 


IKLAN 


UNTUK PEMASANGAN IKLAN HUBUNGI : 021 2567 6000 & 2567 6076 | FAX 021: 


GA "Y 


KOMPAS KLASIKA (Kamis, 27 September 2012 | JABODETABEK | 


MATRAS 18012000 


1643 5: 


5.600.000,- 


146653. 


BELUM termasuk tambahan diskon sid 201 & Gratis cicilan wd 2 Bulan. Syarat & ketontuan berinku. Gambar adalah Mustrasi 


Visit our website to sae our Stores location: www.alactronicsolution.co.id & www.www.homesolution.co.id 


Electronic Solution 


ind us on: 


ollom r 
BY neersotoon 


omai: solution@electronicsolution.co.id - 


 @ store... 


MOPANG SLS 


OTOMOTIF 


PERLENGK. OTOMOTIF 


Cari Box u/ Laundry, Canvass, 
Delivery. Resto? ” Hubungi 
:0818.846.107, Ready stock! 


MOBIL DICARI 


AL 10 Apapun Jns Mblnya Kami 
Bayar Cash: AM Car Pdk Indah 
Jaksel : 70513895-08121097594 


A1, 0 1 Apa pun jenis mbl anda 
dibayar dgn harga tinggi Andri 
68629818/0818-901-687 


M1, 1.0 Bayar Cash Mbl anda !! 
Aman & Cepat B.Up/Eropa/Jpg 
021-70617199/08128107799 


ALO1 Byr smua Merk Mobil 
aman & cepat hub:Ahong, 7041 
5551, 93606828, 085782088888 


Automotif beranl beli mbisegala 
merkkthn danhra pantas/tinggi 
ssualkond Prscpt:081219688990 


Beli Sgl Jns Mbi Hrg Tai Th.90- 
2012 Bpkb Asli/duplikat Wahyu 
70283933/08128907676 TGR 


Berani Beli Mobil Harga Tinggi, 
Aman6Cepat.Hub:Hj.Zakiah,021 
-10025700/SMS:081385851881. 
Pemakai Berani Beli Tinggi, Byr 
Cash/Over Kradit Semua Mobil 
Hub:6885.7502 / 0856 1000 338 
Trima smua merkMbI cash/over 
kredit hub:08179986021-08121 
8211710-99510392(trima SMS) 


MOBIL DIJUAI 


Mama 


Aston Martin rapide(4doors)'11 
Km1Rb Grey Jual Cpt 4,2M Vr20 
Nopil STNK 1Th 087878783377 


AUTO ONE PONDOK INDAH 
Aston Martin Rapide 6.0 Silver 
zAuto One Premium Cars Btgz 
021-7203011 / 081389109131 


AUTO ONE PONDOK INDAH 
Porsche 911 Turbo Yellow 2008 
“New Panamera 3.6 V6" 
White on Marsala Red Bose 
sAuto One Premium Cars Btgs 
021-7203011 / 082111928337 


AUTO ONE SLIPI 
Mini S Coupe P.White Lounge 
“#sLeather, JCW Body Kits 
021-29308685 / 081806898787 


AUTO ROYAL PDK INDAH 
kara Cayenne 3,6 black inter 

96, warranty ATPM, ready if 
th : 021,7289-5258 / 59 


AUTOHAUSE IMPORTS 
New Boxster Yelllow,Red, White 
"& Cayenne V6 ATPM Black " 
91icarera S new mdi wht kmBrb: 
Pluit 66601313/Sntr 29450773 


AUTOHAUSE IMPORTS 
Evogue 4D Blck,Whte TV3/TV1 
Pluit 66601313/Snter 29450773 


AUTOHAUSE IMPORTS 
Mini Cooper White,Red,Orange 
Pluit 66601313/Snter 29450773 


CIK'STORE AUTO GALLERY 
Boxstar 2.7 Red 2011 KM 6000, 
Pajak Pajang,Good Condi 
&# Hubungi:0858.8030.5 


Daimler/Jaguar V8 th 97 Hitam, 
antik Kiko Auto Gallery JI.Radio 
Dalam Raya no.34 ph 7254200 


Evogue 2.0 5Door 
Dynmc Lux Pack/Pwr Back Door 
tokikirik 3 TV / 5 Camora “ea 
Arron'z Auto BOS 02165837777 


Sudoku terdiri dari 9x9 kotak yang dibagi dalam 3x3 kotak 


kecil (sel) yang disebut area, 


Tujuan permainan Sudoku adalah mengisi sel-sel kosong 
dengan angka antara 1-9 (setiap sel hanya 1 angka) 


» Angka hanya dapat muncul sekali dalam setiap baris 


- Angka hanya dapat muncul sekali dalam setiap kolom. 
- Angka hanya dapat muncul sekali dalam setiap area. 


——— 
t Conceptis Sudoku 


aa 


By Dase Green 


an Level art 


Pa 'edisi sebelumnya 


ISA 


2 


“« 
“ 


Ip ojo 0 ola 
daa nla oo 
— 0 ojo alon 


"os al- voloOom 


2 
8 
5 
4 
1 
9 
6 


sono olu ud 


Koja Ulu Oo 
Ono ola ro 


ix 0 ajo d a|x 0 


ing Programme of 
1ww,emlicensing.co1 


mrioperkoran @ ScraperOne & Kaskus 


Evogue 2.0 Dynamic lux Sdr, 
1,195M OTR Black on red recaro 
seat, 5cam, nego: 021-97911111 
Pin BB: 323dc6ff 


EXOTIC AUTO 
Cadillac Escalade "" 
PI: 7200099-Klp.Gdg: 45846140 


poya ANTASTIC PRICE ! 
Porsche. Cayenn s 
V19 ai 
Gor 
02: 


Lawang PRICE !! 1 
Pack / Plus 
ladk 
1585/45866535 


Ferrari 430 th.2007,kuning form. 
b ceramic brakes,TUBI exhaust. 
Hub:08161333310 


Hummer H-3 Putih Velg Hitam 
Hub: | BCA | Auto Bos 
Hub:0816.734173 


Hummer H3 2011 Silver Tanduk 
3TV Camera Km low Full orisinil 
Gress !!! Spt br 02133389533 


Jaguar 3.0 S '04 silver in beige, 
facelift, telp, S.roof, heater seat 
Betawi mtr 5845284-5 Klp Gdg 


Jaguar XJ8 ATPIM 2000 slv antik 
record serv interior rapi perfect 
condition Hub:08119910800 


Land Rover long sasis Hijau 
Armi th 1982 AB baru a.n 
sendiri barang istimewa, Hub. 
081227883311/0274-78833M| 


MaseratiGTS MCsportlineWhite 
Limited Edition Parfact Cond 
onlyi in Indo 089637938881 


Mini Cooper Roadster, Red 
Ready Stock!l Only at Garage 
Motorsport “"# 0816-1997-890 


Mini Cooper S AT Turbot Coupe& 
Hatchbadk),Pepper White, JCW 
b.Kit, Recaro seat,Sport/media/ 
vision/ chili pack, Emirror, 
keyless leather dashboard, atc. 
cail:021-97911111 Pin: 323dcbff 


New Mini Cooper Coupe JCW 
White ““Garage Motorsport 
'$ Hubungi : 0812-8700-9300 " 


P.Cayenne 3.6 Baru,Black,ATPM 
S.Roof, Hidrolik, DVD “ Garage 
Motorsport ““ 0816-1997-890 


PORSCHE - EXOTIC AUTO 
#erkeBoxster S, 3.4 Lia 
oxster Spyder 3.4 
"“Panamera V6 3.6 
“dst Panamera GTS 


amen Bunian 


RR 
5dr/3dr,3TV/ 
SupremeCard5. 


000099- Klp. Ga 15816140 


Porsche Carera S'07 F.Lift'2010 
Porsche Panamera turbo'1l htm 
km3rb F-0pt2,7M 087876783377 


Porsche Cayenne 4.7 Hitam Th 
2011,KM 1100 AutoMax Gallery 
45857731-45816819-6506888. 


R. Rover Evogue 2.0 AT 2012 
Putih Km900, Lgs nama Pembeli 
Pakubuwono7252333/72790162 


Range Rover Evogue 4Doors-2D 
oors Black " White Full Opt 3TV 
5Cam PBD Ready Stock “Sela 
met Motor" Ph 021-29450837 


Range rover evogue Adr white 1 
tv H1,185M 3tv 1,225M, 5 
camera pano,pbd 087870518686 


Range Rover Vougue 4.5 Engine 
Jaguar 06,green on beige md 
asli Spr charge,auto biography 
bgs ski TT/K Hub: ph 4240789 
0811970214 - 08.7878.555.255 


RiRovar Evogue 2.0 4Dr/2Dr 
Special Rate 0 
Inti TSC Apoly) 
Terima Jual/Beli Mobll Bekas 
Call : 3521358 


RM 


Cayman R 3.0/29 PDK 
S4, 


Terima Jual/Beli Mobil Bekas 
Call 358 


Rolls Royce Phantom Spirit of 
Centenary,new,Rhapsody black 
Vacum. RJS 6546116, 92612900 


Subaru WRX full STI full speck 
relli,km30rb,Th'2007 jual cepat 
spt baru hub.081.8080.19225 


VIP MOTORS 

& Ghost EWB White 
y Night Vision 
Curtain Vacum 
GMO 4 open EN night 
021-1524MM6, 021-1505666 


Wav 


(A6 3.0 Ouattro 2012/2011 putih 
Km Srb Kiko Auto Gallery Jl. 
Radio Dalam Ry34 ph 7254200 


05 Th 2010 Hitam S-Line Mul 
Sekali Seperti Baru, Hubungi: 
70.555.667 / 0878.878.878.66 


R8 V1O 5.2cc 2011 whiteOnRed 
100tperfect km3rb Original 
Record AnSndri. 0817 7879 17 


23/06 


Beta pan 71868000 


3201 Lifestyle'08/09 blck in blck 
GPS, km rdh, 1 tan dr br, full ors 
MatahariMb 45846730,4525102 


520i AT 2012 Hitam 100#baru 
bs lgs nama,VR17,TV,Jkit,Eseat 
Sunroof,Keyless,Xenon Jl.Tanah 
Abang II no.66 Ph 34835051 


5231 Bus F10 th 2011 (nik 10) 
STNK Jan,12rb Km,Hitam,spt br 
Rp 660J.TIp 0818671989 


523i F10 Nix Th'2011 Black Intr 
Beige Km.8Rb Velg 20 Breyton 
Perfect Condition 998 Spt Baru 
Baruna Motor Ph.7504217-18 


5281 Executive 2012 silver km 
600, blm BBN 995jt.Kiko Auto 
Radio Dalam Ry 34 ph 7254200 


535i F10 2011 Putih, Tangan |, 
ATPM, BSI 4 tahun. Istimewa 
#8 Hub: 0816.4838.612 "““ 


AUTOHAUSE IMPORTS 

“ X6 Facalift Black,White " 
640 M Packaged White "44 
Pluit 66601313/Snter 29450773 


BEST PRICE @ CHOSEN CARS 
 AII New 640i Coupe M Sport « 
“ G Pluit 66694555-98007337 - 


SIRAJAKREDIT 
320 Baru Total Dp 69 Juta OK! 
Klik Aplikasi Online Cepat OK ! 


SPECIALPRICEGGRAND INDO 
ADi Gran COUpes—--— 

Jo/A Woors, Black& White 

OHP, Panoramic 


SPECIALPRICEGGRAND INDO 
New X1 3.0, AWD, Panoramic, 
New X5 3.5 TwinTurbo, 7Scater 
New X6 3.5, vacuum dr 4 5 cam 
minal Motor 
KGASI1111,1520000, 17225222. 


X 5 Panoramic Thn'2004/2005 
Warna Hitam 3000cc (Antik). 
Hub:0818 899 0083/9806 5638 


X1-1.8712 TT Bsns'11 


X3-2.51/04 " 
X3-2.5107,K3-3.51 tra .0D'11 
X5-5.01"11,X6-3.51/09,730 Li'10 


BestindoCarUtamaPh:74868000 


X5 3.5 012/011 7seat, bim BBN 
Km 6rb,free serv 1,250M Kiko 
Auto Radio Dlm 34 ph 7254200 


X5 New 3.0 Exctv'07 Htm 1007 
Ori Pnoramic Mon Joystik VR21 
Bdykit 655jt. 0817 000 2517 


X5'07 htm,km28rb,srv RecBMW. 
X5,3.0exc'03mediumSlv,TV mon 
AutoFit 021.36900939/6542860 


Z4 25 wrn htm km7rb thn 
06/11 jin.Manggis C3 Kalibata 
Indah tlp.021 993 26120 


ID cevrour 


Captiva Diesel'2008 (D)Silver 
1Tgn,Istw Jl.Bukit Pakar Timur 
No.76 Bdg T.081320404750 


Captiva,Colorado,Orlando,ready 
Stock Bonus menarik hny di Sun 
Motor Kalimalang Ph.3648515 


Captiva,Orlando,Colorado,ready 
II New Aveo & Trail Blazer trm 
Indent,Hanya di Andalan Group 
1.3861870,4533201,7396889 


SPECIALPRICEGGRAND INDO 
Chavy Tety 3LT2,4W0,320hp 
seator, st 


Bose, DVD, 


Trall Blazer / Captiva/ Orlando 
Indent” Skrg,September Dapat 
Hub.Sun Motor Jl.Panjang No.1 
Kebun Jaruk Jakbar Ph.5321359 


oremium 


Suburban LTZ half ton 5.3L . 
Chevrolet Tahoe 5.3L 
V8 Awd (320hp) ... Blaact 


D coevsuer 


300C 2011 Putih Sedan Kmbrb 
seperti baru, Kiko Auto Gallery 
Jl.Radio Dlm Ry 34 ph 7254200 


ANTONCARZ 45877555 
Wranglar Untimited Platinum 
Wrangler Sahara & Rubiton 

Mub.: 0818.977,600 


CHRYSLER SLIPI 
“New Chrysler 300 Criste 
Wrangler Sport Platinum,Moun- 
tain/SaharaArtic/Rubicon COD 
Grand Cherokea 3.6 & 5.7 R.Stok 
Jeep Compas Patriot 2.1 Ltd "12 
#“ikbodga Journey 
43 Years ATPM Warranti 
02129302685 / 081287577717 


GLAMOUR AUTOBOUTIRUE 

. Grand Cherokee w........ 

.« 3bL : 1.120M, 5.7L : 1.390M. 
. Jeep Patriot 2.L : 50Ojt: 
Garansi ATPM 3 Tahun 
08 111008 099 / 021 - 7248750 


GLAMOUREXHIBITIONGPIM2 
Patriot,Wrangler,Grand Cheroke 
.. 2-30 September 2012 .. 
Harga Spesial Selama Pameran 
Easy Pay / TDP Bisa Dicicil .. 

«8 Garansi ATPM 3 Tahun “ 


Jeep Wrangler Sahara- Artic' 12 
putih,km3rb,BBN Stnk a/n pem- 
beli 99,9'baru cash/kredit nego: 
021-97911111 Pin BB: 323dc6ff 


Jeep Wrangler YJ'97 4x4 Hitam 
Kopling # Dynamo 4# Aki Baru 
Rp.190jt 8 081314043605 


PAKUBUWONO CARS 
Wrangler 3.6, Sahara “#4 
Doors, Red, White, Black "" 


Call eva 725:1893/725.2333 
RJM 
Dodga Joumay 24 / White 
Special Rate Ox 
Interest CT & € Apply ) 
ima Jual/Bell Mobil Bekas 
Call: 3521358 
Wrangler Sport Unlimited 4D'08 


Hijau Met Km20rb Bas Skl 550jt 
Bgs Skl Hub 0813-1945-1859 


Wrangler Sport Unlimited 4D'10 
Dark Green Met Km9rb Bagus. 
Sekali Hub 0878-7820-7722 


Wrangler Unlimited Sport 3.8 
A/T Bensin 2010 Kuning,Km 
13rb PMK 5/55 Ph:65860561/70 


HP oamatsu 


AI New Xenia Ang Mulai 2.2jtn 
Granmax PU Angs Mulai Stan 
Terios Angs Mulai 2. 

794831 


Tanjung “Priok 


AII New Xenia Tdp12jt,Terios 1 
it, Luxio8jt,MB12jt, PU7jt, 
12jt 081280409068- 9738. ea 


Terios Th '09 Type F700RG TS, 
"1 Ea Wm Htm, Asuransi, 

RT Hrg 140Jt Nego 
Gent dooss, 02193608377 


Xenia Li Family thn 2010 
Maroon Metalic £ 20Rb Km 
dipakal ibu rumah tangga Harga 
Nego.TIp:97197876-0816983392 


II New Fiesta Promo Disc Bsr2 
an Pkt Asesoris & Promo2 Lain 
C/K 081316527388-91373103 


(MI New Focus,Fiesta All Type 
Ford,DP rendah,Bng rendah 3.56 
"Proses cpt hub:02175914508 / 
081280001081/ 081213818796/ 
085691524121 / 087885898818 


Focus comfort 2011 AT Putih 
pajak pja tan pertama KM 16rb 
full original Hub:021-93515979 


New Everest Itd 4x4AT'09 Putih 
Stnk Ith km low full ors antik 
HW.9458 44970815 11 999583 


Ranger '08, 4x4, 25, Silver, 
Ban Br, Pik Pig, Body MIs Siap 
Pakai 081280809986 -99890866 


Accord 2.4 VTIL2010 putih S.rec 
Civic 2010 police matal S.racord 
C/K Axel Cars Hub:7025 3011 


Accord 2008 A/T,Hitam Kond 
Istw Mis/Siap Pakai(Cash/Krdt) 
Mp:081383488733/96369430 


Accord VTI MT Th'2005 Abu2 
Metalik Masih Bagus Hrg.145jt 
nego Hub:0817.864625 


Accord VTi “08 A/T Hitam,Tgnl 
Ors,JokKIt,AlIRisk,BanRad:Tm n 
Chrysant.1 BSD 0813 82596509 


Accord VTIL'10 AT Hitam 
Km15rb Pemakalan'11 Bagus 
Sekali Hub 0878-7820-7722 


All New CRV 2.0 AT'08 Hitam 
Over Kredit 85jt Ags 33x7,3jt 
AssAII Riskdth 081808579776 


AANINew Honda Brio R.StockNew 
CRV Krdt 3 Thn Bunga Os Atau 
cicilan 4,Sit hanya di Honda Per 
mata Hijau Showroom bengkel 
sd 19.00 Ph.5332566 


Brio 149jt Civic Cty Jazz Freed 
(Crvrdy”“b.01/ang Ajtn) Vkool" 
Honda jatinegara.021-85919898 


Brio, Jazz, CRV, City,Freed,Civic, 
Acc, Odys, Bng 3.885 Vkool,Rdy 
HondatakraPangukir 3905570-1 


Brio, Jazz, Freed, Civic, CRV, Rdy 
#Vcool.B901/Ang2jtn/ TDP32jtn 
HondaAristaMangga2”6129999 


Civic 1.8AT.2008.Silver.km 35rb 
Pajak Pja,Servis Rekord.Mulus 
Terawat:hub: 081808351768 


Civic 2.0L CBU A/T'08 
kulit, Km34rb, kondisi 
RHYS 0819.3231.1212 


CRV '07, 2.4 ce,Hitam,Built Up, 
Sun roof, E seat, km 37rb. 
“Auto mega 45847429" 


CRV 2.0 A/T 2011, Dark Mocca 
Pearl. Km 30 rb. Harga damai, 
Hubungi: 0811966121 


CRV 20 AT Thn 2007 warna 
silver,Km 6Irban barang mulus 
95'4 Hub: 087873112802 


CRV 2.0 AT'08 silver stone,J.kit 
Chrome, fog lamp, low km, istw 
Betawi mtr 45845284-5 Klp Gdg 


CRV 24 A/T 2009 Putih Metalik 
Good Condition Best Car PMK 
Blok 5/55 Ph:65860561/70 


CRV 24 A/T 2011 Abu? Met,KM 
10rb,Service Rec,Spt Baru,TV, 
Camera Hub :0888.996.3003 


CRV 2.4 A/T'08Dark Mocca,Tgnl. 
Mis Skl,Serv.Rcd.Hub:3303 6001 
Mangga 2 Sar Lnt.Dasar Lot N 


ilverjok 
rawat. 


CRV 24 AT Th 2011 Hitam Full 
Orisinil STNK 1Th,Serv Record 
Honda. Hub:68650033/32226669 


CRV A/T th/03 Silver Km rendah 
Sgt Trwt Sprt Baru Nego Hub: 
37747949/ 10615395 


CRZ 15 AT Hybrid type Alpha 
Black @ VIP Motors 
021-1524M18,  021-1505666: 
GMOI 15866706 open till night 


Jazz 1.5 RS'08 (AT)#1,5 S'2010 
(AT) # City 1,5 Vtech'07 (AT) Jl 
Fatmawati 36 A-B ph 7508810 


Jazz RS AT Thn 2010 Bin 2 
Warna Hitam Met,Jrg Pakai, 
Full Ors. Hub: 08551111657 


New Civic FDI 1.8 AT vtech abu? 
met Tv,sensor mundur.th 08/09 
Hub:081382903800 / 8650829 


Odyssey A/T,Ungw'074Odyssey 
A/T,Htm'05 bs TT/C/Ktrwt,Zen 
Auto,PMK X/11 Hp.0818888615 


Stream 2.0 AT'05 Htm Met Tani 
STNK Pig Mis Trwt Roxy Grogol 
Hub:0815.17488411 - 93451688 


H-1 24 At'2010C12seat)Elegant 
Silver Met Rp.275,5jt(Nego) 
(YK ph:58356865/5804264/66 


New Grand Avega AT'12 Merah 
991SptBr Jamin! Low KM Tgn 
Baruna Motor Ph.7504217-18 


New tucson GLS AT'11/12 putih 
Int Coklt SptBr MshPlastik F.Ori 
Baruna Motor Ph.7504217-18 


Santa Fee 2.7 AT "2008 Hitam 
Mulus 350jt /Nego bisa Kredit 
hub 082116785555 Rwmangun 


Santafe 2.7 4x2 A/T'O7 Bensin 
wrn Hitam & abu-abu metalik 
Hub: 0818 0809 9258 Jam kerja 


INI New ELF 4/6 Ban,Gratis Bak 
/Bok,DP & Bunga Ringan,Proses 
Cpt&Data Dibantu,Microbus Dix 
ELFC12/16 Seat).Hub:Autotipta 
Isuzu | (021)MGD:6128000 / 
85D:5388000 / PCN:3456000 


D Max LS Rodeo 4x4 DC'2004 
Merah,Coklat Met 145,Sit Nago 
ph:58356865/5804264/66 


Dump Truck FVZ 6x4,FVM 6x2, 
FRR 4x2,FTR 4x2 box/bax,truck. 
Elf 6/4 ban,Microbus 16/12 seat 
D-Max single/double cabin Disc 
/bunga mnrik Hub:PT.Rahardja 
Ekalancar 6266370-56941588 


EIF Ready Stock!! Mikrobus New 
Armada, 10 Seat Lux, Home T, 
TV 32 4 12 Seat Lux # 17Seat, 
Long 13 Seat Lux « 15 Seat 
ACND “GMA (BOS) 65834157, 
081381134112, 081230190388 


EIf Truk Box Almunium, DP Mrh 
Tenor Ath, Paket Bunga 04, 
Pasar Minggu 7985333-7975333 


BT-50 DC'09: 142,5jt-DC'08, 
180,5jt#SC'08, 110,5jt Nego 
ph:58356865/5804264/66 


CX-7 At'2010 Hitam Met,Istmw 
Rp.375,5Jt (Nego) Hubungi : 
(021) 93036990 


New Mazda2,Sept Big Deals, 
MPV Bianteyonwr mnrk,Dp rng 
0812.8697542 , 0251.8322999 


Bunga Kredit Mobil Baru 


3 Tahun 3.791 
4 Tahun : 4.391 


# Bebas 
Provisi 


5 Thn : Fix 3 Thn 4.753 4 Cap 2 Thn 
6 Thn : Fix 4 Thn 5.559 # Cap 21 


CX-7 GT(2Unit)'124 6 Th'1lr 2R 
AT HB'12,Semua SptBr1005 Ors 
Km.Rdh,BursaMobil MGK Lt.3/3 
70998168-68762195- 68457555 


SEPTEMBER CERIA 
CX7,MazdaB,Promo mnrk, Pakat 
DP rand sh back & bonus 
85901155 / 0858 8275 3366 


SIRAJAKREDIT 
CX dll All Type Baru, Dp Kecil, 
Klik Aplikasi Online 3 Jam OK. 


AII New Picanto, Rio & Sport 
Age Ang 2Jt Promo IIMS, Hub. 
081322212346 - 90247604 


AA New: Picanto, Rio: Sportage: 
Pregio $ Travelo : Ambulance : 
Hadiah Isg GPS. Hub: 790.2858 


AUTO ONE SLIPI 

E 250 Cabrio 11 Black on Beige 
CLS 350diamond black on black 
sand Passion Laather Intarior, 
AAMG pack sunroof,tv tuner,back 
Camera DVD, Harman Kardon SL. 
350 blck "11 night edt low km 
-Auto One Premium Cars Btas 
021-29308685 / 081542729900 


C 200 CGi “2010 Classic Silver 
Km 10rb Seperti Baru, Hub 081 
2232 5001 


C 200 Th'2009 Silver Km 50.000 
Hub:021.26192619 / 0821 2311 
2311 Akasia 6/59 PIK 


C 240 Elg'03 (AT) silver, S.roof, 
full ors. Tiara mbl, Jl Fatmawati 
36AB ph7508810 dpn suparindo 


C 280 Avg/E19'09 silver & black 
S 280 'O1 silver in groy, facelift 
MatahariMb 45858711,1525102 


(240 Elegance Silver Thn 2007 
Sunroof, J. Kulit, Antik. Garage 
Motorsport “# 0812-8700-9300 


200 2008 AVG Black On Black 
Low Km.Harm.Kardon,Pjk 1Thn 
0858222.22266, 08131958.0015 


(200 Elegance Th 2002 Hitam, 
FaceliftCD Changer,Velg Rac, 
Jok Kit, Trawat:0858.8090.9099 


C200/250,E250/300 Brand New 
ATPM,Serie lain Ikp bng Os Bs 
trade In : 0817886999 Adji 


(300 Avantgarde Th 2010 Hitam 
Interior Beige,KM 1rb, Tan 
1,Spt Baru Ole 199.6970 


CLS 350 AMG White/Blac! 

“ SLK2506E250 Special 
“##Autohause Imports: 
Pluit 66601313/Sntr 29100773 


CLS350 AT th 2006 w Hitam,km 
40rbVR AMG 20,Jok klt,Elect 
seat, Sunroof, Xenon Full orisnl 
Jl. Perempatan Radio Dalam 
(PN15) No 59 Ph 7211118 


E 250 th'2010Black onBeige,ISP 
2013kond.terawat,full ori,serius 
Buyer Call 0819.3231.1212 


E 260 Th '2005 Warna Silvor 
(Antik) Hubungi : 6891 3377 


A 


E200 Black'08,kml8rb,Sdh Rubh 
Seperti E280, Tem Jual/Beli Mbl 
Bekas, "“ Call:021-3521358 


E230 Edisi 9 Th 2009 Silver 
Interior Abu-abu,KM 13rb,Tgn 
1,Spt Baru Hub:0816.199.6970. 


E250 Aventgarde'2010 Km20rb 
Tanl srvc regsilvr,sptBaru:Auto 
Fit 0812.1817.1786 / 2945,0775 


E260 Hitam 2004, peminat 
khusus utk pemakai. hrg 270jt, 
hub : Bp Adi 0378 8982 9236 


E260 Tiptronik Th 2001 Hitam 
Interior Abu-abu, Tan 1,Kondisi 
Terawat Hub:0858.8090.9099 


E280 Elgc'06 Htm tgn | istw spt 
baru servis record TDP.35t ang 
12jt.0TO 568 " 0813 1028 9603 


E300 Avg'10 silver,km7rb ATPM 
dynamic Seat,ful ori 100#mulus 
AutoFit 021.36900939/6542860 


ML 350 "10/11 Grand Edition 
Black Km10rb Bagus Sekali Hub 
Ph 021-29450837 


RIM" 

E250 Cabriolet/Putih 
250 Coupe AMG 
AMG Estate (Full Opt)' 
G (Full Opt 
) ANC 
(15350 AMG Package 

Special Rate Ol 
Intorest! CT & C Apply) 

Beli Mobil Bekasi 

21358 


5300 2008 Hitam, ATPM, Fopt, 
3TV Panoramic, Vacum. Kiko 
Auto Radio Dlm 34 ph 7254200 


5320 Th'00 Hitam Facelift VR 
sgt Terawat, Antik. Kiko Auto 
Radio Dalam Ry 34 Ph 7254200 


5350 2006 Hitam CBU Panora 
micTV3,Kursi Pijat,Telp,Kulkas, 
Istimewa 021-96015299 


5350 AT 2012 Hitam 100f6 baru 
bs langsung nama, VR18, TV3, 
Camera,Jok kit, Eseat,Air susp 
S.Roof, Heater, PBD.Jl.Tanah 
Abang II No.66 Ph 34835051 


SL 500 Full AMG'03 Silver,Istw 
km43rb,Fia Mobil, PMK blok Z/6. 
Kemayoran: 0813.88368115 


SL320'96 AT,kmlow,BPKB,Antik 
“ Coklat Muda Metalik 
"JB Motor" 3808232/3808786 


SL55 AMG 2004 km 20rb,silver 
antik khs penggemar Kiko Auto 
Radio Dlm Ry 34 ph 7254200 


SLK 200 K '2010 Hitam Km.7rb 
Pajak panjang Seperti baru # 
(180 104 Km.49rb. 02133389533 


SPECIALPRICEGGRAND INDO 
ML350 4Matic Blue Eficiency, 
306hp,NewModel&Engine,re 
SPECIALPRICEGGRAND INDO 
SLK 250 / 350 AMG Paci - 
SEO. Most Full OP T--— 

R Stock, ALI r 


erminal Moto) 
111,4820000,P1722 


#0) dikantor-kantor 
cabang kami 


(O CITRA ASRI BUANA 


021 8855200 


alanul 
O251RIa04s0 
0267 416636 

den ketentuan berlaku 


Tajur 


Sales, Service, Sparepart GM #BCAfmanco 


42 


KOMPAS / KLASIKA / 
Kamis, 27 September 2012 


? BANDUNG EUY 


DOK KOTABARU PARANYANGAN 


BANDUNG EUY | Konser Musik 


Alunan Senandung Jazz Pengisi Akhir Pekan 


ANDA penggemar musik Jazz? Barang kali 
mendatangi konser musik jazz seperti Java Jazz 
atau Jak Jazz Festival telah menjadi agenda wajib 
setiap tahun di Jakarta. Namun, tak hanya 
Jakarta, kota-kota lain di Indonesia seperti 
Yogyakarta dan Solo turut mengadakan pergelaran 
musik jazz, yaitu Ngayogjazz dan Solo City Jazz. 

Lain lagi di Bandung. Daerah ini secara khu- 
sus mengadakan pertunjukan musik jazz. Locafore 
namanya. Festival jazz yang biasa mengambil 
lokasi di Kota Baru Parahyangan, Kabupaten 
Bandung Barat, selalu menyedot perhatian ribuan 
pengunjung dari setiap perhelatannya. 

Locafore yang baru-baru ini digelar pada 
21-23 September 2012 ini menghadirkan sejum: 
lah musisi jazz kondang Indonesia. Sebut saja 


N3- OTOMOTIF 


MOBIL DIJUAL 
MP oursusisai 


All New 2.5 Pajero Sport 2WD 
Ready Stock Hub Dewi Hp 
0816-1119296 


All New 25 Pajero Sport 2WD 
Ready Stock Hub Linda HP : 
08121999452 / 021-70688620 


All New Mirage/Pajero Dakar, 
Free Vkool Disc Bsr Byk Hdh,R. 
Stok.082125262255, 92506899 


AII New Outlander&Pajero Sport 
R.stok,Free Vkool, Bunga Of.hub: 
081398951383 - 081512811787 


Fuso B.Up 10Rd 6x2 Wing Box ' 
07/08 siap pakai.jl.Peta Barat/8 
(Prptn Rw.Bokor)021-92736956 


Grandis Th'2007/ 2006 Silver 
met Mobil Bagus Seperti Baru 
Orsinil Mulus Tgn, Dari Baru 
Rp.165jt Net Khs Pemakai 
Hp:95358189, 081807131799 


Pajero 3.0 Hitam Tahun 2008' 
Terima Jual Beli Mt 
Jaya Motor Call : 35213 


Pajero Sport 2.5 4x2 Exceed/10 
AKI, silver, nopol B-Likm low,ors 
MatahariMb 4525102,45846730 


Pajero Sport Exceed 10 slvr hrg 
ng T/T cash kredit sd Ath, Bendi 
2). Cinere:7548578-33007743 


Pajero Sport Exceed 2009 Putih, 
Tun 1,Mulus,Original Hub:021- 
9968 7193 / 0815.9988.1386 


Pajero Sport Matic Exceed "2010 
hitam, service record, Hub Auto 
2002, PMK, ph 32800088 


JD vissan 


Xtrall 25 AT Th. 05 Abu2 
Metalik Somerset N8/16 Minat 
Hub: 0878 8276 8181 


Evalia dp Aljtan, ang 3.7jtan. 
g.livina dp Alitan, ang 3,7itan 
hub:02196328735 


Frontier 3.0 Dbl Cab 4x4 MT'06 
hitam,jualMrh 149jt tdp13jt ang 
5,6x35:5860555,081389552078 


GTR R.35 '2008 Hitam, KM 7rb 
1Seperti Baru, BU Jual Cepat 
1,5M Nego Hub.0813.88368115 


Livina'2008, 1500cc, Otomatis, 
Silver, Mulus, Tgn I, AN Sendiri, 
Hub: 33086771 / 085719259368 


Navara 4x4 AT Hitam'08 km low: 
tgn | nopil pik pjg 275jt nego : 
021-94584197:081511999583 


New Elgrand 2.5 Nov 2011,fitur 
kameratv & front A, engine 
2500cc,AT,interior black, mulus 
sterawat,KM 21rb,lgs pemakai, 
CP 0818141999 


New Grand Livina Tdp.20 jtan 
ang,3itan Ready Stock Promo 
Harapan Indah Ph.02129475966. 


1 CARS 
V GTR 2calift 


Serena Bulld Up,2 OL 2WD A/T' 
08,Htm,Tan 1,MIs Trwt, Alex: 
08161893086,021-56941829 


Serena HWS 2009 abu? met 
terawat service record mesin ok 
jual cpt mrh Hub:021-93930998 


Serena HWS A/T 08 Beige, 3TV, 
nopil, tgn I, pake sendiri, 
0816707602 


SIRAJAKREDIT 
GL Xtrail Srn March Ev Dp Kecil 
Klik Aplikasi Online 3 Jam OK 


X Trail 2.5 CVT Extronic 2010 
Hitam TV DVD A/N Sendiri BU 
2MSjt Pajaklth 08117309595 


JI tovora 


AJM MOBIL 
Nph & Vell All Type Blck/White 
FT 86 GT Lmtd White/Blck/Red 
LC U.K 4,5 Diesel Black / White 
Call: 9190 7337 / 5422 0555 


AM Alphard X, SC, G HDD”““is 
Vellfire X, ZG, V HDD New" 
Alphard & Vellfire Wel Chair" 
Lexus "Facelift” RX 270 HK" 
“Harrier 2.4 White / Black" 
Land Cruiser 4.5 Dsl UK Facelift 
" Prado 2.7 TXL / TX New “« 
FT 86 CBU Whita / Black 
We receive ur car in best price 
Arron'z Auto BOS 02165837777 


Mphard 2,4 2WD AT Thn 2010, 
wrn hitm, kndsi. mlus, Hub: 
021-5680340 / 08129039255 


Alphard 24 G'2008 Silver,2TV 
18Spkr Otoman Mulus Ski:Auto 
Fit“0812.1817.1786 / 29450775 


Alphard 2.4 S 2009, Pearl Whita 
Pjk 1Thn, Toni, TVtCam, Istmw 
C Jmtr 6527788/082179998839 


Miphard 24 S Gold '11 White 2 
TV Cam Kulit KmS5rb Spt Baru 
Hub Hp 0813-1995-1859 


Nlphard G & Velifire V, Um: 
60jtan, Tv, ACam, 18 Spkr, Tkr 
tmbh, 0878 8766 8277 


Alphard G Putih'10 Kondisi Bgs, 
KM 28rb.Trm Jual/Beli Mbi 
jaya Motor Call : 352: 


Alphard S'10htm18spk Int.beige 
Alphard 3.0 (1040708) Hitam 
Velifire Z "11 Htm.02133389533 


Mphard24 09 htm built up f.opt 
3cam 18spk arteri permatahijau 
08129919998/ 085711130383 


Mphard&vellfire@Senayan City 
Harga TermurahilBunga 2.885 
Auto High Exhb:081319580015 


AUTO GRAHA 7948000 
AII New Alphard 2.4 Facelift: 
AII New Valifire 2.4 Facelift” 
AI New LC UK 4,5 Facelift #94 
II New RX 270 Facelift: 

Cepat, Lengkap, Murah" 
TDP 265Jt-an , Angs 4,9Jt-an 
087889500508 / 082111774449 


AUTO GRAHA 7949000 
Valifire 2.4 Z Aless Light Grey 
2TV, Camera, Jok Kulit, Krey' 
TDP 268 Jt-an, Angs 5,8 Jt-an 
081585535355 / 081807279392 


Avanza Gold Metalik 1.3 G 
2006,Kondisi  bus,lgsng pen 
jual.T:5608585/081219002900 


Roy 


SAEAK 


Tol 
marketngdihot 


BCA AUTO BOS 
AlphardSC#Audio815Jt#Alphard 
SC Leathert Kray 945Jt 4 Lexus 
RX 270 Facelift Hp:0816.73A173 


Camry 24V Matic Th 2007 
Silver Intr Abu-abu,Tgn 1,Kond 
Terawat Hub:0816.199.6970 


Camry 24V, Thn.2011, Hitam, 
tangan ke 1 dari baru,Km.6rb. 
Hub: 0812 9159 102 


Camry 2007/08 24V htm 255jt 
Serv.Rec 51rb" “Auto High MG2 
0858222.22266, 08131958.0015 


Camry '2008 24 type V,Hitam, 
Km,Mltb,Record Service,Tgn 1 
Hub:65861585 /0856 9252 9966 


Camry 3,50 Th.09/08 Lengkap 
Data Serv/Sangat Terawat,Bluo 
Silver.Hub.0815 8456 8887 


” 
- 
3 
3 
TA 
las 


Nyiur 
Penyakit menular 
Senjata peledak 
Daerah demiliterisa 
katan Inggr 
- Tanah genting di Asia Tenggara 
Lembaga sosial kita 
- Pimpinan univel 
11- Poros 
13- Nenek (Belanda) 
14- Unsur 


20 


16- 
17- 
18- 
19- 


22 
24-P 


Mass media atuan tah 
Nada lagu 

Atas nama 

Suster 

Bagian dari kapal laut 


Tingkatan dalam agama Hindu 39 -Peniti 


Tempat kediaman raja 
Air beku 


-Roda gigi 


aj» Im | 


» AMAjawaila 
Asep Suryana 
Muhammad Hilal 
Suci Rohaeman 
Amelinda Rania 


Ulfa Arieza 
Sjamsuddin 

.. Istiana Soekadii 
9. AudreyW 

10, Euis Nurhaeni 
11. Engkus Kuswati 


pnaOyawpa 


12, Dinda 


ia A 

x a u Ta N g 
3 aral talu 
3 alali P « 


1. Rohim 
2, Slameto Dandung 
3. Ambar Hapsari 


- Tanda mobil daerah Surakarta 
-Tanda kimia unsur emas 
- Negara kita 

8 - Angkatan Udara Inggris 


12 PEMENANG UANG @ Rp 250.000 


3 PEMENANG HANDPHONE K-TOUCH 


| Ketentuan pengiriman: 

I.Tulisjawaban di kertas, cantumkan 
nama,alamat jelas, lengkap dengan 
kode pos,dan nomor telepon, 

2, Masukkan ke dalarn amplop, tempel 
kupon disampul luar. 

3. Kirim surat ke PO BOX 
4612/JAKARTA/12046, 

4. Jawaban ditunggu selambat-lambatnya 
tanggal 16 Oktober 2012. 

5. Nama pemenang akan diumumkan 
tanggal 18 Oktober 2012. 

6 Hadiah @Rp 250,000 bagi 12 
pemenang dan 3 Handphone untuk 3 
pemenang. 

7. Untukinformasi, hubungi marketing 
support Iklan Kompas, telp (021) 
53679909 dengan Dhani (ext 6047) 


'anan listrik 


021-5374xxx 
0813-22287xxx 


100. 


0856-41572xxx 

0819-12960xxx 

0898-38121KK Keterangan: 

0856-43404xxx - Pemenang mengirimkan clata FC KTP, 
0351:7804xxx dan buku tabungan dilengkapi dengan 
0271-712xxx nama sesuai dengan rekening dan 
021-5403xxx pemenang HP mengirim-kan FC KTP 
ea dan alamat lengkap untuk pengiriman 
0813-24060xxx 

021-5320xxx 


mulai tanggal 18 Oktober 2012. 

« Untuk Ingan dan informasi dapat 
menghubungi 021-53679909 ext. 6184 
Sdri, Shifa 


0839-7973xxx 
0815-8083xxx 
021-5330xxx 


DAPATKAN HADIAH @ RP 250.000 BAGI 12 PEMENANG DAN 


3 HANDPHONE K -TOUCH UNTUK 3 PEMENAN 


mrioperkoran @ ScraperOne & Kaskus 


S1 ITIYTI. Fax: 0251 B374111 


Tompi, Benny Likumahua, Jubing Kristianto, 
Margie Segers, Barry Likumahua Project, Andien, 
ESOl:ef (Syaharani and Oueenfireworks), Malig 
D'Essential, Maya Hasan The Sound of Light, The 
Groove, Lala Suwages, dan Kahitna. 

Penampilan gitaris Jubing Kristianto adalah 
salah satu yang paling ditunggu. Dengan jari 
jemari lincah menari pada gitar, Jubing menya- 
jikan sejumlah lagu daerah yang diaransemen 
ulang. Hasilnya, sajian nada-nada indah yang unik 
mewarnai lagu-lagu daerah seperti “Ayam den 
Lapeh", “Bungong Jumpa", “Rek Ayo Rek", 
“Soleram", dan “Gundul-gundul Pacul”. Permainan 
musik Jubing yang atraktif ini disambut riuh 
tepuk tangan penonton yang memadati Bale Pare 
Kota Baru Parahyangan pada Minggu (23/9). 


Hotel Salak The Heritage 


Where Historical Values & Modern Technology Meet 
Hotel bintang 4 berada di pusat kota Bogor 


Menariknya, tak hanya jazz yang menjadi daya 
tarik Locafore, pengunjung juga bisa menikmati 
karya seni para perupa, seperti karya Hanafi, Adi 
Gunawan, dan Inge Rijanto di Outdoor Sculpture 
Exhibition. Sekitar 50 produk lokal buah karya 
desainer muda Indonesia turut mewarnai perhela- 
tan Indonesian Label Products Fair dalam 
Locafore, Sementara itu, 20 tenant masakan lokal 
Indonesia akan memuaskan para pengunjung 
akan hasrat kuliner. Jadi, selain menikmati musik 
jazz, Anda bisa menikmati rangkaian acara lain di 
Locafore, 

Musik jazz memang mendapatkan perhatian 
tersendiri di Bandung. Jadi, luangkanlah waktu 
sejenak untuk memuaskan kerinduan alunan jazz 
di Bandung setiap tahunnya. (MIL) 


Corporate Snack Box 
Triple Combo 


Exclusive Snack 


For Meeting, Gathering, & Other Occasions 


- 
— 
SUNDAY SPECIAL MEETING PACKAGE 


Efisien & Nyaman 
Traffic Lebih Lancar . Lebih Konsentrasi 
Dapatkan Special Gift" 


alak The Heritago 
0. 8 Bogor 16121 


ak.co.id, www.hotatsatak.co.id 


CHOSEN AUTOCARS 
Lexus LX 570, Thn 2011, Putih 
Km.15Rb, Garansi, Mbl istmewa 
K.Gading 29385555 / 70078198 


CHOSEN AUTOCARS 


FANTASTIC PRICI 


LexusRX270feift,ultmblckswht. | "Mphard SC VelltiraZG Facelit 
Alphard 2.4 G, Black & White FT | " Alphard G,Volifira V Facelift 
86 GT Lmtd SE,blck/red/wht LC | “ Aluhard X, Velifira X Facelift 
ZX, Fclft, Bensin, Foptn, Black Alphard X Welcab" 


021-452 

FANTASTIC PRICE !! 
Lexus RX 270 Ultima 
Facelift Ready 
Supremecar4521585/45866535 


Fortuner 2.7 VVTI 2005,coklat 
ATTVmodel sudah Facelift'10 
“Prima Cars : 0813.1400.2705" 


Fortuner 2010 Htm,Diesel, Man, 
mdi TRD,jok klt,3TV,Kmera, mu- 
lus trwt.Serius:0815 999 6996 


585 


586.651 


K.Gading 2938 5555 / 33522239 


Cygnus 4.71 FLift'03 Putih& 
Hitam NiteView bairbag Sroof 
3Tv Cam 575jt.0817 000 2517 


Cygnus'2003 Hijau Met4'2000 
W.Coklat TukarTambah/Kredit 
Voice Auto Ph.021.65.866.289 


Fortuner 2.7 G lux'09 (AT) silver 
met, Jok kit, istw, Tiara mbl, Jl 
Fatmawati 36 AB ph 7508810 


Melawan 


Radikalisme 


FREE DELIVERY for Bogor and Jakarta area" 


INFORMATION: 
Kiappertaart Huize (0251-8921527) 
Usman (0856 1020172 
(LUtI (0857 19348450) 


Kiappertaart, Pastel Tutup, Mac 


ni Sehotet 


No Additive, 
No Preservative 


Triple Combo 3 


www triplecombo-snack.com 


Fortuner G Lux AT Bensin'2011 
Htm Tgnl Ors Serv Rutin Toyota 
Mis 332Jt Hub::087884401570 


Harrier 2.4 | Prem 2010 Low km, 
£Ors,istmw Pjk pja,Pbd,elektric 
seat,jok kulit .021-9698 5877 


Harrier 2.4 L Prem'2010 hitam, 
pajak 1th, P.Back Door, heather, 
Tan I. Auto 2002 ph 32800088 


Harrier 2.4 L Premium 05 Silver, 
TV Ori,Cam,MIs,Trvut,Siap.Pakai 
AutoMax 4585.7731--6506.888 


Harrier 2.4 L-Prem PBD Heather 
“2005 Biru Muda SptBr ITgn Hp: 
087885756568-081808381168 


Harrier 2.4 L.Prem 03605 Hitam 
KikoAutoGallery. JI.RadioDalam 
Raya No.34 Ph 7254200 


Harrier 2.4 PLP,jok orig,P.Sensor 
Ready Black, Whita, Silver - 
Only @ VIP Motors 

2 3, 021-1505666: 

1 night 


MOI 158 oper 
Harrier 24 PLP'09 Silver Km20 
rb Ful Ori Tanpa Cacat Bgs Skl 
195jt hub 0878-7820-7722 


Harrier 2.406, pakai Jan'07. 
Pnrmic, PB Door. Istimewa, 
081316372023, 


Harrier 3.0 Airs Th 2003 Biru 
Tua Metalik,PowerBackDoor, 
3Camera Hub:0858.8090.9099 


Harrier LP 2.4/08407 black,hthr 
Alphard V 3.006 htm,2TV,2cam 
LC Prado TXL10x'05 TV, E seat 
LC AXG 200 "08 hitam.TV,3cam 
Cygnus'05 46546116, 99830087 


anan 


IK Malam Ini 


PJ ALAN 22.00 


KELUAR 


Aksi teror tidak mengenal tempat dun bukanlah termasuk tindakan Jihad yang Di akhir perbincangan JK menyatakan 
waktu. Di tengah sunyana suku cita seluma ini didengungdenyungkan oleh — bahwa akar redikalisme yang utama 
di balutan silaturaheni Idul Fri, aksi para pelaku, Makna jihad yang dikenal adalah pemikiran, Oleh karenanya harus 
teror justru dilakukan sekelompok orang. dalam Islam memiliki banyuk batasan dilawan dengan pemikiran 
tak bertanggung jawab di Solo, Jawa dan memerlukan pertimbangan dalam 
polisi menjadi sasaran utama. Kurung oleh Zubair salah satu mantan terduga 
dai satu bulan terduga pelaku diketahui teroris yang sempat menyalami pendili: “Tujuan utama terorisme 
Ironis, pelaku teror adalah anak muda — kan pada akadeni milher di Afehuistan. sehingga bisa menyentuk 
yang sulah satunya masih berusia 19 sanubari kaum muda 
tahun, Radikalisme telah beregenerasi, “Sudah saatnya pemikiran dasur bahwa — tentu bukanlah harta 
kini mulai menarik perhatian pemuda — Indonesia sebagai daerah oper atau keduniawian, 
tanggung. diubah. Indonesia bukanlah daerah ope amun keinginan untuk 
ras jihad seperti yang selama ini diyakini — masuk surga secara kilat. 
Melawan 'Radikalise menjadi Yerun — dleh' mereka: yang, pemah mengalami a pastikan tidak ada 
utama dialog Jatan Keluar kali ini, Lebih — pendidikan militer di Timur Tengah orang satupun yang bisa 
jauh, dialog yang menghadirkan Jusuf — Indonesia suduh selayaknya menjadi masuk surga dengan 
Kalla, Hamid Awaluddin (mantan Mens dwerah dakwah dan perjuangan membunuh sembarang 
teri Hukum dan HAM Kabinet Indone- — dilakukan melalui dakwah,” ungkap orang,” tegas JK. 
in Berutu Jilid 1) Ansyaud Mbal pria yang kini aktif memberikan per 
Badan Nasional Penanggu- — dampingan terhadap para Solusi tegas dan tepat seperti ape lagi 
dan Zubair (anggota terorisme di Indonesia yang diungkapkan oleh JK untuk 
Porum Komunikasi Alumni Afehanistan mencegah radikalisme di kalangan kaum 
Indonesin) mencari jalan keluar Sementam disisi pemerintah, Kepala — muda? Harapan apa yang diinginkan 
m h pemuda kita terjerat vulikas BNPT Ansyand Mal menyatakan perlu- dari seorang mantan. terduga teroris 
lime dan teroriame nya dukungan dari semua pibuk terhadap masyarakat dan juga terhadap 
mevodum aksi terorisme dan mencegah — rekanerekunnya yang lain? Saksikan 
Silahkan saja anak-anak muda Itu munculnya bibit — bibit haru jung lebih Jalan Kelur, Kamis, 27 September 
berpikir radikal. Tidak ada yang me- muda Penerimaan kerobali terhadup paru pukul 22.00 di televisi insipirasi Indone 
larang. Asal hanya cukup pada pik: terduga teroris yung: telah menjalasi masa sia, Kompas TV 
Jangan sampai juga melakukan akvi — hukuman dan kelunganya oleh musyurkar 
aksi yang radikal apalagi berbuntut merupukan proses tuhobiltasi yung lens — Setiap masalah pasti ada Jalan 
teror," ungkap Jusut Kalla ditikukan, “Tiduk hanya duri segi ieokgl. — Keluar-nya , 
amwn juga kemampuan masyarakat mer 
Menurut IK. aksi — aksi teror yang ada born memberikan lapu Kerja bagi 
dan dilakukan oleh perda Ind mereka,” ursikap Ansyaad 


G9 @3K Jalankeluar 


@ompas tv @ akompastv @) wwwkompastv 


Meruya TV salah dnpat Anakan d) 
Jabodetabek | Serang | Yandung | Solo | Semarang | Yogyakartw 


Malang | Surabaya | Palembang | Pontianak | Banjarmasin | Makassar | Denpasar 


Aa Iin | 2 | LI 


| Watututiyratv 
bl 


Wucu kompas twNnve 


Nest eyes NI yA 


Kilang 


1 


KOMPAS / KLASIKA / 
Kamis, 27 September 2012 


43 


— CLOWN-9 
ARKESTEO- 


Clown-9 ditangkap. 


"Ya. 


WHY SO GLUM, JONAHF 
THE COPS FINALLY 


THE AMAZING SPIDER-MAN 


N 


(SS 


@ Kenapa murung, Jonah? Polisi akhirnya berhasil meringkus buronan itul 


” Tapi 


BUT I DION'T WANT IT 


@ Kadang-kadang, banyak hal tak diinginkan terjadi! 


A Licensing Programme of RM 7" 
www.rmlicansing.com. 


(1730) 


SOMETIMES 


aku tidak menginginkan Spider-Man yang mengalahkannya! 


poadibadihali Maika PT 


Pn TO II atu 


(3, 
Ford Model T Pertama Diproduksi 


TANGGAL 27 September 1908, mobil Ford Model T 
pertama selesai dibuat dan meluncur keluar dari 
pabrik Piguetts di Detroit, Michigan, AS. 

Ford Model T secara umum dianggap sebagai 
mobil pertama yang terjangkau sehingga kelas 
menengah pun dapat memiliki kendaraan. Hal ini 
antara lain berkat inovasi Henry Ford dengan proses 
produksi menggunakan jalur perakitan sebagai 
alternatif dari pengerjaan individu. 

Popularitas Ford Model T bertahan hingga tahun 
1927 ketika produksi ke-15 juta meluncur dari jalur 


PREMIER LEAGUE 
SABTU, 29 SEPTEMBER 2012 


1845 WIB 


C 


Fiv h 
Fnuirat 


'ARSENAL ? 
MA EA 


LEGEND 


Sebelum pindah dari Arsenal, 


'Ashloy Cole sempat didenda ar 
2100.000 karena pembicaraan 


2006 


P& KOMPAS 


05.00 Riwayat Ayat 
05.30 Kompas Sport Pagi 
06.00 Kompas Pagi 
08.00 Griya Gaya 
09.00 Showcase 
10.00 Paris van Java 
11,00 180 Derajat 
12.00 Kompas Siang 
13.00 Elephant Diary 
13,30 Word World 
14.00 Jalan Sesama 
14,30 Science Is Fun 


19.00 Indonesia Malam 
19.30 Penutupan PON 
22.00 Indonesia/ 

22.03 Musik Variety: Musik 


23.30 Jurnal PON 
00.00 Indonesia/ 


00.03 English News 


ieCTI 


Mancini, se 
ayahnya melatih. 2005 


bermain di Inter yang d 


Kini ia nyangl 


“ ACARA 


H A RI | N | 04,30 SL Liputan 6 Pagi 

06.00 Was Was 

07.00 SL SCTV Musik Inbox 

09.00 Halo Selebriti 

10,00 SCTV FTV Pagi 

12,00 SL Liputan 6 Siang 

12.30 SCTV FTV Siang 

14.30 SL Eat Bulaga 
Indonesia 

16.30 SL Liputan 6 Petang 

17.00 New Cookies: Bukan 
Jomblo Ngenes 

18.00 SCTV Sinetron: Putih 
Abu-Abu 

19.00 SCTV Sinetron: 
Ustadz Fotocopy 

20.00 SCTV FTV Istimewa 

22.00 SCTV Sinetron: Si 
Biang Kerok 

23.00 Sinema Wajah 
Indonesia: KERIS 

01.00 Liputan 6 Malam 


Internasional Terkini 


Keroncong 


Internasional Terkini 


Service 


15.00 Urban 05.00 Seputar Indonesia 
15.30 Penjuru Kota Pagi 
16.00 Megapolitan Sore 06.00 Go Spot 2 
16,30 Suka-suka 07.30 Dahsyat (Live) i 
1700 Kompas Petang 1010Dalam Mirhab cinta 02.00 Wisata Hati 
1800 Kompas Sneri 11.00 Intens 0630 Hati ke Hati 
18.30 Temukan Kata 12.00 Seputar Indonesia iki Mamah 
19,00 Versus Siang Dean 
20.00 Paris van Java 1230 Sinema Siang Me 9339 Fonemania 
2LNU Pn yana ang ANGN Oleh 08.00 Fresh and Fun 
21,30 Berkas Kompas Mommy 08.30 Friends 
22.00 Jalan Keluar 14.15 Kabar Kabari 09:30 Seleb @ Seleb 
28.00 Kompas Malam 1445 Silet NO Oo Oo ana 
00.00 Fanatik 15.30 Olivia Ns 
16,30 Seputar Indonesia 1200 ki 3 
17.00 Layar Drama Boo Tom RJerry 
Tvel Indonesia: Hanya 13 39 Chhota Bheem aka 
Bima Sakti 
04.30 Indahnya Pagi: Dzikir 18:00 Layar Drama 14.00 Tom & Jerry 
05.30 TVRI Sport MA 14,30 Chhota Bheem aka 
06:00 Indonesia Pagi AU Bima Sakti 
07.00 Pelangi Nusantara: 19-15 Layar Drama 15,00 Ghost Gang 
Papua JndonelaaNan 15.30 Chhota Bheem aka 
08.00 Dialog Aktual Mena Bima Sakti 
09.00 Antar Gelanggang 29 3g UUT 16.00 Mr. Bean 
PON JOLyabana 16.30 Aprilio Kingdom 


Indonesia: Tukang 


11.00 Indonesia/ 1 1 17.30 Topik Petang 
Internasional Terkini Bubur Naik Halithe 19.90 Pesbukers 

11.03 Universitas Terbuka 35 9p Bea Movie: 19130 Chibi Chibi Burger 

11,30 Gatra Na AN ian Natan 20,30 Coffee Prince 

12.00 Indonesia Siang 5 21,30 Chatting dengan YM 

18.00 Yg Berkarya 00.00 Seputar Indonesia '— 22 39 Worid Most Amazing 

18,30 TV Edukasi Aan Pa Videos 

14.00 Indonesia/ Ae au g, 23.30 World Most Amazing 
Internasional Terkini Real Madrid VS Videos 

14.03 TV Edukasi Millionarios Bogota 99,00 Telisik 

14.30 Kemendagri 00.30 Topik Malam 

15.00 Antar Gelanggang 01.00 Lensa Olahraga 
PON Malam 

17.00 Kartun Anak 

18.00 Dialog Perwakafan 


mrioperkoran @ ScraperOne & Kaskus 


mad AI pa "| & 3 


inak Rob 


au ikut ke 


N IU Tr 


perakitan di pabrik Highland Park, Michigan. Ketika 
Ford Model T terakhir meluncur pada 26 Mei 1927, 
setiap 24 detik satu kendaraan keluar dari jalur 
perakitan, Model dengan cat hitam merupakan yang 
paling cepat kering. Dengan kecepatan produksi dan 
penjualan sebanyak itu, tak heran jika Ford Model T 
memberi pengaruh kepada masyarakat. Sebuah 
polling internasional bahkan menyebutkan bahwa 
Ford Model T merupakan “mobil paling berpengaruh 
pada abad ke-20". I/ACAI 


Tamaswua 


TAMPIL TRENDI 
DENGAN PRODUK 
BERGENGSI 


DI antara sekian banyak pilihan gaya, Anda 
mungkin menjadi salah satu yang ingin tampil 
sporty dan elegan. Untuk itu, perlu beberapa 
aksesori pendukung agar hasilnya tidak 
mengecewakan. Salah satunya dengan seri 
terbaru dari Bonia Tesoro, Model BN737- 


1032SE. 


Model yang satu ini memang istimewa karena 
Bonia mengemasnya dengan cara yang classy 
dan elegan. Dapat dimaklumi karena sesuai 
namanya, Tesoro, berarti “yang dicintai" atau 
secara literal berarti “harta karun”. 

Mengusung konsep sporty dan elegan, Bonia 
menampilkan dua hal tersebut antara lain 
pada bagian bezel dan diadopsinya chronograph 
movement. Sementara detail pada bagian dial dan 
rantai yang terbuat dari black ion-plated stainless steel 
menjadikan jam tangan ini begitu elegan dan mewah. 

Berdiameter 4,5 cm, BN737-1032SE yang tahan air 
hingga 5 ATM ini bisa jadi pilihan menarik bagi Anda. 


(#/ASPI 


BN 737 - 1032 SE 


www.adtime.co.id 


s Boutigue, Central Park, Upper Ground #127A - Ph. 021 5698 5440 
Pondok Indah Mall 1, GF: Gandaria Ci 


u 
Time GF #IU-01 


Emporium Pluit, 2nd FI.: Puri Indah M: 


GOL-GOL YANG 
PALING INDAH 


se 1 @roaldmas8: 
mereka hampir 
cerai karena Cole dit 


an ini resmi cerai setalah 


#Triviabola 


7 


gkuh. 


bebasnya mirip Roberto Carlos. 
#TriviaBola 


@androputranto: 
Goal terindah: Gol Brad Friedel 


(kiper) dari goa/kick ketika membela 


Tottenham Hotspurs melawan: 
Everton. #Triviabola 


Filipy 


lah 
pindah kc 


m dari 


dibeli Inter sejal 
tahun. Di FM 


Gol terindah: Kaka ke gawang MU (UCL. 
06-07). Kaka membuat Heinze & Evra 
bertabrakan! What an amazing moment, 


@erapatria: 
Gol terindah: Ya golnya Kyle Walker saat 
Spurs vs Blackburn 29-04-12. Tendangan 


Siapa pebola yang jangkung tapi jago? Kirim 


pin singkatmu via Twitter @Kompasklasika 


N hashtag #TriviaBe 
ha kan dimuat pada edisi berikutnya. 


mnc METRTV 


0430 Lanjutan Taman Hati 0430 Metro Pagi 
0430 Lanjutan Taman Hati “a95 Bedah Editorial 
6.t arlit Media Indonesia 
hn up 08.05 8 Eleven Show 


06.30 Disney Club: Jungle 
Junction 

07.00 Disney Club: Mickey 
Mouse lub House 


11,30 Metro Siang 
13,05 Wideshot 
17.00 Metro Hari Ini 


07.30 Upin Ipin dan Kawan- 19.05 Suara Anda 

gb 5 20.05 Yang Muda, Yang 
08.00 Serial Pilihan Bicara 
09.00 Serial Pilihan 21.05 Top Nine News 
10.00 Kisah Unggulan 21.30 Neo Democrazy 
11,30 Lintas Siang 22,30 Stand Up Comedy: 
12.00 Layar Kemilau Battle Of Comic 
13.30 1 Drama 23.05 Inside 
15.00 Di antara Kita 23.30 Metro Sports 
15.30 Lintas Petang 
16.00 Animasi Spesial: 

Vicky & Johnny ITRANS | 7 | 
16.30 Animasi Spesial: TRAN 

Leon : 04.30 Casper 
17.00 Pramas Spesial 05.00 Khazanah 
18.00 Tendangan Si Madun 95.30 Sport 7 

Season 2 06.00 Ragam Indonesia 
19.00 Aladin | 06.30 Redaksi Pagi 
20.00 Jagoan Silat 07,30 Selebrita Pagi 
2100 Raden Kian Santang 98:15 Makan Besar 
22.00 Pintu Menuju Surga 98.45 Ga Nyangka 
23.00 Intermezzo 09.15 Ups Salah 
00.00 Sidik 09.45 Spotlite 
00,30 Lintas Malam 10,45 Warna 


01,00 Sidik Kasus 11.30 Redaksi Siang 


12.00 Selebrita Siang 
12.30 Botah Petualang 
18.00 Laptop Si Unyil 
13.30 Dunia Binatang 
14.00 Koki Pintar 


05.00 Program Religi Pagi: 14.30 Brownies 
Mamah &AA | 15.00 Tau Gak Sih 
06.00 Live Fokus Pagi 15.30 Cooking in Paradise 
07.00 Live Kiss Pagi 16.00 JP Survival 
08.00 Sinema TV Pagi: 16.30 Redaksi Sore 
Kekasih untuk 17.00 Indonesiaku 
Sahabatku 17.30 Orang Pinggiran 
10.00 Sinema TV Spesial: 18.00 Hitam Putih 
Bukan Salah Takdir 19.15 On The Spot 
12.00 Live Patroli 20.00 Opera Van Java 
12.30 Rujak Manis 22.00 Bukan Empat Mata 
13,30 Drama Korea Siang: 23.45 (Masih) Dunia Lain 
Thank You 00.45 Sport? Malam 
15.00 Live Kiss Sore 
16.00 Live Fokus 
16.30 Drama Korea Sore TV 
18.00 Drama Seri Keluarga: Global 
Calon Ibu untuk 
Anakku 05.00 Dora the Explorer 
19.00 Sinetron Unggulan: 05.30 Kura-kura Ninja 
Jalan ke Surga (TMND) 
20.00 Sinetron Unggulan: 06:00 Spongebob 
Ali Baba Sguarepants 
22.00 B8M Show 08.00 Avatar The Legend 
23.00 Live Teras Tina Talisa Gang 
0000Bundes Highlight 08.30 Awas Ada Sule 2 
01.00 Fokus Malam pa oo 
10.00 Obsesi 


Opini paling menari 


L 
TRIMA BOLA DIPERSEWBAHKAN OLEH @DKOMPASKLASIKA - DESAIN/TENS @HELMANTAOFANI EDITOR/TEKS @INOJULIANTO | SUMBER: FOOTBALL RENDERS, FAM POP VINTAGE FOOTBALL SKIN, KALITELI RESIMLER, ZIMBIG WINIPESA, TRANSFERWAAN, GOAL 


11.00 Indonesia Bicara 

12.00 Buletin Indonesia 
Siang 

12.30 Film TV: Cantik 
Cantik Galau 

14.30 100 4 Ampuh 

16.00 Fokus Selebriti 

16.30 Naruto 

17.00 Kungfu Panda 

17.30 Transformer Prime 

18.00 Untung Ada Sule 

19.00 Big Movies I: The 
Guardian 

21,30 Big Movies II: Kill Bill 

00.00 Preview BPL 


04,30 Kabar Pagi 

06.30 Apa Kabar Indonesia 
Pagi 

09.30 Kabar Pasar Pagi 

10.00 Coffee Break 

12.00 Kabar Siang 

13,30 Apa Kabar Indonesia 
Siang 

15.30 Kabar Pasar 

16.00 Kabar Petang 

19.00 Kabar Utama (Live) 

20.00 Apa Kabar Indonesia 
Malam 

21.00 Kabar Malam 

22.00 Telusur 2 

22.30 Kabar Arena 

23.00 Tinju Legendaris 


IRANS 


04.30 Reportase Pagi 
05.30 Islam Itu Indah 
06.30 Insert Pagi 
07.30 New Rangking 1 
08.30 Peppy The Explorer 
09.00 Police 86 
09.30 Huru Harada 
10.00 Id3ntik 
10.30 Moccachino 
11.00 Insert Siang 
12.00 Bioskop Indonesia 
14.00 Reportase Siang 
14.30 Sketsa 
15.45 Show Imah 
16.45 Reportase Sore 
17.45 Insert Investigasi 
18.00 Ethnic Runaway 
19.00 Launching CCC 
II: Konser Kisah 
Romantis 
21.00 Tahan Tawa 
22.00 Bioskop TRANS TV: 
The Legend of Zorro 
24.00 Bioskop TRANS TV: 
The Fog 


( G 
STATISTIK FM 2011 


| Dererminarion NS 


WORK RATE 5 


SERIEA 
SENIN, 1 OKTOBER 2012 
O14as 


(ed Wrer 


EA FJORENTINA 


kedua klub ma sudah mencetak 6 g 


SITIONINI "EN Inter yang 
Forentina, 


| panasnya. Nah If 


JERSEY 
LEGEND 


INTER M 


Away Francesco Toldo mecaih banyak trofi 


menggantikan kiper it 
Bucci, yang cedera. P 
Toldo menjadi kiper nomor 


1993-2001 MELLLLULINNN 266: 0 
2001-2010 MENELITIN 18 1 


vasi mesi 


dksperimen" dala 


Tepat Memilih Alat Bantu Dengar 


dihasilkan tidak melebihi batas. 

Penderita gangguan berat sering 
kali sulit menangkap suara frekuensi 
tinggi yang membuat suara tersebut 
tidak dapat terdengar atau malah 
hanya terdengar bising. Kemampuan 
membedakan suara dengan bisik 
pun menurun. Oleh karena itu, 
alat bantu dengar yang dipakai 
harus disesuaikan dengan kondisi- 
kondisi ini. Widex, salah satu merek 
alat bantu terdengar ternama di 
dunia, menghadirkan Super, yang 
didesain khusus untuk gangguan 
pendengaran berat. 

Didesain dengan teknologi 
canggih dalam kemasan desain 
yang elegan, penderita gangguan 
pendengaran berat kini terbantu 
untuk bisa mendengar suara dengan 
lebih nyaman dan jelas. Untuk itu, 
konsultasikan terlebih dulu masalah 
pendengaran Anda sebelum 
membeli alat bantu dengar, yang 
juga bisa dilakukan di Pusat Alat 
Bantu Dengar Melawai. (#/ADT) 


ALAT bantu dengar bukan 
sekadar alat pengeras suara. 
Setiap gangguan pendengaran 
membutuhkan jenis yang berbeda 
demi kenyamanan dan keamanan 
pengguna. Sayangnya, belum semua 
orang memahami hal ini dengan 
baik, 

Alat bantu dengar untuk 
gangguan pendengaran berat, 
misalnya, bukan sekadar butuh 
pengerasan suara yang lebih 
besar. Penderita gangguan 
pendengaran berat mengalami 
sistem pendengaran yang lebih 
terganggu. Konsekuensinya, sinyal 
suara yang masuk harus lebih 
besar agar dapat terdengar. Di 
sisi lain, manusia punya batas 
daya tahan terhadap suara paling 
keras. Lewat batas tersebut akan 
menimbulkan ketidaknyamanan. 
Lagipula, suara yang sangat keras 
dapat menimbulkan kerusakan pada 
sel saraf pendengaran sehingga 
alat harus diatur agar suara yang 


PUSAT ALAT BANTU DENGAR 


MELAWA 


atalatbantuder Il Center : (021) 726 98C 


Elephant Diary 
(MNC TV : pukul 13.00 WIB) 


Elephant Diaries merupakan penggambaran dari sudut berbeda tentang kehi dupan gajah. Inilah 
Kisah yana menyentuh hati tentang bayi-bayi gajah yang yatim piatu menjal ani kesehariannya, 
manusia, para penjaga mengambil posisi sebaga ibu bagi mereka, menjaga d engan penuh kasih, 
Serial Ini berisi tentang uniknya tingkah polah gajah muda dan potret kein timan sebuah keluarga 
Yang tidak biasa. 


D Acara dapat diubah oleh pengasuh televisi. 


KOMPAS / KLASIKA / 
Kamis, 27 September 2012 


44 


“ INFO FILM BIOSKOP LENGKAP DAN JAM MAIN 
H DIBUKA UNTUK UMUM IM Kanan Star Bangsa Aa! Memborang Penghargaan Pang Bergengsi Dena! 


ta apinya mar 
7 aa XXI 


AT 
KEMANG VILLAGE 


PREMIUM RUSH 

13.00 - 14.40 - 15.10 

19.00 - 19.30 - 21.10 
RES 
1405-1 

RESIDENT EVIL (3D) 

1245 - 14.35 - 16.25 - 18.15 - 20.05 

TED : 13.00 - 15.10 - 17.20 - 19.30 

CATCH 44 : 12.45 - 14.55 - 17.05 

tes 
Fr remlere 
PREMIUM RUSH : 112.45 - 14.55 


BIOSKOP 


PTUN) 


12.30 
17.20 


16.50 


2 BESOK PREMIERE 


BIPASHA BASU EMRAAN HASHMI ESHA GUPTA 


& 


(215 famiiy guy 


P, 


21.55 
21.40 

19.15 - 21.25 ATRIUM - GADING - 

/ARION - DETOS « 

| CINERE » GRAND MAL BEKASI 


12.15-14.25-16,35-18.45-20.55 
CIRA XXI 


AARION « CINERE - 
GRAND MAL BEKASI 
12.30-14.40-16.50-19.00-21.10 
MEGA BEKASI XXI - 

DAAN MOGOT - 


When 
La Desires Turi 
0S 
LL Evil. 


19.15 - 2125 


SPESIAL HARGA PROMO (waktu tersatas) 


cwm 


the 
Premlere: 


IN 


PREMIERE 


KMUSUT UNTUK DEWASA 


Prontere 


| METROPOLE YOU 
MEGA BEKASI XXI 
BEKASI SGUARE XXI « 


ATRIUM - CIBUBUR - 
WACI » 


CILANDAK » 
DAAN MOGOT - 


ILEGON 
ELLANOVA - 1245 1455 17.05 19.15-21.25 
IN 


CJANTUNG » 
BELLANI 


RP 50.000,- (SENIN-JUMAT): STUDIO XXI PREMIERE EX - GANDARIA KARAWACI - CILEGON 


RP 75.000,- (SABTU/MINGGU/LIBUR) 


GADING XXI » SERPONG XXI - 
MEGA BEKASI XXI 


| GADING XXI PREMIERE 
1 1245-14.55-17.05-19.15-21.25 


1230142016, 


12.30-14.40-16.50-19.00-21.10 | GALAXY, Deror- 


CIJANTUNG - BUARAN - 


METROPOLIS » 


2D : RP 20.000,- (SENIN-KAMIS): RP 25.000,- 
RP 35.000,- (SABTU/MINGGU/LIBUR) 

3D : RP 25.000,- (SENIN-KAMIS): RP 30.000,- JUMAT): 
RP 40.000. (SABTU/MINGGU/LIBUR) 


KEMANG VILLAGE LT. 3 BR O21 290 56 866 
NGERAN ANTASARI NO. 36 JAKARTA SELATAN 


JUMAT): CBD CILEDUG XXI » 

CINERE - GRAND MAL BEKASI 
1200-13.50-15.40- 17.30-19.20-21.10 
PLAZA INDONESIA XXI 
PLAZA SENAYAN XXI - 

SENAYAN CITY XXI - 
FX PLATINUM XXI « 
HOLLYWOOD XXI » 


JARAN - BTC - 

BOGOR TRADE MALL « 

MALL LIPPO CIKARANG 
1445 -16.45-18.45-20.45 


| PLAZA SENAYAN XXI PREMIERE - 
KASABLANKA XXI PREMIERE - 
EMPORIUM PLUIT XXI PREMIERE - 
GANDARIA XOXI PREMIERE 
P1 1300-15.10-17.20-19.30-21.40 


GALAXY - DEPOK » 
METROPOLIS » BTC « 

BOGOR TRADE MALL » 

MALL LIPPO CIKARANG 
12.30-14.30 -16.30-18.30-20.30 
HOLLYWOOD XXI » SLIPI 
12.45-14.55 -17.05-19.15-21.25 
CBD CILEDUG XXI « 


13.00-15.45 -18.30-21.15 


PLUIT VILLAGE 


MP 


JL 


ve 


PLATINUM CIBINONG SGUARE 
12.15-14.15 -16.15-18,15-20,15 
CINA xxi 

13.00-15.10 -17,20 19.30-21.40 
MA Urbo CIKARANG 
12.30-16.30 -20.30: 
BLOK M SGUARE - WTC SERPONG: 
12.45-17.05 -21.25 
DAAN MOGOT - ATRIUM 
13.50-17.40 
nego TRADE MALL 


ky curbuc XXI 

CILEGON - GRAND MAL BEKASI 
14.40-19.00 

SAOS, . TAMAN « CINERE 
4.55 


XXL 
12.15-14.25, 16.35-18.45 -20.55 
sTul EX. 


THE WORLD'S MOST IMMERSIVE MOVIE EXPERIENCE 


da 


weh 


AO anon 


| PLIT JUNCTION XXI» 
PURI XXI » GADING XXI « 
AARTHA GADING XXI » 
BOTANI XXI - SERPONG 2, 
12.30-14.40 -16.50-19.00-21.10 
PLAZA INDONESIA XXI 
KASABLANKA XXI 

( PLUIT VILLAGE XXI « 

| GANDARIA XXI 
12.45-14.55 -17.05-19.15-21.25 


MN 


BL premunttushinet 


Premiere 


my 


PLAZA SENAYAN XXI PREMIERE « 


KASABLANKA XXI PREMIERE 
EMPORIUM PLUIT XXI PREMIERE - 
KEMANG VILAG: | PRE RE 
12.45-14.55 -17. 
SENAYAN TNO PREMNERE” 
13.00-15,10-17.20-19.30-21.40 
Aap, XXI LemAan 

-15,00-1 00-21,00 


TA 
PONDOK INDAI LN permete 


IDARIA XXI 
UNO WORLD XXI PEMIERE 
KARAWACI XXI PREMIFRE 
13,15-15,15-17.15-19,15-21.15 
STUDIO XXI PREMIERE 23 

13.30 -15.30-17.30-19.30-21.30 


PLAZA SENAYAN XXI 

KEMANG VILLAGE XXI 
12.30-13.00-14.40- 15.10-16.50. 
17.20-19.00 -19.30-21.10-21.40 
GADING XXI 

12.45-19.15 -14.45-15.15-16.45- 
17.15-18.45 -19.15-20.45-21.15 
BSD XXI - GRAND MAL BEKASI 
12.15-14.25 -16.35- 18.45-20.55 
BLITZ BCP 


13.00-15.00, 17.00-19.00-21.00 

STUDIO XXI EX « DJAKARTA XXI - 

PLUIT JUNCTION XXI » 

SERPONG XXI - MEGA BEKASI XXI 
16/16165171651918-2115 


ITZ MOI 
Tag a00 ear 19.30-21.45 


PLAZA INDONESIA XXI « 
SENAYAN CITY XXI « 
FX PLATINUM XXI « 
HOLLYWOOD XXI » 
KASABLANKA XXI » 
KUNINGAN CITY XXI « 
EMPORIUM PLUIT XXI » 
UT VILAGE XI 5 
PONDOK INDAH 1 
ANGGREK XXI » MEROrOIe XXI 


KAI 

'SEMANGGI  SETIABUDI « 

PLAZA BLOK M - GM - 

CIBUBUR « EKALOKASARI 

12.30-14.40 -16.50- 19.00-21.10 

LITZ GI » BLITZ TK 
15-15.15-17.15-19.15-21,15 
ENTRUM XXI « 

CITRA XXI « TIM XXI « 

BEKASI SGUARE XXI « 

SUNTER - MARGO PLATINUM 

12.45-14.55 -17.05- 19.15-21.25 

BLITI PP 

12.45.1445 -16,45 18.45-20.45 

PURI XXI «» KARAWACI XXI » 

PONDOK INDAH 2 XXI - 

PEJATEN VILLAGE XXI « 

GANDARIA XXI « BINTARO XXI - 

SEASON CITY XXI » 

LIVING WORLD XXI » 

CBD CILEDUG XXI » 

METROPOLITAN XXI » 

CILANDAK « LA PIAZZA 

13.00- a00, 17.00- 19.00-21.00 

'ELVET 


PURI XXI » GANDARIA XXI - 
PONDOK INDAH 2 XXI « 


SUPI - TAMINI » WTC SERPONG - 
'ATRIUM - MARGO PLATINUM 
1 1230- 14.40-18.50 -19.00-21.10 


EMPORIUM PLUIT XXI » 
PONDOK INDAH 101 » 


DJAKARTA XXI 
METROPOLE XXI « 
AARTHA GADING XXI 
BOTANI XXI » BSD XXI « 
CBD CILEDUG XXI - 


pi 
CILANDAK » EKALOKASARI 

1 1245-1455-1705 -19.15 12125 
BLITZ GI 


13.00 -15,15-17.30-19.45-22.00 
NG 


PLUIT JUNCTION XXI » 
KEMANG VILLAGE XXI 
EPICENTRUM XXI » 

1200 15107 0 TO 20 


130-210 
MEGA BEKASI X) 
Man Teng PPI5-1915-2115 


KUNINGAN CITY XXI » 
KASABLANKA XXI - 
EMPORIUM PLUIT XXI 
PLUIT JUNCTION XXI - 

JUIT VILLAGE XXI - PURI XXI - 
PONDOK INDAH 1 XXI 
KEMANG VILLAGE XXI « 
PEJATEN VILLAGE XXI » 
BANDARA XXI » ANGGREK XXI « 

SEASON CITY XXI » 


INTANG Xt - 


N 
GADING XXI - SEMANGGI « 
BLOK M SGUARE » 

PLAZA BLOK M - EKALOKASARI » 
MARGO PLATINUM 


DE MALL 
1215-1405-15.55-17.45-19.35-21.25 
TIM XXI » LA PIAZZA 
KARAWACI : SUNTER 
1230-1420-16.10-18.00-19.50-2140 
PLATINUM CIBINONG SGUARE 
12.30 - 14.30-16.30 - 18.30-20.30 
SURYA M2 
Ide 14481645 1845 2045 


KARAWACI XXI 3: 
1215-14.05-15.55- 17.45. 


TAMINI - PONDOK GEDE 


13.00-15.00-17:00-19.00-21.00 


14.55-19.05 
D WITH INDONESIAN SUBTITLES 
CIBUBUR 3-D 


1245 1445-1645 -1845-2045 | KAA a 
PONDOK INDAH 1 XXI » 

KALIBATA XXI - 

BLOK M SGUARE - 

SUNTER » CIBUBUR - 

WTC SERPONG 
13.00-15.00-17.00-19.00-21.00 
SETIABUDI 

13.15 -15.15-17.15-19.15-21.15 


BLOK M SGUARE 
12.30-14.40-16.50-19.00-21.10 
BOGOR TRADE MAL 

SRAND MAL BEKASI « 


JARAN 
LAS 1445 -16A5- I8AS -2045 


DETC 

13.00-15.00 17.00-19.00 21.00 
CBD CILEDUG XXI - 

| MEGA BEKASI XOXI - CILEGON 

| 1230.16.50-21.10 

ARION - CINERI 

1245, 17052125 

| GADING: 14.40. 

WTC SIAP ONG us 1g 
OOTANI XXI 


AA 
Ing TAA0 A20 19 00-21.10 
STUDIO XXI EX : PURI XXI » 


BOTANI XXI » SERPONG XXI « 
UUVING WORLD XXI » 
MEGA BEKASI XXI - 


| SENAYAN CITY XXI 
KUNINGAN CITY XXI - 
UUVING WORLD XXI 


13.00-15,10-17.20.19.30-21.40 


PLAZA SENAYAN XXI 


ADWAL 


BELANOYA 


MALU LI 


8 -21 
BLITZ MOI VELVET : Kara 2130 IMA 


BLOK M SGUARE 
30 -14.40- 16.50- 19.00-21.10 


BOGOR TRADE MAL KALIBATA XXI 


50 
21.10 | GALAXY : 18.30 
Si FILM DA 


BLITI MOI 
14.30-16.45 -19.00-21.15 
LITZ CP 


14.30-16.45 -19.00-21.15 
CIKARANG 


BLITZ CP VELVET 
13.30-15.45 - 18.00-20.15 


| GADING : 12.45 
| mumzmoi velvet: 1145 17.00 


4.30. 1 
BLOK M SUARE 14:35 -19:15 


JATEN VILLAGE XXI 3-£ 
BOTANI XXI 3-D » 
METROPOLITAN XXI 3-D 
1230-1420-16.10-1800-19.50-21-40 
KASABLANKA XXI 3-D » 
KEMANG VILLAGE XXI 3-D « 
MEGA BEKASI XXI 3-D 


245 -16.55-21.05 
705 - POLO 2:8 PAKA BESARAN Ye 


SMS 


finance 
center 


-zug 


Beli Mobil 
GakUsah 


MIKIR !! 


Tenor 6 Bulan 


Untuk 5000 aplikasi pertama 


Instant APPKROVAL 


Ki 


dalam ac 


The 201 


jungi Bc 


tn bii finance 


MI musriKa BERUAN Sa 


PT. MUSTIKA PRIMA BERLIAN 
MITSUBISHI MOTORS Guthorizod doaler "SALES “ SERVICE - SPARE PART 
2 Mgr Kp 1 Bf Tap 8153 GA Pn ET 
“LI. Domi Sara No 25an Ti Tap 5 dlar77 (uin) Fax 0079075, 03060258 


2 
CIAL 


DEAL 


siapa Ona dia dapat!! 


GRAND VITARA Rp 272, 5 juta 
SX-4 20 173 jua 
SWIFT zo 152 jus 


Jan kotentua 


5 sun MOTOR 


“ Off The Road. Sy 


an berlaku 


RX270 HK Ultimate 899 OTR ““ 


SEMIN-JUMAT 09.30-21.00 


09.00-15.00 
Mub. Booking Service: (021) 452 9215 


UI. Raya 


Facelift whtgry,silver,black 

HONDA SHOWROOM, |... ionause Inporis 
The Power of Dreams USED CAR CENTER || Pit 66601313/Snter 29950773 

SANNY AUTO GALLERY 


GT86 Limited, RX270 Facelift 
Alphard X,5CG,valifire X,,ZG,V 
Landeruiser UK 3TV,Prado TXL 
Str 021-6525678/Kgd 45853188 


SIMPRUG CBU CENTER 
—Lexus CBU & All Toyota CBU: 
Best Price & Bergaran 
——-Krdit & Tukar Tambah: 
Surat Surat Terjamin — Service, 
S.Part, Body Repair 726.4024/ 
T22.6383/ 739.0543/ 72799999 


BENGKEL 
0700-16-30 


09.30-17,00 


AS. 
Shi. SUKA Ma 
13,00- 15.00-17.00 19.00-21.00 
MARGO PLATINUM 


12.45 
EMPORIUM PLUIT XXI » 
HOLLYWOOD XXI - TIM XXI 
13.00-15.10-17.20-19.30-21.40 
- see | PLUIT VILLAGE XXI » KARAWACI 
san 13.00-15.00-17.00-19.00-21.00 
AARTHA GADING XXI 
16.45-18.45-20.45 | ANGGREK XXI « CILANDAK « 
LA PIAZZA « SURYA M2 
13.15-15.15-17.15- 19.15-21.15 
GRAND MAL BEKASI 
12.30-16.50-21.10 


CABIN 


WoObs 


Celebrity Fitness 
Hadirkan Klub Terbaru di 
Kemang 37 


Seiring sukses mempertahankan penghargaan 
bergengsi Top Brand Award 2012, yang 
merupakan keempat kalinya berturut-turut 
untuk kategori merek fitness terbaik, Celebrity 
Fitness membuka klub baru di Kemang 37, 
Jaka Klub terbaru yang lebih luas ini 
dilengkapi dengan beragam fasilitas baru dan 
konsep yang lebih eksklusif. 


PKBL Bank Mandiri 


Bakti Sosial untuk YPMS 
Pamulang 


PT Bank Mandiri (Persero) Tbk melalui Credit 
Operations Group-Regional Credit Operations 
(RCO) Jakarta Sudirman bulan lalu 
mengadakan bakti sosial dengan menyalurkan 
bantuan kepada anak yatim piatu binaan 
Yayasan Pembangunan Masyarakat Sejahtera 
(YPMS) Pamulang berupa sarana pendidikan 
(komputer, netbook, printer, ATK, dan peralatan 
sekolah), kitab suci Al Ouran, sembako, paket 
peralatan mandi, dan uang tunai. 


t BdulevardBiok”XB 1-2 
i 


autoland 


Jakarta” 14240 


Nexmedia 


Hadirkan GOL, Saluran Sepak 
Bola 24 Jam Pertama Indonesia 


Nexmedia, operator televisi berlangganan, 
sejak 20 Agustus 2012 lalu menghadirkan GOL, 
saluran sepak bola 24 jam pertama Indonesia. 
Selain menampilkan kompetisi-kompetisi 
bergengsi seperti Liga Champions dan Liga 


INDONESIA INTERNATIONAL 


“Telp,/450. 


Permai 
YGSET 4501868: 


Fax74501958 


MOTOR SHOW 


JIExpo 


www.biifinance.co.id 


MOBIL DIJUAI 


ovora 


Harrier'08 L Prem,Full Opt Tgnl 
Pik 1th Trwt:BOS B1/23:Global 
Auto 0816.997809 / 7077.1618 


Innova 2.0 AT Th 2010, Hitam 
Cap seat, Jk kit, Kordyn, km 21rb 
Pakubuwono 725.2333/7251893 


2012 
Kemayoran 


Innova Diesel G Matic '09 silver, 
km 20.000, tgn 1, utuh spt baru, 
hub: 0817804308, 0816804308 


Innova V AT 05 july,slvr, tan1, 
vkool,rec serv auto 2000,ful 
ors,bgs Skl,istw 0811155865 


LC Cygnus 4.7 AT'O3 black, istw 
LC Gygnus '048'05 black,N.view 
Harrier Airs 04 Grey,PBD,2cam 
Vellfire 2.4 Z'09 hitam, cool box 
MatahariMb 45858711,4525102 


mrloperkoran @ ScraperOne & Kaskus 


Innova V Dsl Mnl'05 Htm Brg 
Bgs160Jt Dmi Sunter Podomoro 
0817838814/021-93870322 


L.Cruiser Hardtop diesel asli '83 
(AC PwrSteering jok kulit Recaro 
bagus antik Star M.0816802477 


Land Cruiser Cygnus Th "2000 
A/T Hitam TV Int Ors sangat 
bagus Hub: 68913377 


Land Cruiser Prado TX Limited 
2.74 AT Tahun.2005, W.Hitam, 
Istmwa KM Low.081286133388 


Landcruiser VXR'98 Abu? Met, 
Mesin MatictBodytkaki? bagus, 
Ban baru, hub. 0855 8000 789 


LandcruiserdieselUKanniversary 
"12 htm,km3rb,SptBr,NoPil,3TV- 
Cam,TT/KVoice Auto,65866289 


LC 200(UK)DsI'11 Bin2 Kml0rb 
Htm Opt RR/FS/LyrMntr 14Cmr 
Mndr 1,275M N9:087878698036 


LC 4.5D UK F.Lift@Senayan City 
Limited Edition Black On Black! 
Auto High Exhb:081319580015 


Lexus RX 270 Ultimate Facelift 
“ix Harrier 2.4 PLP 
“8 Motor" 3808232/3808786 


Lexus RX270 Ultimate AT 2011 
Hitam Km2rb,VR18,TV,Cmr,Jklt 
Eseat,Sroof,Xenon,PBD,Fors 

Tanah Abang 11/66 Ph34835051 


New Alphard S Full Option 
TV#Camera 2012 Hitam Hub: Ph 
021.72798485-0821.12795967 


PAKUBUWONO CARS 
#LC 200 bensin, Hitam, 2008 
Lexus LX470, Hitam, Th'02 ..... 
Call: (021)725.1893/727.90162 


Prado TXL 4x4 2006 Hitam,Tan | 
Full Option pajak panjang TDP. 
103jt ang.10,3jt Hub:95758055 


PREMIUM MOTOR 
New Lexus RX 270 Facelift... 


“Hub : 021 -651 5000 .. 


Previa facelift '08 ATPM hitam 
ex pejabat 378jt/Dp.205 Radio 
dalam raya/14 1.081315575341 


Rush Type S Manual Th 2008 
Silver Met,KM 68Rb,Tgn 1 buka 
hrg 155Jt Nego,Pjk Jan.Bermi 
nat Igsg hub:081318185566 


LPRICEGGRAND INDO 


Vellfire 2.4 'X' Th 2010 Black" 
2 Monitor,7 Seat#Leather,Kond. 
Bagus, The Winner 5201888 


Vellfire 3.50 th 2008 Hitam 
18speaker, full opt tan | Kiko 
Auto.Radio Dlm 34 ph 7254200 


Vellfire'010(Pth,htm,grey)Mlus 
Sprti Baru.Dp.90Jtn,Lsg Proses 
Wnid088719528030/95635893 


WJMGKLP GADING 
Alphard 3.518 Speaker Black“ 
Alphard 2.4 G/S/SC/X Blck/wht 
Vellfire 2.4 V/Z/ZG/X Blck/Wht 
RX 2.7 Ultmt Felift Black/ White 
LCruiser UK Facelift Blck/Wht 
45843333-91668581-92120611 


Europa, GOL juga menayangkan magazines, 
profil klub, golden moments, pemain legendaris, 
dan berita-berita terkait sepak bola lainnya. 


Epson 


Perkenalkan Empat Printer 
Model Terbaru 


PT Epson Indonesia memperkenalkan empat 
model terbaru printer L Series di Batam, Senin 
(24/9). Printer dengan sistem tangki tinta 
tersebut adalah L110 dan L210 yang didesain 
untuk pengguna rumah dan SOHO, serta L300 
dan L350 untuk pengguna UKM. Keempat 
model tersebut memiliki fitur utama yaitu 
kecepatan dan volume yang tinggi serta biaya 
cetak per halaman yang rendah. Bagi Epson, 
kehadiran model terbaru ini menjadi salah satu 
wujud upaya untuk terus memenuhi kebutuhan 
pengguna printer, khususnya di Tanah Air. 
(/ACA/ASP) 


KOMPAS / KLASIKA / 


Kamis, 27 September 2012 


45 


OTOMOTIF 


Ikuti Klinik Otomotif 


Radio Sonora di 92.00 FM 
setiap Sabtu pukul 08.00 WIB 


ai 
bingkisan menarik. 


(KONG 
KAA Sarsorurg uuren Tenan 


Audi A4 and A6 


Consistently efficient. 


Penggantian “Water Pump” 


t: Dengan hormat, 
@ Saya punya mobil tahun 2002. 
Sejauh ini water cooling pump 
belum pernah ganti (orisinal). 
Mengingat umurnya sudah cukup 
tua, saya khawatir mendadak rusak 
di jalan dan bisa merepotkan, 
termasuk biayanya relatif besar. 
Untuk menghindari kejadian ini, 
apa yang menjadi indikator bahwa 
water pump masih cukup 
kuat atau sudah harus diganti? 
Pengalaman sebelumnya, pada umur 
lima tahun (mobil yang lain), sejak 
mobil tersebut baru, water pump 
sudah bocor dan diganti baru. 


Terima kasih 


Supriyono. 
Bekasi Barat 


Visit us at 


. 
. Sepengetahuan saya 
J @ tidak ada patokan waktu 
penggantian waterpump. 
Usia water pump dipengaruhi 
oleh perawatannya. Dalam hal ini, 
kuras radiator secara rutin, 
Memakai coolant tentu akan 
memperpanjang kekuatannya. 
Kebocoran pada water pump 
merupakan indikasi bahwa bagian 
tersebut sudah waktunya diganti, 
Jika Anda menemukan air radiator 
sering berkurang, harus dicari 
kebocorannya, siapa tahu 
kebocorannya di water pump. 
Sebagai tambahan, kadang 
berkurangnya air radiator disertai 
kecenderungan temperatur mesin 
yang naik. 


Indonesia International Motor Show 
Hall 8-5 JIEXPO Kemayoran, Jakarta. 20-30 September 2012 


BERIKUT beberapa hal yang patut dicermati 
saat hendak membeli mobil bekas. Jika 
memungkinkan, ajak orang yang berpengalam 
an, kemudian usahakan membeli mobil yang 
pemakaiannya jauh dari pantai atau daerah 
banjir. Terakhir cek legalitas mobil 
di kantor samsat terdekat. 

Di samping hal tersebut, ada salah satu 
pengalaman yang bisa diambil hikmahnya. 

Seorang kawan membeli mobil Kijang 
2004. Sekitar setahun setengah tahun, 
mobil mengalami masalah, saat dikendarai 
tiba-tiba lampu alarm oli di dashboard 
menyala. Setelah dicek terdengar suara 
kasar pada mesin. Mesin pun dimatikan 
dan lubang oli di atas dibuka. Ternyata oli 
menggumpal. 

Karena ada keperluan mendesak, 
montir mengganti oli dan filternya. Namun 
beberapa hari setelah pemakaian, suara 
mesin terdengar kasar, alarm oli menyala, 
dan mendadak mesin tidak mau jalan lagi 

Saat dicek, oli dikeluarkan lewat bawah 
dan tampak serbuk besi bercampur oli. 
Setelah dibongkar dan terpaksa turun 
mesin, montir menyimpulkan bahwa penye- 


Waspada Membeli Mobil Bekas 


babnya adalah penyumbatan oli yang meng: 
gumpal pada saringan oli dan pompa oli 
sehingga tidak ada pelumasan pada mesin 
Dari kejadian tersebut, dapat diambil 
pelajaran bahwa ketika kita membeli mobil 
bekas yang pengguna sebelumnya tidak 
rajin merawat, risikonya sangat besar. 
Saran dari montir untuk mencegah 
kejadian tersebut, ketika kita membeli 
mobil bekas, oli yang lama kita buang 
dan ruang oil diberi engine Flush. Kemudian 
mesin dihidupkan 15 menit supaya oli yang 
menggumpal terbuang. Setelah itu, barulah 
kita mengganti dengan oli dan filter oli 
yang baru. 


D. Santoso 


Tanggapan 

Sharing yang menarik dari sesama pembaca 
rubrik ini. Berdasarkan pengalaman, peng: 
gumpalan oli bisa terjadi karena oli mesin 
jarang diganti atau dengan sengaja ditam 
bahkan oil treatment secara berlebihan 
untuk menutupi masalah pada mesin. 


| berlangsung. 


KEERUNTTU! TOT 


( 

| Kunjungi pameran kami. 

| Central Park, 24-30 September 2012, 
Dapatkan paket bunga OX dan penawaran khusus selama pameran 


How 


Volvo 960 Limo AT Th. 92, 
Hitam Metalik Somerset N8/16, 
Hub: 0818 0748 7063 


Lw 


Beetle 2.0 AT 02 biru km 50rb 
record serv Sroof j-kulit VR intr 
rapi F.ORI istw 408119910800 


Caravelle TDI AT'2011 hitam int 
beige,partisi glass,7seater,meja 
Beatle new. 6546116, 91280777 


CIK'STORE AUTO GALLERY 
Sciroceo GT 2.0 White'11,KM3rb 
Pajak Pajang,HP 285(Uparada), 
Good Cond, hub: 0815.958.5657 


Golf TSI 2011, Putih 4 Pintu Full 
Ori Km.11Rb Bagus Sekali : 
0811192325 


Golf TSI, Special Deal. 1.4 TSI, 
160 hp,fuel consumption1 liter: 
16km,/airbag,5-star Euro NCAP 
Go to B4, IIMS, Jl EXPO. 


New Beatle 1.2 TSi Ready Stock 
II! Brand New Garansizth Dapat 
kan Bonus Menarik! Special 
Price Baruna Motor:7504217-18 


Polo 2012. a/tDSG 7-speed 
Triptronic. 233oftr. Ready stock 
now. European Car 2010” 
Call Tony: 0812 9818 8638 


Polo 2012. Fifth generation best 
seller.All Color. DSG 7-speod. 
S-hatchback. Car of the year 
2010.Rdy stock.Test drive.Come 
to IIMS, special price.B4 & CIA 


3080, KIA Guard 24 jam (C 


Think Smart, Drive Picanto 


0780. Serpong (0x 0909. Se 


The Golf TSI, Ready Silver 2012. 
Tairbag.5star EuroNCAP.7speed 
DSG, Test drive available. Go to 
hall B4 IIMS, Gat Special Price 


THE NEW CARAVELLE 2.0. 
IBITDI.LCD monitor.7 airbag, 
7-spead DSG.Electrical partition 
9 seat. table with 4 rail system. 

LED Bi-Xenon Haadlight”"" 
Call: Iswanto 085280609869 


THE NEW TOURAN 2012 

LA TSI twincharger"Engino 
Of The Year 2011. Best. Opal 
Prico. Coma to IMS hall B' 


Touran 1.4 A/T.Putih/2009 hrg 
250it.tan 1,kondisi bagus siap 
pakai,km35rb hub:0818.707.212 


Tha new ouran ira lam tar 


The New Touran TSI DSG 
T-speed  Triptonic,” Flexible 
7seater. newheadlighttailights 
desian Special Price. Come to 
IIMS. Hall B4 and C1A. 


Ke-- 


The Golf TSI, Ready Red. 
T-airbag. Sestar Euro NCAP. 
7speed DSG.Test drive available 
Hub Jonid: 02191703881 


302010 Mixin totees 


Audi Canter MT Haryono (021) US1 OASO, BSH 4950 Audi Pace Place (O21) $797 3784, 5797 3744 
Partai Indah Kapuk (021) 588 1321 Pur Indah (021) SBS 5860 BSD (a21) 597 I7AH. 


D Mercedes-Benz 


PT Hartono Raya Motor 


Authorized Mercedos Benz Dealer (Sales, Service & Spare parta 
Jl. Daan Mogot KM 1 No.99 Jakarta Barat, Phone : (021) 5605200, 5637882 


www.kiamebi.com 


LIMITED UNIT WITH 
STUNNING CITY VIEW 


(025: 


The new Carewnte 


GUARANTEED 
RENTAL INCOME 


CALL 
021 526 5555 


The New Long Caravelle 2.0. 
IBITDI.LCD mon.7airbag.7speed 
DSG.Elect partition9 seat. table 
with 4 rail system.LED BiXenon 
Headlight. Azis 0818.07433360 


TERSEDIA UNIT GUDANG & RUKO 


A. A4, New Alphard 2012, kt 


- 
Vellfie, Fortuner 1 jt Nabila RC 4 Ing, : 
4 006500 


081280070140 / 081281877877 
serpong 


A.A2, A3 Alfa, BMW, T.Avzinv, 
Kia 3 jtan. Binan/thnan.WM RC: 
71122331-17884275-68739971 


I Trtomareo commneNL Ear 


GUDANG Type Excelsa: 
ILA2, Avz, Inv, Vrs, Vios,Jazz, 1 288M? 
Fred, Xen, cptva CWM rental Mirnertaa - 432M? 


7807017/78834595 trm.titipan MALU ii COLA 
1 “GUDANG Type Trifolium: 

T.Alphrd new,Avz,Inv,Frtnr,new 2 

Cru,.stodk” Cendikia RC”021-78 

834517-78848339-08161602609 


T.Avanza,Inova,APV,Nirmala RC 
7423063 / 7409467/74715030/ 
08551021922 R.Stock B.Price 


Tell 2012 putih 2,5jt wedd car 


10 OT,cmry,inv,new bmw,mrcy, 
new avz, 70537429, 96267384 


MOTOR DIJUAL 
JH maruev oavioson 


Davidson Fatboy 100 aniversary 
2003, Mabua, Full Ors, KM dikit, 
Asesoris, 275Jt, 08569927777 


@ 7588-4848 - 3328-3736 - 7025-2680 


Pintu Beton ringan, tahan rayap 
1 air 210x82x4cm warna solid / 
kayu 33kg 690rb. T: 82496895 


BAHAN BANGUNAN 


Sewa Papan Cor Mdl Triplek Tbl 
2cm -22rb,Ph:5818626 sw balok 
221rb/sw kaso utkstegers3.360 


DESAIN INTERIOR 


Knp Desain Interior Yg Biasa klo 


Pakai TASO : Pasti AMAN 
AA MEA 
Kn ANE MAA MOU 


otomotif 


Untuk Informasi lebih lanjut 
hubungi bagian iklan Kompas 


2567 6000 


bs yg luar biasa?? Hub. 5384848 
Free Consultation! Term & Cond 


APARTEMEN 


DIPASARKAN 

LUXURIOUS VILLA 

DI NUSA DUA 

BALI 

@ HARGA MULAI 
$350.000 
IVATE POOL 


KLASIKA 


Atap Baja Ringan tama, kuat & 
tahan lama, bergaransi, harga 
bersaing'"53160707-85308211 


Atap Baja Ringan Unimitra Ke- 
kuatan Ganda, Kokoh, Bergaransi 
Ekonomis Hub:47885085 


Dinding/ Lantai/ Beton Ringan, 
guipanel,3mx60cm,mrh,cot prak 


@ FULLY FURNISH 


tis,thn gempa. Hub: 0815 8503 | | e RENTAL 
«| | 22877 0818989368/82496895 
GUARANTEE 
Gipsum Untuk plafon,Partisi,Lis ADHI 
profile,rangka Holo,pengecatan £ 
trps9.15423555,081381332999 08159650384 
Jual Material Baja Ringan TIKA 


(75,C60,C50, Bersertifikasi dan 
diakui oleh Pemda DKI Hubungi: 
0217861618 / 021.37577688 


087877121113 
Oo emomoomaaaru 


mrioperkoran @ ScraperOne & Kaskus 


MALL SIAP 
BEROPERASI 
Di SERPONG 

OPEN SPACE 

UNTUK 


SEWA, 
BisNIS, 


RETAIL, 
OFFICE, 
RESTORAN 


HERMAN 
0819 77535099 
0852 57805999 


(yua 


Belleza“3BR/156m,Private lift 
Kintamani“ 38r,140m,sewa/jual 
Teras40B17 730 225"”750 9553 


Buncit Persada Apt“Jual/Sewa 
306150" 2-3kt“Furnishad''"" 
FC“7180255 / 0813 9900 5851 


Capital 2/3k“Pakubuwono Res 
2/3k"Senayan Res 3k Is 184m" 
Oakwood 2k “081511161258 


Century 21 Akasia.Mgr II Twr F 
1BR, FF, Siap huni, Harga nego. 
Metty 0818 602 757 / 563 7979 


City Park Apt Cgkrg,2BR,33m?, 
Furnish, Few S.pool,190 (nego) 
Hub:Yung - 0817 6725 973 


Daksa Rsdnc, L.120m, 2#1KT, 
381KM, FF, Tersewa 2000 USD 
Smp Agst "13. 0822 6029 2221 


Green Lake View, 125Jt-an-Incl, 
PPN,Bnga Of Angs 1, Lit-an,dkt 
Pdk Indah, Pesan Skrg Hrg Akan 
Naik. Hub: 99632586, 71027884 


Marina P.Mutiara,110m? 2kt,FF 
Mewah Lt.5.H 1,4M Jual Cepat 
BU.Hub081585057038/68367080 


Patria Park Apartment, Cawang 
Furnishod “" Nice View ““ ERA 
Graha 7653888 / 0817.998,2383 


Puri Park View Twr B Dkt RS. 
Siloam Kb.Jeruk/35m/2BR/City 
Hub:70212303 


Rajawali-Edelweis 2kt, 3tt type 
71, 98, 136m 
PRJ "71252671 9828797. 


St.Moritz - Presidential Suite 
218m?,4 BR's, Jual Cpt @5,5M 
ERAHome7266888,0818131152 


St.Moritz tower royal 1,Ls.88m? 
2#1br,It.3,Jual Cepat, Rp.1,55 M 
Hubungi: 0811 109 633 


(DISEWAKAN 


Belleza Apartement Permata 
Hijau For Rent 4000USD/Month 
New Brand Full Furnis 3 Bed 
Room 300M2 1-2 years rent. 
Call Ety: 087870596836, Erni: 
087888877733 


Central park residenc,3bdr,fully 
Frnshed,B.new,112m2,200Jt/Th 
Min 2Th.Hub:96084200 (Owner) 


Gandaria Height 82m,2BR,Furn 
New,View Pool,Akses Mall.ERA 
Graha 7653888 / 0816.895.821 


Lavande Apartement, min.sewa 
1Thn,kmt 31, Lnt.5 full furnish 
baru hub.081.8080.19225 


Medit Apt KG Twr A23,Sw Cpt 
Luas.83m?,2Kt,FF“Ray White 
Sguare 99836898 / 0811818190 


Mitra BahariPH,2Floor,FF/Mlwah 
SeaView,280m?,Pluit,Strtegis, 
99jt/th.081585057038,68367080 


Paladian Park Apt, 3br, hook, 
Is.101m2, 3kt, semi furnish, 
perthn 69jt.HP:087885241597 


RUMAH DIJUAI 
1 BODETABEK 


Bsd Green Cove 200/220,4#1kt 
Foresta 128/110,Kav,lcon Blvd 
187m“ Berdikari 5421 6555 


Ciputat, rmh ready stock 2it, 4 
KT 3 KM, kav. Strategis. Hub 
021-7401089, 087858360238 


Gd.Serpong. Ruby 180/182, 
Canari-119/98,Jasmin-136/170 
Sekt.1E-108/160 (0818111377) 


Gdg Srpg,Jual Cpt Rmh Kost2an 
Dit mallKskih,Strtgis,SHM,Slkt 
Hrg Ng”Cantury21 Icon53162121 


Grand Galaxy City 
Miliki Rukan Sentr 
dit, Angs Ro, 9JL/BIr 
dptkan hdh 39. mt 
Scoopy, Hub : 021 8293 


Mustika Jaya Bks-Tmr, dijual 
B/U rmh lux 500m,It.918,SHM, 
bisa kredit Isg kasih kunci,Hub: 
081908000938- 082121121168 


Pak. Cibubur, LB.150M?, j.cpt, 
500jt. nego, 4KT, 2KMd, Grs: 
89617343 / 0856.9167.3553 


Sumrcon Bks T.Palm bsic 7x17 
2Sit/th, 8x17 30jt/th, Andreas 
Rwhi 0811155116,88387130 


The GreenhillODepok, Feeder Ke 


Kota.Lokasi Strategis 


thegreenhillresidence.cor 


(JAKARTA BARAT 


Jl. Salam I/18A mdi Mezaning 
Rmh Br 1008 Lt 135/250Shm 
Akt#1ktp Hub:0816.1833872 BU 


Perum Kembangan br/makarios 
skul 266/350 siap huni Hub 
081316081178/ 081510566677 


Pos Pengumben rmh tua uk.21x 
30,SHM,cck u/dibangun 5 Ruko, 
jln 4 mb1.0818483238/56958995 


Puri Indah 200/300 21t siap huni 
Jual Cepat, tidak banjir, harga 
nego “ 0816 197 5572 


Puri Indah Ls.160 s/d 400an m?, 
Bnyk Unit,Hrg ” Menarik.Teddy 
98669388 / 56955088 Lih Puri 


Puri Mansion 10x15 Murah ! 
utara 182m2 bs KPR. PJ PRO 
Sylvia 087882272857 


Tomang jl.Rosmala 165/I20SHM 
4kttRmh Baru 5x17(2/It)3kt#1 
5670384,0816888204,33226088 


Tomang LT160,KT:5 KM:3,bbs 
bnj,jln 2 mbl,bas skali, ,jual cpt, 
Andi 081995241029(smt prpty) 


Villa Meruya,Dijual Rmh Baru, 
Developer, Indent, Ls 160m2 / 
168m2, 24, 41KM, HGB. Hub: 
68997878 / 58902565 


(JAKARTA PUSAT 


Kepu Sitn,275m?,10Kt,Jln Lbr 
Strategis “RWhiteKrny 0813 8112 
1613 / 087884521639 / 4268000 


Menteng“Rumah tua?1500 mtr 
SHM“Gol.B“Tnh kotak“Lok.OK 
RWMLW 7202929,08176076038 


(JAKARTA SELATAN 


Acestate””” “Lobak Bulus I, 
960/400 Jl.Lebar, Hitung Tanah 
Aty :0816-482-1992 


Adityawarman bagus taman 
patra 520 m brawijaya adiyaksa 
2400 m dil 082113003000 


A.Permai-PI “2Lt“ 250/250m 
PN.Mas,150m,lbr 6m“ERAHom 
Doni:0821.29313511 7266888 


Andalan Teras Realty“Pd.Indah 
A.Segar”116/200”dkt PIM“Bas 
P. Hijau“200/300“dekat Taman 
Zaenal 087877942043” 7509553 


Andalan Teras Realty"Pd.Indah 
Rumah Lama“200/150““Kotak 
Indra0899 803 1032”7509553 


” PROPERTI 


AREA PROPERTY 
AA.Dahlan---320/350---470/300 
Arteri-780 -. 

Senayan Residance----580/1000 
H.Tuah-457/450 roncoe 
Iskandarsyah 800/600 
Lina----0816 9000 16" 


Asemdua Cipete Rumah Niaga 
3Lt, Pam, Telp, Hub. : 08777118 
6903/08176476146 


Bangka Id, Jual Cpt 110/150,HM 
Strgs,BU ““RWM 9923 7272: 
x Flo 0812 8178 8282 “““" 


Benhi 145/100, Lok Ok 
Cck invest, kos2an, kantor j3 
mnt sudirman"0812.984.7722 


Bintaro Jl H Gari, Brand Now, 
SHM, JakSel, C. House Hrg 1,1 M 
Lt148/81.Hub,02170770991 


Bukit Hijau-PI 559/1000m,Pool 
Metro PI 1400/600,5' Huni. ERA 
Graha 765,3888 / 0816.895.521 


Buncit, dkt Pejaten Vilage, BU, 
Town House,lux, T/B.260/350m, 
AKT,3km,Spool, 08129895997 


Bunga Mayang 235/205:Binjaya 
1:257/300:Perdag 525/700.ERA 
Graha 7653888 / 0812.933.9297 


Cinere BCI 290/400m,Bgs:1,8M 
Pulo510m/2ULt, Pool:1,6M"ERA, 
Graha 7653888 / 0818.86.5050 


Cipete 140007)t,saidi,dsk930- 
11pl,3.5m, 5.889plgaharu,Mpr 
400,Tm Cindki1Rb,Nw Murh2500 
-17bgs/B.grdn081890 2323 


Cipet LS 525Mcavovin2lt 
Kali Bata Indah 160m, Lok Ok 
Bendi 260m, 2Lt “0812 9900 457 


DurianRaya,Jagakarsa“Rumah 
lux&tnang”1.014m2/400m?shm 
ERAHome7266888,0818131152 


Griya 1-10 Blok.I-Psanggrahn 
Mas200/300mC(2Tkt),6kt#1/3km 
/Nego 08111491712, 73881339 


H,Lekir-—----340m?-----11 Jt/m? 
Melawai Area,245,cck utk kntor 
ELITE: 7257828/ 087880894774 


Jl Dr Supomo Komp.BIR,7x26m 
YA, SHM Hub:021-70717888 / 
6541831/32 / 0813.1594.2267 


Jl. Muria Guntur No.8, 2: Lt, 
L1.350m,SHM, Belakang Kantor 
KPK,Strgs Hub.85553439 


Ji.Pertanian 3 Krg Tengah Raya 
LT.173/250m? Rmh Baru mnmis 
3KT/3KM 1.8M. 0817 9131 774 


Kalibata Indah 412/450,Rumah 
Lama,Lokasi Top,Bgs,Hrg 3,8M 
Lebih Murah dari Tebet “ ERA 
Graha 765.3888/0816.181.3292 


Kalibata Tengah,Rmh baru,2It 
171/259,SHM, lux 3Kt sgt Nymn: 
Call Mandiri Pro 081218883370 


Kby Baru new380/800":465/500 
Darmawngsa 350/700,tenang,R 
WhiteKD7263456,08161945202 


Kby New Drmwgs&brwjy 17625 
p1,700-10,ciasm,krtngra,wjya,is 
knrdrsyh Ry400,galuh,srwjy,adt 
wrmng&trtysa Nw650m,2500-30. 
bgs/B.grdn” 081280990966 


Kby-Baru, Jl. Ciragil 1, 300m2/ 
SHM 021-7232 012 / 0813 8825 
5100, Armand (TP) 


Kebagusan Townhse Jl.Kebagu 
san Ry24 one gate lux 2It It310/ 
725/1b235-295 3kt 3km lkp tmn 
1508129869936/081911720555 


Kemang “1215/500m?" S. Pool 
11 M, Lokasi Top Banget!!!!! 
BSM 75912929”0811.89.2929 


Kencana Indah 615/800m? lux 
“#5 Pool Jual Cepat? 1 
BSM”75912929"0811.89.2929 


Komp.Margasatwa Br,Cilandak 
604/350"3kt,pool” Murah! 3,5M: 
FC#718 0255 / 0818 846 279 


Mega Cinere, Blok M, minimallis 
100 new letak strtas dkt tmot 
berbisnis/wiraswasta LB 140m? 
SHM RT 4 RK Tmn 3KT 3KM 
1KTP Dpr Carport. 0816970306: 


Komplek Villa Ragunan Permai, 
JIponcol,It405Ib400,shm,Ferhat 
08179869966RWS1yN57948999 


Mampang Prap 2/6/100m dari 
G.Subroto,rmh br,Lux,2Lt,Lt391 
/550M,SHM.4,5M. 0811806789 


Nangka Jagakarsa" Rumah Lux 
LT.1,066/750m2"2ltsbasement 
AKT#1 R.Kerja#1 R.MusikPool 
ERAHome7266888/0818131152 


Nouvelle Twhome " Veteran dkt 
Deplu " Kunjungi Stan kami di 
PIM 1:24-30/09 : pk.10-21.ERA 
GriyaSelaras7260016:68366888 


Pd Indah Kartika Utama500/400 
Pool,S.huni"'Lap.Hijau 900/400: 
Loks Ok Hub:0818 750 651 


Pd,Indah 240/150:141/150,Tua 
Ls.120/200 j Ls.140/220m,New 
0812.811.3172 / 765.3888 ERA 


Pdk Pinang Town House 17unit 
lux dkt Pdk Indah 2it marmer Sh 
m fasum s-pool&playground one 
Gate Jl H Muhi 0856-2476-8545 


Pejaten 995/500 Shuni,330/250 
Lyk huni,145/200 s huni h nego 
BSM"75912929”0812.959.0203 


Permata Hijau It.500m/lb.300m 
S.pool,terkontrak,lok.Bagus. 
Ha Hub0813 8652 6664 “““ 


Pondok Indah Lt:252 Lb:200 
Lokasi Bagus Hubungi Venty 
Ph.0878 7873 5057 


RAY WHITE BOULEVARD 
Pondok Indah,Super Murah !! 
Lt.61/m/Mewah/Elegant/Pool ! 
Tedjo - 0818977089 / 45866000 


RAY WHITE MLAWAI 
Brawijaya 1Lok “Dempo 3Lok 
Cilandaki2Lok “Fatmawati9Lok 
Prapanca 3Lok “Pejaten 12Lok 
PangPol5 Lok "Mampang 4Lok 
Permata Hijau 3Lok “Pondok 
Indah 18Lok “Menteng 17Lok 
Tirtayasa 2lok “Cipeta 12Lok 
Kemang,bangkayantasari“30Lok 
Agustian “ 0812 1958 6400 


Ray White Pulomas “ Tulodong 
bawah, Kebayoran, 160m?, dkt 
Dahlia 0812 9043 155" 


Tebet KbnBaru rmh bgs 2Lt,jl.Ib 
" 2mbl SHM#IMB t/b:436/550 L, 
11.000w tIp3line 087781633344 


Tebet Ls.900/800m,TuasSaharjo 
Barkah “ Ls.1200/900m "" ERA 
Graha 765.3898/0817.998.2383 


(JAKARTA TIMUR 


DurenSawit Jl.Mesjid AlWustho 
dibangun komp marbah Jasmine 
Residence 16unit rmh lux baru 
hub 8621882-92273604 


Jin Kaswari Blok GG-2 Rumah 2 
Lantai Komp Cip Indah 2 
Hub.081314922108 


Rawamangun-Cipinang LT.351 
LB:320 (2Lnt) 6Kt,2Km,Caport 
Ambl, Tlp,SHM-02193130548 TP 


RAY WHITE BOULEVARD 
Persahabatan/15x27/Hook/Mrh 
Stefany 0817782111/45866000 


(JAKARTA UTARA 


AkasiaGolf-Pik,I8x18m,lb180m 
Selatan,Semi Furnish.RW MK 
Alfred 081932867486/6627007 


CENTURY21 MEDITERANIA 
Sunter Rmh Tua Hit Tnh 22it/m 
Yeptishm:0818498543/99038808. 


Csterra" Sunter, Rmh Minimalis 
Full” Furnish,7x18:2,5Lt,Bagus, 
Toni“085692938787/45874333 


Gdg Surya 105m2,KlpNias 102m 
3ltBgs"FC Klp Gdg 4584 2357/ 
0816 782 164 / 0815 882 7038 


GOOD INVESTMENT 
Gading Molek,SHM,HUK,uk.221, 
2L1,rapibr rnov,Mnmls,Rmh sdh 
ad ygmau sewa 3th.0816714606 


Kano Indah - PIK: Best Invest, 
2L44KT:3KM:Rp.2M “ JJ House 
290.32.500 / 0888.0856.7716 


KOMPAS / KLASIKA / 


Kamis, 27 September 2012 


NN 


xa 


Kenkmatan di Bak 
Yamparan Saku 


SIAPA YANG TAK TERPANA SAAT MELIHAT SALIU NAN 
PUTIH TFERHAMPAR DAN MELUNCUR BEBAS DARI ATAS 
LANGIT? TERLEBIH LAGI, PEMANDANGAN INI DILIHAT 
OLEH MEREKA YANG TINGGAL DI DAERAH TROPIS 
YANGHANYA MENGENAL KEMARAU DAN HUJAN. 


SEBAGAI salah satu negara di 

Asia dengan empat musim, Korea 
menjadi destinasi wisata pilihan bagi 
mereka yang merindukan liburan 
sambil menikmati salju. Lebih 
menguntungkan lagi, jarak tempuh 
Korea relatif lebih dekat dari Indonesia 
dibandingkan negara-negara Eropa 
dan Amerika. 

Tak hanya Identik dengan boyband 
ataupun serial drama romantis, Korea 
juga didaulat sebagai tuan rumah 
penyelenggaraan Olimpiade Musim 
Dingin pada tahun 2018 mendatang. 
Menjelang perhelatan akbar ini, resort- 
resort musim dingin di Korea memiliki 
daya tarik sendiri, terutama yang 
berada di kawasan Pyeong Chang, 
Provinsi Gangwon-Do. Provinsi yang 
dikenal sebagai sentra winter resort ini 
akan menyuguhkan fasilitas lengkap 
dan aman, termasuk fasilitas olahraga 
musim dingin. 

Selain Itu, wisatawan dapat 
menikmati panorama yang unik. 

Pada musim dingin, sepanjang jalan di 
Seoul dan Busan berubah bak catwalk 
terbuka, Anak muda bergaya trendi 
dan chic lengkap dengan baju hangat, 
aksesori warna-warni, serta sepatu 


booth yang menggoda hilir mudik. 
Fenomena ini semakin mengukuhkan 
predikat Seoul sebagai salah satu kota 
yang paling fashionable di dunia. Anda 
pun dapat mengikuti bergaya ala anak 
muda Seoul. 

Musim dingin di Korea juga identik 
dengan makanan-makanan tradisional 
yang cocok disantap selama musim 
dingin, seperti odeng. Makanan kaki 
lima ini berupa sup panas dengan 
potongan bakso ikan pipih, Kuah kaldu 
yang segar dan bakso ikan yang gurih 
akan langsung menyegarkan tubuh, 

Jajanan lain yang tak boleh 
dilewatkan adalah hotteok, Kudapan 
yang dapat ditemui di pasar 
tradisional Insadong ini merupakan 
gorengan tepung yang di dalamnya 
terdapat gula merah dan potongan 
kacang tanah. Wisata kuliner pun tak 
berhenti begitu saja. Jangan lupa 
manjakan lidah Anda dengan satu 
jajanan yang paling populer seantero 
Korea, bungeo ppang. Kue berbentuk 
ikan ini berisi kacang merah di lapisan 
dalamnya. Temukan camilan ini di 
setiap jalanan di Seoul dan kota 
lainnya. (/GPWJ 


3 eacrn Berlian 


3-7 Oktober 2012 
Main Atrium, Mall Taman 


Korea 
Be Inspired 


Dapatkan tiket dan paket wisata ke Korea 
selama musim dingin dengan harga terbaik 


Menangkan hadiah menarik untuk setiap pembelian tiket dan paket wisata ke Korea 
" syarat dan ketentuan berlaku 


WIBATA 
Kom & Hah Khana 


(021) 790 2230 


@, Dwidayat 1 
jean er20 on0a 


Terorama tour 


(021) 632 3222 


tatour 


(021) #25 3010 


tozapann ani 


28 sunLAa TOUR 


(021) ane 177 


(021) 291 2530 


LA) AVIATOUR 


(0217422 3a2e 


KIA 
az 


(021) 302 3120 


SMAILING x 
teri) 7222 0000 


MEARA TOTE 


(0217 300 w420 


- 
redcap 


(oz1) 3706 4215 


” PROPERTI 


IE JAKARTA UTARA 


ImperiumPro,Griya Inti Sentosa 
Sunter,Lt:10x17,5:2Lt/Lt:10x18 
2lt,Lok Bagus dkt Kemayoran 
Hub: ## Ivan 0818.89.78.79 “# 


Muttiland BGM, Layar Permc 
7,5#15/Sltn/Minimalis/Murat 
56983557/Hengky:08179106067 


Perumahan — Grisenda-Pantai 
Indah Kapuk,uk:6x20,Bangunan 
Baru. Hub: 021-99692979 


RAY WHITE BOULEVARD 
Janur Kuning/6x17/Utr,Jual Cpt 
'Antony081908882009/45866000 


Sunter cluster brand new 120m 
3 It mnmis 3,6M.ng blossom BU 
600m? murah tp:08787355757 


Sunter Garden Rmh Mewah 3Lt 
1t:6X22 1b.32A Lsg Tggl Full 
furnish design Int Fengsui 
hadap pas seltn bbs bir ban baru 
pasti suka dkt GAC,3km 4400w 
Pam hub.081314229410 


Sunter Garden, 10x16, Lokasi 
Bagus“Ingarid ” 367 ' 51678 
WESTEN PRO 6530 8989 


Sunter Mas 6X16 3iti,baru 1,7M 
nego.C&C Property 6501006 / 
0816 1426 123 Yohanes 


SunterMas Brt Blok A/218, 5x 
16m, 1004 baru, 3Lantai, Bs u/ 
usaha, Easy Pro : 081233373337 


mrioperkoran @ 


TANAH DIJUAI 


Dijual Tanah Luas 4.980m2,| 
Harga 10jt/m2, 
Peruntukan WKC, 
bisa untuk Apartment, 


Jl. Kamboja Pejaten Barat. 
Hubungi: 
0812 1311 9191 


DIJUAL 


bidang Tanah 
JL Alternatif Cibubur Ls. 1,1 Ha 
50 meter dari jalan raya 


Hub : 0812 - 8019 6229 
021 - 931 78292 


IV BODETABEK 


BSD Kav Teras Golf 580,Telaga 
Golf 530M2, Bagus. Grhakita : 
5389968/ Gandi, 08151811538 


Century 21 Akasia. Villa Kebon 
Jrk-PI,100-200m? J-cpt,dkt Casa 
Goya. 0816 135 7635 / 563 7979 


Cibubur Cikeas. 
agar Keli 
Murah. Hub 


JI legok raya, 3200mtr hdp tmr 
(pinggir jl raya), cek u/ gudang/ 
showroom/ pabrik, hrg 4 jt/m 
nego, ada bangunan 4-1000mtr, 
prospek bagus, dekat gading 
serpong, 087771134789. 


Jl-Jend.Sudirman Kranji Bekasi 
Lt.1060 & 2500m?, SHM, Jalan 
Utama-Strategis&Ramai" Herry 
RWKGB 0812 88 302 302 


& 


Jl.Raya Mauk km 7. tnh siap bun 
Lt.20.000m2 pnggr Prospek sgt 
bgs u/pbrik SHM.087888200100 


Pondok Gede di belakang Villa 
Nusa Indah I. Luas-3000m # 
2500m. Hub: 0818 765 399 


(JAKARTA BARAT 


Kbn Jeruk 737m? SHM,ada RMH 
Cck Utk Kost Stgs Dkt RCTI, 
J.Cpt,BU.3,2M/N9.91801665 


Permata Buana.P.Bidadari/55. 
334m? huk hdp tmr sitn Hub: 
081510566677 /081316081178 


RAY WHITE BOULEVARD 
Kav Arjuna/3212/Samping Tol 
Tedja-081280129509/15866000 


(JAKARTA SELATAN 


Andalan Teras Realty" inere 
Kavling Puri Cinere"Lt-775m2 
#50811 1925 765" “750 9553 


Buncit“Bu#rmh tuathitung tnh) 
1t/Ib:420/256,SHM,dlm kmplex 
Nyaman.7210101,71688289/90 


Cilandak KKO Ry”1.979m, beli 
Tnh Gratis Pom Bensin # Ijin 
Lok.Ramai,Padat 081310833395 
Prime Property75816009”# 


Cileduk Raya--4300-jln utama 
ada bangunan 1!t-—-9246.0396 
ColdwellBankerRadiant7501889 


JlRaya Pasar Minggu,Jaksel 
1s.750m2 SHM,Siap bangun IMB 
MLt.Hub.32821188,33001357 TP 


Lebak bulus,lux 2500,3600,7425 
1050 dekat TB, tnp prntara Yupi 
BSM 75912929“0812.1919.8929 


MT.Haryono 7.200m lebar muka 
80m “Tendean 6.000m2, lebar 
muka 70m “Hub.08111.661661 


(JAKARTA TIMUR 


Tanah & Bangunan Lt.3100m 
ngantong Cipinang Muara TP 
Hub.082110211167 


| JAKARTA UTARA 


“Artha Gading Villa 485 & 250m? 
Hoek samping TamanJrg Ada 
Herry RWKGB 0812 88 302 302 


Kav Bukit Golf PIK Lt.1738m 
Hoek/Timur-Utara/Jarang Ada 
Hub: TEDJO - 0818977089 


Kav The Bukit Marina Coast 
Ancol Barat,gated,10x20m,view 
utr,tinggi,133t/m.0818671989 


Pantai Mutiara ,kavling darat, 
18x36m,1500m2,hadap taman, 
Jual TP, hub 081617117527 


RAY WHITE BOULEVARD 
Kav Gdg Pelangi/8x16/Murah !! 
Stefani 0817782111 / 45866000 


JL. RAYA KOSAMBI, DADAP 


SENTRAN 
KOSAMBI 


55960434 / 28882903 


UDANG SIAP PAKAI 
360M? sid : 6000M? 


DIJUAL 
DISEWAKAN 


RUANGAN 
UNTUK 
KANTOR DAN 
RETAIL 
DI PERMATA 
HIJAU 
ERLIANA 
0878 81560 949 


DIJUAL/DISEWA 


GUDANG & RUKO 
MULTI GUNA 


« SAWANGAN MEGAH 
Jl Raya Parung - Ciputat Jakarta 


PAKET 12 X BAYAR 


2 


PAKET 6 XX BAYAR 


EKAT PONDOK INDAH 
- DEKAT CIPUTAT PAMULANG 
- DEKAT DEPOK, BOGOR. 


. 352-0303 
£Xf 386-3910 
(021 742-B003 


( uwat 


Century 21 Akasia.Ruko Saharjo 
LT:180M2,31Lt, Gandeng, Stras 
Jean 0816 135 7635 / 563 7979 


DE GREENSGUAREGTAMBUN 
Ruko Mall 2Lt Hrg Perdana 300- 
Jtan Dp 301 Diangsur 6x. Area 
Terbesar& Terlengkap DiTambun 
Bekasi.081381825588-70072789 


Csterra”hotelKenariKelasMelati 
50Kt,1300m,Murah,Hrs Terjual 
Dirman 081218144707/45874333 


Gdg S.pakai di BSD, ok 2800/ 
2000, pgr jin, SHM jl cpt Smile 
33377070" July“36229388 


Ged4#Wkshop 7500/4500m Cbbr 
magis 16M ng Exit Tol Cmggs. 
Liman 081310014822,88882586 


Gedung Jl radio dalam ry hook 
Ls 807/1000m?3'4.t 13.200watt 
2Line hdp tmr&sltn Hub:081673 
7188/ 93068168/ 08176499632 


Gudang 2 Gandeng.Tmn Tekno, 
BSD. Lt/Lb. 1.080/750. Jrg ada 
#Hubungi : 0857-7704-2005: 


Gudang Bizzpark Pulo Gadung, 
607/360m" “FC Kelapa Gading 
4584 2357 / 0816 782 164 


Gudang T.Tekno BSD, 600/450 
Jeng ada”“CB Gracia:53158200 

Kukuh: 0813.1328.0802”: 
“Arifin: 0815.8410.8800: 


Kios SGC Cikarang 2unit U/Hp 
Dekat Pintu Masuk SHM @ 
Rp.200Jt Hub:70212303 


Kios Tn.Abang Blok.A Lt.1 Los D 
Di Hall Dpn Eskalator Rp.1M 
Hub:70212303 


OfficeStrataTitle@CBD Thamrin 
By Agung Podomoro Best Price 
& Investment,Free Overtime 
hub: (021) 392 9988 


Kios, M Sauare, Ls.7,l1m, Lt.2 
Depan C'four, Strgs, Sertifikat 
ERA Vic--0813 8555 5095--Lao 


Kost Exc Mgg Besar Ry Sit, 36k 
110/550-m99BS14,50kY6It 216/ 
11004Mgg Besar 4E,30kt#Hotel 
g-sahari Ry7:41,600/4000-Ruko 
5It(kost)30kt,MggBesar 9#Ruko 
4t(kost)20kt,MgBsr ry42UtGdg. 
Alt mg8sr8/3,18x23,215pa/Sau 
na pralatan,jl/sewatBungur Bsr 
Ry Ls:1814x30m hub:0816901537 


Ktr Grand Slipi Tower(PT.PP) di 
S.Parman Slipi Jakbar, Hak Milik 
135-13Rb sgm, P:08179009900 


PM Dipasarkan" 
18Lt Strata & 
15:132- 
Boulevard 
Tmr Klp Gading 
1 3005 Sold Out 
asi Segera Hubungi “ir 
King 0812811 2889/ 7011 4122 


Pabrik/Gudang Klender HGB 
1t7500,lb3972.Jenny-EastonsKG 
0813 1115 9155 / 45891818 


AksesTol cakung 
“#8 Segera Hubungi "# King “ 
4 0812 811 2889/7011 41 22“ 


RAY WHITE BOULEVARD 
Rk BoulevrdRy/4,5x16/Jual Mrh 
Antony081908882009/ 45866000 


RAY WHITE BOULEVARD 
Ruko MOI Klp Gading Murah!! 
Stefany 0817782111/45866000 


Rk Muara Krg Ry Lt.12x23m,5Lt 
sltn,cck u/Ktr,Bank HGB.RWMK 
Alfred 081932867486/6627007 


Rk.Graha Boulevard, Klp Gading 
BrandNew,JrgAda,Harcourts KG 
LeeHua 08129359289/93587228 


Ruang Office 8 SCBD Is 321m Lt 
15JISudirman Kav.52-53 bs dse 
wa 021.7237550/081323028346 


tegis,s1 
1 Mogot Mall,sblh apart sky 
3ce/RS.Hermiina,Telp 3line, 

021-70124144 


Rukan Alam Sutera, Gandeng 
Uk.10x15, Seberang Es Teller 77 
PH : 0818 788 687 


Rukan Patal Senayan,F.Furnish 
Uk 5x15, 4 Lantai, LB 300m2 
PH: 0818 788 687 


Ruko 4M,Margonda Depok Bisa 
Langsung Usaha Laba Rp. 60t- 
80J4/Bln. Hub: 081513729488, 
081281823030,021 77215959 


Ruko BGM K.Gdg,hoek,lt 209m? 
Sit,HGB Rp.6,8M£ Surya 08193 
2113155/68750866/88387130 


Ruko bgs Saladin Sguare J.cpt 
4x12,5m?3,SIt sbrang ITC Depok 
Hubungi 6879 6899 - 5465599 


Rukan 4 3 L gis,sebrar 
6 
T 


KOMPAS / KLASIKA / 
Kamis, 27 September 2012 


KO MPAS 


Ungkap Sisi Romantisme 


Diri 


INILAH panggilan bagi 
jiwa-jiwa romantis untuk 
selalu menularkan semangat 
tersebut kepada setiap orang 
yang ditemui melalui aroma 
bunga mawar yang lembut 
dan memikat, Sophie Paris 
meluncurkan parfum terbaru 
dari rangkaian Le Jardin De 
Sophie, yaitu 
Fieur De 


Rose. Harmonisasi dari wangi 
bunga mawar, lili, dan violet 
yang kental dengan kesan 
romantis dan penuh gairah itu 
dikemas dalam botol 
berwarna merah muda 
berukuran 100 mil. Wangi 
lembut kesegarannya akan 
menemani sepanjang hari dan 
membuat Anda semakin 
percaya diri, F/ADTJ 


Aigner Aversa bagi Pribadi Klasik Menawan 


YANG Klasik itu tetap menarik. 
Beragam tren boleh hadir silih 
berganti, tetapi selalu ada gaya yang 


DOK SOPHIE PARIS 


yang terdapat pada kedua sisi 
tengah kulit sudah cukup menjadi 
jaminan “keabadian” mutu dan gaya 


Balutan Warna Alam 


OCEAN Color Theme Collection dari Alleira 
Batik kini tampil dengan warna-warni alam 
yang memesona untuk menemani aktivitas dari 
pagi hingga malam, Keunikannya terletak pada 
kolaborasi warna dan corak batik yang apik, 
serta desainnya yang kental dengan kesan 
muda, percaya diri, modern, dan trendi. 
Saatnya tampil simpel namun elegan, dengan 
material sutra ATBM dan silk habotai, untuk 
melengkapi koleksi busana batik Anda. P#/ADTJ 


buatan Swiss ini menggunakan glass 
yang terbuat dari mineral crystal dan 
memiliki dial berupa MOP Dial. 


1, Berasal dari negara manakah merek 
Morgan? 

2. Sebutkan 3 lokasi Watch Studio yang 
menyediakan produk Morgan? 


Kirimkan jawaban dan identitas diri ke 
Bagian Iklan Kompas melalui e-mail 
klasika@kompas.com dengan subyek Kuis 
Kompas Women 27 Sept. Jawaban ditunggu 
paling lambat 11 Oktober 2012. Nama 
pemenang akan diumumkan pada Kompas 
Women, 25 Oktober 2012. 


Dapatkan 5 buah jam tangan untuk 5 


tak lekang oleh waktu—tetap 
menarik kapan pun. Untuk arloji 
contohnya adalah Aigner Aversa 


jam feminin ini. Sementara itu, 


kombinasi warna fuschia dan silver 


bezel yang elegan sangat tepat 


Tampilkan kesan klasik yang 
menawan melalui sejumlah pilihan 
warna sesuai selera, yaitu hitam, 


Pala de 3 MpPewutontmpitop oia-A 


WATCHES 


oleh Watch Studio. 


DOK. WATOH STUDIO 


(A.51212). Tampilan logo berbentuk 
ladam kuda (horse shoe) khas Aigner 


(»koshize 


IA Sophie Paris Indonesia 


4 www.sophieparis.com 


HUREKA 


Bora KO resto BY kare 


dikenakan wanita anggun yang 
menganut gaya klasik, Jam tangan 


cokelat, merah, dan ungu. (ACA) 


DOK ALLEIRA BATIK 


Pulas Wajah Elegan 


pada kemampuannya merias wajah. Akan tetapi, 

kehadiran teknologi dan inovasi rias wajah ini. mampu 
menguatkan kecantikan setiap perempuan, Ia akan 
memperkuat aksen pada sisi-sisi wajah yang perlu ditonjolkan 
dan menyamarkan bagian tertentu untuk menyempurnakan 


Karan setiap perempuan memang tak bergantung 


hasil. 


Formulasi yang tepat menjadi acuan untuk menghasilkan 
tekstur rias wajah yang halus dan sempurna. Hal ini dipahami 
dengan baik oleh Koshize, lini kosmetik Sophie Paris, yang 
memperbaharui formulasinya demi kesempurnaan riasan, 


memberi keleluasaan 


www.watch-studio.com 


| f Watch Studio Indonesia |) @thewatchstudio 


yang beragam dalam varian liguid foundation, two way cake 
powder, blush on, lipstik, lipliner, eyebrow, dan eyeliner. 
Pilihan warna ivory, beige, dan mocca untuk foundation 


untuk disesuaikan dengan warna kulit 


wajah. Kenyamanan riasan wajah pun didukung formulasi 
lipstik yang juga berfungsi melembapkan sekaligus menutrisi 


bibir agar selalu terawat, serta maskara dan eyeliner yang 


Rangkaian kosmetik Koshize kini menawarkan pilihan warna 


favehotel 


NOW OPEN 


bersifat waterproof. Rangkaian Koshize kini juga hadir dalam 
kemasan yang lebih eksklusif, mewah, dan elegan untuk 
menemani aktivitas perempuan dinamis dan siap untuk selalu 
tampil memesona dalam setiap kesempatan. (ADTJ 


Bulan Madu Romantis 


Bagi tamu yang merencanakan bulan madu, perayaan 
hari jadi atau mungkin sebuah weekend getaway yang 
romantis, Shangri-La Jakarta menawarkan paket 
kamar terbarunya Romantic Weekend Retreat. Tanu 
dapat menikmati liburan yang romantis di tengah 
kota bersama pasangan dengan harga Rp 2.200.000 
permalam dan per kamar 


MENIKMATI GAYA HIDUP ALA MASYARAKAT URBAN 


MENJADI salah satu kota 
megapolitan, napas kehidupan 
Jakarta seolah tak mengenal kata 
henti, tak terkecuali saat malam 
hari, Usai menjalani penatnya 
kepadatan kerja, saatnya Anda 
menyegarkan pikiran dan merilekskan diri, Dari 
sekian banyak lokasi di Jakarta, Kemang menjadi 
salah satu sudut favorit. Anda bisa mendapatkan 
dengan mudah sejumlah tempat bersantai, 
seperti kafe atau restoran. Iringan musik lembut 
dan makanan lezat dengan suasana yang nyaman 
menjadi daya tarik. 

Menghabiskan waktu di Kemang seolah tak 
cukup satu atau dua jam. Tanpa sadar, Anda 


VIEW 


bisa menghabiskan semalam suntuk karena larut 
dalam suasana Kemang. Ingin berlama-lama di 
Kemang? Anda bisa memilih salah satu tempat 
menginap yang berkelas, tetapi tetap ekonomis 
seperti favehotel Kemang. 

Hotel yang berlokasi di Jalan Kemang 1 ini 
merupakan favehotel ke-12 yang tergabung dalam 
jaringan grup hotel Aston International. Hotel 
yang baru dibuka ini memiliki 130 kamar yang 
fun, fresh, dan friendly. Fasilitas yang tersedia di 
favehotel Kemang antara lain kolam renang, ruang 
pertemuan yang modern dan fungsional, lobi 
hotel kontemporer, serta kafe yang eklektis, 

Kamar-kamar favehotel Kemang dilengkapi 
dengan televisi LCD yang besar, tempat tidur 


berkualitas, Wi-Fi berkecepatan tinggi gratis, 
serta menonjolkan ciri khas desain fave yang 
memberikan nuansa energik, 

Jika Anda tertarik menghabiskan malam di 
salah satu lokasi terbaik di daerah Kemang, hotel 
budget seperti favehotel adalah alternatif yang 
menarik. Selain di Kemang, favehotel telah hadir 
di Seminyak, Bali, dan Cenang Beach, Langkawi. 

“Dalam waktu dekat, kami juga akan 
membuka fave di daerah-daerah terbaik lain, 
seperti Petitenget di Bali, Legian Center, dan 
Kuta Sguare, atau Pasar Baru di Jakarta dan 
Gatot Subroto," ungkap Wakil Presiden Sales & 
Marketing Aston International Norbert Vas. 


("/MILI 


PROPERTI 


RUANG US: 


( duwaL 


Ruko di Jl.Raya Lippo Cikarang, 
Uk.Ax17mtr, 34 Lti 2 Unit (Gan- 
deng) Rp.3,5M.Hdp Timur, Hal 
Parkir 25mtr Dpn CTC Lok trbaik 
di Cikarang Hub: 087579266208 


Ruko G.Srpg 2Lt,SHM,Lok Bgs, 
Ramai-Jual Cepat BU hub:Yuli 
08164810523-92383878 PPS 


Ruko Gandeng (2 Jadi 1), 200/ 
350, Grogol, depan BCA, SHM, 
12 Kmr. TP 08158168000 


Ruko Golf Lake 4x15, 314 Lt - 
Venice - Multiland GL. 5956299 / 
Jeremiah 083895216060 


Ruko Permata Buana,Uk:5x14m 
3Lt,Utara,Sdh Renov,Siap pakai 
Jrg ada,Cocok utk Bank,Kantor 
& Bimbel,dll “Josef 0816708860 


Ruko Puri Kencana Niaga 3!/Lt, 
4,5x18m?, Pam, CCTV, FF.Diana 
08170179918/56955088 LihPuri 


Showroom dimayoran jual cpt, 
Hoek, kantor diatas, Tlp, PLN, 
pam,9698 5877-0853 190 68817 


(DISEWAKAN 


Gedung 3it Uk.15x16 Fas:Telp, 
AC,Parkir luas,Lok Strategis Jl. 
Raya Dewi Sartika Jaktim cocok 
Utk Bank,Restoran,dil.Hubungi 
Pemilik 082112402226 


Gedung,It600/1b1350m? new,dit 
u/bank,shwroom,off,kmpus,dll 
(21 Amb 0815 8766 518 


Gudang ““Taman Tekno BSD 
Disewakan uk.450/369 Blok 
0-2/12 Hub.08.111.28.222 


Gudang Bizpark1,Is:432/360m?, 
Office,Stras — Century21Gading 
Rudy“021 4648.5606 /451.7272 


Gudang di Yos Sudarso 500m 
Sbrg Mall Artha Gdg & di Daan 
Mogot Is 400m. Hub:30701800 


Gudang Jl.Raya Pantai Dadap LT 
118.480/375 Hrg 60 jt/th min 3 
th. Hub.0821 1380 2168 


Gudang Yos Sudarso Lb.906m, 
aman, strategis, bisa kerja 24 


jam akses toll 0818491177 


Kantor Lok Sudirman Hrg Ter 
jangkau Fas Lkp Full Furnish 
Hub:(021)52898099/5152363 


Kantor Mrh,Mwh,Strgs,Lok Gd 
di Pancoran Hanya 1Jtan/Bln Bs 
urus domisili Ph: 081298427561 


Kios ITC Cempaka Mas Lt.2 Di 
sewakan Murah(cocok utk baju- 
Tas-Acessories-DII) 71573888 


Ruang Perkantoran Sublease Is 
£ 230m3, FF dan Elektronik Lt. 
14 dr bangunan GRI Kuningan 
Jakarta 12950.Hub: 57938933, 
08131748597 


Ruko 4,5 Lantal,Uk.4x6m,JI.AM 
Sangaji No.9-D,Petojo,Jak Pus, 
Hub:021-98170266 


Ruko Green Garden,Cocok Utk 
Bank,dekat BCA Uk:5x18m, 3Lt 
Hub: 0813-8578-0999 


Ruko,2 Lt,Kby-Baru, JI.Cikajang 
strgisthoek/KC Bank BRI),cek u 
ktr Bank, 021-7232012 / 0813 
8825 5100. Armand (TP) 


Toko Di ITC Mangga Dua Lt. 
Blok.D-128 Harap Menghubungi 
10821.22.777.558 


RUMAH DIKONTRAKKAN 


Jl.Bangka 2,Rmh LT.950,LB.450 
3Kt/1STD room,klm renang,tmn 
luas,23000W,strgs.Ph:7191411, 
71791188,32821186,33001357 


Jl.Taman Cilandak Ry 1 € Lt/lb 
250/350 2Lt u/ Kntr/Rmh Tag 
Hub: 70728930 / 08121081343 


KLASIKA properti 


Untuk Informasi lebih lanjut 
hubungi bagian iklan Kompas 


2567 6000 


mrioperkoran @ ScraperOne & Kaskus 


2 RAGAM 


AGEN PERWAKILAN 


Iklan Kompas,Pikiran Rakyat 
022-6021777/6011425/6021814 
Raka Adv.Pajajaran 112 Bdg 


AGROINDUSTRI 


Penawaran Krjsm. P'kebunan 
Sengon &Jabon.Ls 1,Sha, Ditami 
Arb Phn Sengon 2200 Phn jabon. 
Hasil Panen 21000m3. Cash & 
Krdt. Keamnan, Prwtan, Pok s/d 
Panen (Pkt Singkong 10 Bin,l 
Ha. Panen 56Ton. Sewa / Beli 
Lhn), PT, Panca Niaga Persada. 
0253 -501836 / 081275511666 


ANTENA/PARABOLA 


“Agar Bayang & Bintik ditv anda 
benar benar bersh, " ant 100rb” 
pabola LSjt,Indvdn,Top twcctv 
71443335-56958877-83311183 


PACKAGES 
ADM 

Perth 

SDN 
Melbourne 


rom 


USO 595" 


USO 653” 


s0m 


Sydney us cng”- 


induding 
Return economy ticket 
by Garuda Indonesi 


Gold Coast family package 
(rom USD vas" 
including retur econa1 


Self Drive package available 
from USD 190” 

Inctoding 1 « 

by Garuda in 

axtommosi 

ty Merte 


Ilang axplo 
breaktast and retuin sirpast tranter 


License tagaired) 


Package details dick www.ausslecentre.com, or cali 


Golden Rama 1021 3501133 


KUA Tours Be Travel 4 011 392sn8 


Multi Holiday 
Sahara Tour 


Shila Tour 


Scope of Works : 


1. Assess the location and the existing infrastructures. 
2. Assess the process design for the washpiant. 

3, Assess the tailings storage,treatment and disposal 
4, Assess the environmental issues 

5, Prepare the project risk assessment 

6. Periorm the Capex/opex cost estimate 

7. Prepare tender document for EPC works and 


Oa Ganaati 
022 7320899 


Oa 3864177 assist the evaluation 


8, Prepare the feasibility report 


Nimm 


FEASIBILITY STUDY - COAL WASHPLANT 


PT Indominco Mandiri (PT IMM ) is seeking a 
consulting company to conduct a feasibility study for 
developing a coal washplant located at its new 
operating area of East Block. Kutai Timur, East 
Kalimantan Province 


Hartech Genset Powered by : 
Perkins,Cummins,Volvo,Yanmar: 
Doosan.Sales & Rental, Ready 
Stock. Ph:6306888 Fax:6306533 


Intergen Genset Open & Silent 
5-1000 KVA. Garansi,! Hub : 
1021-2900 6565 


Jembatan Timbang Rinstrum, 
Cap 60 ton, 9 mx 3m, harga Rp 
189.700.000,- net. 0811984945 


Jual Beli , Sewa Genset Merk: 
Caterpilar,Mitsubishi,Cummins. 
Dgn Harga Murah. 021-5448833 
"32/ 5014195 j Fax: 5442021 


Jual cptsexcavator cater 
320-D,2unit th'07&2unit th'10. 
08164809695- 081385319595 


Jual Liguid Filling Machine, 
Capping(Msn Pengisi&Penyogel 
Tutup botol) PT-Avanti Raya. 
JKT 0213807469, 0816921272 


Jual Mcm2:! ie Telor/In 
stan/Mesin Mie Ayam(Ajarin Bi 
kintResep)Hub.Bayoran Teknik. 


Agar Antena di Layar Tv Anda 
Bagus Antena tv 100rb,IDVSN, 
Top Tv Pabola 3,5it,CCTV 3,5jt 
71115853-80333200-56181850 


Agen&Ahli Antena TV Rp.100Rb 
Parabola (1,5Jt) CCTV G,5J0 
Hubungi: "(CV.Central Elektro)" 
Jkrta:56980784 Bkasi:83225656 
Tngrg:51202262,Dpok:71133344 


Specialis Parabola Digital. Trm 
pmsng/pbtln Pbola Dgtl Antena 
TV. "Abul'":64711054 / 6410184 


BIRO JASA 


Acc & Jasa Penerjemah,Depkeh, 
Deplu, Notary Legal/Non Legal, 
jmpt.BSE 021 8281013,8352323 


Akenkh,crai,Imb,Nik,Kitas,Kitap 
Pspr,Vsa, PT,CV,PMA, SIUP,Mrk, 
api02199843444-081381199272 


Akta/PPAT,PT,PMA,CV,UD,ljin 
Usaha, Merek, Hak Cipta.Hub: 
6625605, 66607766, 32783737 


Bpom.Depks,pbf.klink.alkes,obat 
kosrntk.pangan,Merk,Export.dll 
Jkb.Jrk19/111H-081219174825 


Jmn Bs Cpt urus PT Lkp bjt,CV 3 
&PMA,Trvl,Kadin, Gapensi, Siujk 
Migas, Api, Srp, 087770970160 
sis byr pt ada dijual 


PT,CV,PMA,SKT,Migas,IPAK, 
SIUPTDP,Merek,Kadin,Gapnsi, 
SKA, SIUJK, Telp : 83419918 


Ingin psg iklan mudah & cepat 
disemua koran. di Indonesia. 
Hub:02183787976/83787995 


IX 


ELEKTRONIK 


Beli Beks/Rsk:TV,Amply,Power 
Speaker,Keyboard Laptop DII. 
Munif:32399211,081513179277 


Beli.Keybroad.Amply.Power.Mi 
xer.Speaker.Drum.Laptop.Cam 
cera.Tv Lcd.DINArief)70001573 


FOTOCOPY/LITCHDURK 


IR5-6000. 5-6020-18jt. 5-65: 
1Bjt. IR3-457025,5jt. IR3300- 
8,5it Kyocera 7,5jt. Toner Super 
70Rb - Part Ori Komplit. Murah 
Wisuda 021-4700089 - 4897863 


Jual/sewa mulai 150rb u/kantor 
canon IR 5000/NP 6035/DC400/ 
405/506 sparepart,toner.Sunter 
Karya bik HA? No.1 jkt,6414353 


For more information and RFP.ihe interested 
companies can contact the project procurement 
within a week after this announcement : Bpk. Abu 
Bakar Ashidigy and Bpk. Dennis Pangemanan at 
(021) 2932 8100 ext 1399 & 1522 or by email to 
Abu A@banpuindo.co.id and 
dennis p@banpuindo.co.id 


FURNITUR 


Rapihsofa Spesialis Ganti kain 
jok sofa,kursi ukir,klt asli,im- 
itasi oscar,politur dll:85460829 


MESIN & ALAT BERAT 


(Nlat Stonecrushr,Pnepung batu, 
btako,pavblok,batamrh,mixer,co 
nveyor H:Nego.Garansi.0214453. 
1401,82125888,08121000343/ 
emailihamerteknik@gmail.com 


Dijual Cepat 2 Steam Boiler: 
Merk Zug Th.2006 Kap.10 ton 
Press.13 & Th.2007 Kap.6 ton 
Bhn Bkr B.Bara, Press 1385 Skid 
Steer Loader Mark CAT, GEHL, 
CHASE, Hubungi: 021.5279139 / 
082111800043 / 0511902952 
(Eko/ina) 


Cash/Kredit Diesel Gen.Sets.Ja 
min mrh. Build-Up Ready Stock 
dari 2 KVA s/d 2000 KVA. Hub. 
"Unggul Generator" Jl.P.Jayakar 
ta No.131-A, Telp: 6490979-649 
1029-6490952-6392506, Jakarta 


Deutz Genset, Hemat Bahan 
Bakar, Heavy Duty, Stock 
Lengkap. Hubungi Triana 
Bintang (024) 3519.324 


Dijual Forklift Kap:1 s/d 10Ton & 
Paper Roll Clamp,Reach Truck ex 
Japan 71578038/0816712308 


Disewa/Jual Genset ”Murah” 
Silent/Open 80 - 2000 KVA, 
HP:0B111 38189 - 0816 1815723 


Excavator Komatsu PC 200-7 
2unit Th'2005 & 2006.Hub:021- 
6216788 / 081280100597(Kris) 


Forklift ex Jepang 1-7ton, lift 
3-6mtr,Mitsubishi 7ton th 2008, 
Hub 0812 84 95 319 


T.021-5321737-5351106-70600 
290-70836474 fax.021-5328376 


Jual Steam Boiler Omnical Kap 
Ton, Ton, 6Ton, Bahan Bakar 
Solar, Hub.0852.1026.2996 


Mesin Die Cutting (Pond) New 
2012,75x55cm 42jt & send 2010, 
75x55cm 30jt. Andri: 95341494 


Plastic Extruder Taiwan dia 
120mm. Jl. KS Tubun n0.30 
Tangerang. HP: 0813 8090 2900 


Ready Stock Baru mesin cup fill- 
er sealer berkecepatan tinggi « 
conveyor-085618108903 no sms 


SALE!!! GENSET PERKINS UK 
20,30,45 sampai 500 KVA Hub: 
081805897133/ 081326149278 


HOTEL/PENGINAPAN 


Att Hotek-Fas"Berbintang,Ber 
sihkAman”,Hrg Mulai 110Rb 
Tanpa Deposit.HubJILTPI II Bik 
N/A,Telp:021-6681679 


Fas"R.rapat 180rbbr'fast hotel 
Prima Indah, Gn.sahari dkt Ancol 
dpnM2sguare62203273,6591078 


Pginapan.kostbln850rb/75rb/hr 
ACTV,bed,kmd-Ampera VI/20,6 
sahari dpn mg2 sguare 6411885 


48 


KOMPAS / KLASIKA / 
Kamis, 27 September 2012 


PERJALANAN ANDA | China 


Harmonisasi Pesona Sejarah dan Modern 


CHINA sangat kaya akan sejarah dan budaya. Dari 
penemuan arkeologi dan antropologi, negeri ini 
didiami oleh manusia purba sejak 1,7 juta tahun 
yang lalu, Sejarah tertulis dimulai sejak Dinasti 
Shang (kurang lebih 1750-1045 SM). Selanjutnya, 
budaya, sastra, dan filsafat berkembang pada 
zaman Dinasti Zhou (1045-256 SM). Pengaruh 
budaya dan politik dari berbagai wilayah di Asia, 
yang dibawa oleh gelombang imigrasi, ekspansi, 
dan asimilasi yang bergantian, menyatu untuk 
membentuk budaya China modern. 

Untuk melengkapi penjelajahan Negeri Tirai 
Bambu, Anda dapat menelusuri sejumlah destinasi 
yang tak asing lagi, salah satunya Beijing. Setibanya 
di sana, Anda akan menemukan Summer Palace, 
istana musim panas bagi keluarga kekaisaran yang 


dilengkapi dengan karya arsitektur yang berusia 
ribuan tahun. Ada pula Tiananmen Sguare yang 
bersejarah pada zaman reformasi tahun 1989 yang 
juga merupakan bagian dari kompleks istana terbesar 
di dunia, Forbidden City, 

Pesona budaya dan kisah sejarah juga dapat Anda 
nikmati di Temple of Heaven, tempat Kaisar China 
memanjatkan syukur atas panen yang melimpah pada 
zaman dahulu. Setelah itu, lanjutkanlah dengan wi- 
sata belanja di Wangfujing Street. Jangan lupa untuk 
menyaksikan salah satu dari tujuh keajaiban dunia, 
The Great Wall. Mahakarya bangsa China yang mem- 
bentang 6.700 kilometer ini membelah lima provinsi, 

Suguhan atraksi wisata tak berhenti begitu saja. 
Jejakkan langkah selanjutnya menuju The Bund, pusat 
keramaian kota Shanghai di tepi Sungai Huang Pu, 


Lewati pula Jembatan Nanpu, Yangpu, dan Museum 
Wax. Nikmatilah keindahan kota metropolitan ini 
pada malam hari dengan Huangpu River Cruise. 

Melancong di Negeri China merupakan inspirasi 
tak terlupakan, Didukung dengan iklim yang sejuk 
di musim gugur serta panorama alam nan eksotis, 
sensasi ini tentu tak dapat dituangkan dalam kata- 
kata, tanpa membuktikannya sendiri. 

Lengkapi momen liburan Anda dengan me 
manfaatkan paket yang ditawarkan Avia Tour, yaitu 
program G'Day China Delight selama 9 hari dengan 
tujuan Beijing, Shanghai, Hangzhou, Suzhou, 
Terdapat pula program G'Day China Fantastic 
selama 13 hari dengan tujuan Beijing, Shanghai, 
Hangzhou, Suzhou, Xi'an, Guilin, Huangshan, dan 
Xiamen. P/GPWJ 


A 


AVIA EXHIBITION » 
CENTRAL PARK “TAMAN ANGGREK 


YOUR TRAVEL SOLUTION 


#SUMMARECON MAL SERPONG 


Cesay EUROPE 
" 8D MINI EUROPE 


Amsterdam, Paris, Engelberg, Mt. Titlis 
10,18,24 Oct 
1,8,14,29 Nov 4 Dec 


LONDON 


PA ba Be rreretern 


“ 10/13D EAST EUROPE « 2 
TURKEY 14D SPLENDID EASTERN 


11,22 Dee 


“ 16D EAST EUROPE « 


22 0ct18 Nov 


24 Dec trem USD 1658 


“ 13/14/15D WEST EUROPE « 


tram USD 2368 


trem USD 2698 


Getoy ASIA 


“ 4D BANGKOK PATTAYA 


trem USD 498 
5D MALAYSIA # LEGOLAND 


siz1goa 
29 Hov trem USD 
6D SHENZHEN MACAU 
HONGKONG 

114,21,20 Oct 

9,18,26,30 Mov trem USD 
5D HONGKONG SHENZHEN 
14 Nov trom USD 
5D MONO PHILIPPINES 


411,10,28 Oct trom USD 
7D MALAYSIA SINGAPORE 


411,10,28 Oet 
1, wav trem USD 


558 


668 
698 


698 


758 


Getoy CHINA 


" 6D BEIJING 
NAWAGIN,I Oct trem USD 558 


9D CHINA DELIGHT 
M,1410,21 Oct 
410 Mor trem USD 798 


9D PANORAMIC JIUZHAIGOU 
tnzaan oat 


8,11,28 Nov trem USD 1178 
10D CHINA SURPRISING 


18,19,29 0et 


118,27 Nov trem USD 1198 
12D CHINA SCENERY 


12,26 Oct 


213,16 Nov trom USD 1468 
12D PANORAMIC JIUZHAIGOU 


Coy KUSTRALIA Po IKKKGE 


“ 5D MONO SYDNEY 


IM Oct 14,19,20 Nov 
3,8 Dec trem USD 968 
6D GOLDCOAST SYDNEY 


17,24 Oct 14,16,23 Mov 


5,7 Dec trem USD 1198 
7D AUSSIE # O1 DECK 


28001 
trem USD 1558 


6,12,19,26 Mov 3 Dec 


Ccy MIDDLE EAST 
10D TURKEY 


21 0ct29 Mov 
1,28 Jan 815 Feb 1 Mar trom D 998 


10D WEST COAST USA 


5D MANADO JOYOUS 
CHRISTMAS 
Rp 3.999.000 


22 Dee 
5D BALI OLD & NEW « 
BEACH CLUB CRUISE 
Stay @ Hard Rock Hotel 


21x rem Rp 6.195.000 


4D CANTON FAIR 
150. ca USD 609 


3/4/5D X'MAS & YEAR END IN 
SINGAPORE 

22,28,29,30 Dec rem USD 849 
5D SINGAPORE LEGOLAND « 
HELLO KITTY LAND 

22,20 Dec USD 859 


5/6D FLY & CRUISE 
NEW YEAR CELEBRATION 


trem 


“ 13/14D WEST EUROPE 
nov 
Patin Dee 


SWITZERLAND 


D 1998 122 Dec trem USD 3398 


HEAD OFFICE : Ji. Bungur Besar No.45 Jakarta 10610, Ph. 021 422 3888 - 422 3838 


8D SCENIC TAIWAN 
16,22,29 Oct 


trem USD 888 11,29,91 Oct 


D 168 TOUR | & esaaz| LA 


PANGAN INA" 
| CHINA OUANGAI 
OS GUN TANGSHUO 


ema guna avanan 
WONDERFUL GUILIN 499 


YO) Bi0x-ParTaYa- P 


399 CAMBODIA-VIETNAM B. 


3 lam sin-BANGxOn, " 
| paruara-au-Gen ” 

(BA Amariwa ANAK Ban LA 
| mx partara 5.94. 


5 KA Sem. HUKETKUn- 
Gb aya Saatuno | MALAGA-GEN 84 
KK PATIKIA 72, BKO 21 Moman 1 
Bonus: Dinner Jon 31 Dec 
| BANGKOK. PATTATA 
OR PanuKer 


Gong Wonotaruukorta 
JJU WINTER 75. MSI SIN-KUL-GENTING- 
ERA UM 


N 


vs0 1388 


Ga Seanateancau TAN 
— . MOYaSIaN ia 
MOSAMUDRA tours & 021-458 76988 


www.samudratours.com 


SHUTTERSTOCK 


Superstar IRGO 
NW 


(Wiimiteg, cabin) 4 
| 

2N (Fri) 

3N (Sun) 


Singapore 


Singapore - HighSea - Singapore 


Singapore - Penang - Phuket - 


Superstar BRA 


VAC HI WANRYANGTE WINA! 


Worbin Your Indi: 1 set winter dathas (4 pieces), aki & onutpmont 
Ivo & Sagu Wacid (The Biggest International Ice Lantern festral) 


TO HARI Worib aa 
PA STOK NGIGNSHENZI 
1 Dee Uso 1708 


KEINGINAN G CL 
Bayog | re 


Hongkong 


# ZHANGJIAJIE 


10,24 Oct 
19,29 Mev 


trem USD 2198 


PERWAKILAN « Semarang, Oirira Wisata 2 
avintoun 


MA natour 


2 
PULAU SERIBU 
Marimafancdi Nusakesta 


Min Keberangkatan 2 Orang 
Paket sudah termasuk: 


' Transportasi dengan boat, Marina Arxcol - Nusa Resto 
Marina Ancol. PP 


' Cottee break Makan siang di Nusi 
8 Snorhelling atau mengunjungi Pulau 


0610 Indonesia 
268888 


Denai 


29,30 Dec trem USD 999 


trem USD 1898 


tatFas AVITOuR 


www.avia.travel 


TUCNET A MOTEL RESENVATYON wa yen 


TRAVEL 
INFO 24.- 0816 6665 89 


3D / 4D Hongkong Spring Promotion V2 Ha 


2044 
4D Hongkong Disneyland USD 6184 


4D Hongkong Ocean Park -- 

Disneyland KEK 
4D Hongkong Macau Tour USD 6324-4 
SD Hongkong Macau Zhuhai USD 66844 


SD Hongkong Shenzhen Super Value USD 5724- 


6D Hongkong Shenzhen Macau -- 
Disney 


Oursramanih "com 
12886142192: 


Surga Belanja yang Kian Menggoda 


TAK salah jika Hongkong disebut sebagai surga be- 
lanja, Anda akan menemukan banyak titik tempat be- 
lanja dalam skala makro maupun mikro di Hongkong, 

Banyak pasar di jalanan di Hongkong Kowloon, 
salah satunya adalah Temple Street. Dengan mudah, 
Anda bisa mendapatkan pakaian, makanan, mainan, 
hingga suvenir bertuliskan Hongkong. Sementara itu, 
ladies market di Mong Kok, terdapat pusat elektronik 
yang terjangkau dan dapat ditawar. 

Berkunjung ke Hongkong belumlah lengkap tanpa 
menghabiskan waktu bersama keluarga di Disneyland 
Hongkong. Taman hiburan ternama ini menyuguhkan 
beragam wahana yang tentunya menarik untuk 
dicoba. Ada lima zona yang wajib dikunjungi 
saat melakukan Disneyland Hongkong Tour, yaitu 


2D Javana Spa Rp.1.300.000 


2D Mesastila - 
Wellness 


3D Bali 


dirsco) 


4D Manado 


3D Singapore 


3D Bangkok 


(Special Promo For Nick Promo - Kids Cruise Froe| 


3D Hongkong 


A Balkpapan No.5 Jari Pusat 0168 
BM PERJALANAN LAN 
021-231 2336, 231 2428 
WUGWITA TOUR pax. 0212512180 
FT MATA DEHA TOUR A TaAuTa SemUca email aScan metik web #kataur com 
Jakarta: Top (29) TROARON, SPRSITUI 6325222 


2 3N (Sun) 


IN (Daily) 


Bandung. : (22) 4IIYAN, 42801 Hn. KITA 
Surabaya : (KI SRDOAAO, 9022777 fax. 028838 
Denpasar : (WIT) 728211 tan. 725210 

(o3e1) 22517: 


Penang - High Sea - Penang 


Penang - Phuket - Krabi - Penang 


60" 
380" 


. Terms & conditions app 


RB 021- 2312428 


CABANG 
Mp. (021) 7206831, 7257938, 
57943799, 6323222 


Fantasyland, Tomorrowland, Adventureland, Main 
Street USA, serta lokasi belanja dan makan. 

Usai memuaskan diri di taman hiburan, bertan- 
danglah ke Victoria Peak untuk melihat lanskap 
Hongkong secara jelas dari seluruh penjuru. Anda 
yang gemar mengoleksi suvenir Hard Rock dapat 
mencarinya di Peak Galeria seberang Peak Tower. Ke- 
inginan untuk berbelanja pun tak perlu ditahan lagi. 

Selain terkenal dengan wisata belanjanya, 
ternyata Hongkong memiliki wisata alam yang tak 
kalah memukau. Jika tak percaya, telusurilah Repulse 
Bay yang terletak di bagian selatan Hongkong. 
Tempat ini sangat terkenal dengan pantai yang bersih 
dan ombak yang tidak terlalu besar. 

Belum puas menikmati panorama pantai, Anda 


dapat melangkahkan jejak ke Avenue of Stars. 
Kawasan tepi pelabuhan di daerah Tsim Sha Tsui 
East ini menawarkan tiga hal menarik. Di antaranya, 
keindahan Kota Hongkong, angin pantai yang 
romantis, dan tempat perjumpaan dengan sejumlah 
pelaku perfilman Hongkong yang sudah banyak 
dikenal di mancanegara. 

Berbelanja di luar negeri tak harus mengeluarkan 
banyak uang dan Hongkong dapat menjadi salah 
satu destinasi yang juga menawarkan nuansa belanja 
dengan pilihan yang beragam. Satu hal yangterpenting 
adalah jangan sampai salah untuk memilih biro 
perjalanan wisata. Sebagai pilihan, manfaatkanlah 
paket perjalanan wisata yang ditawarkan Mas Travel 
Biro untuk dapat mewujudkan impian Anda. (/GPWI 


MAS (GROUP TOUR 


TRAVEL BIRO MI 


“AD BANGKOK PATTAYA W' MADAM TUSSALD 


SD HONGKONG SHINTHIN 
maria 

NOKMAIDO TOKYO W) DISKEMLAND ve V 
“ 


AWAN MUSUM 
Daku 


SINGAPORE 


3D SIN UNIVERSAL STUDIO SONG OF TME SEA 
ovan 


AD SIM UNIVERSAL STUDIO SONG OF TNE SEK 
beton 


SD BANGKOK PATTATA FIPLORE 
INI SIAM OCEAN WORD 
ee in 


SD ONGMONG ALL IN WI DESNIMAND 
AL OCEAN PAK 


Den 12 
SD MONGKONG DISNIYUAND - MACAY 
La 


LONG WEEKEND PACKAGES 


3D AMAZING KOREA W/ MAMI ISLAND & EVERLAND 
Kai 


4D BANGKOK PATTAT TOUR W/ MADA TUSSALO 
01628 


CKAGES 
2 
HINA nee vsas 


UB 402 #OUIMO Al Won rouR 
038 rs 
U28 sasa 
138 ses 
U38 mes 


5D gua Fu TOUR 
Deo 


KB. onuno 
Pai 
SD VWUAL KOREA W/EVERLAND 
LAN 
BD PAMUASTIC MORE 
Ao om «mu 


5D BEAUTY KOREA W/ IVERLAND & SKI 
Dte 0s 


6D SPARO MOMEA WI NAM ISLAND, 

KP TA 

ot 11 

A Garuda Indonesia 
intotim: biro, 

www.mastravelbiro.com 

la Tower 850k GM 1 No. 89, Modarnland 

EN) SA TMO3 17, Pan. (a21) SS7NOI NG 


ato, 
ITE BSD Ly. Danar Blok EA No J0, BO Ca 
Hain. (02: BONE nOOa. Fan (6221 Sanoyo 


Puan 
USD 698 


menteng 227 00 20 


4 1 kota Tujuan Setiap hari 


021 29279777 
0804 1 777 777 


www-sriwijayaair.co dak » 


SUMATERA JAWA 


jaltemare”—”| 
ka Amoon — 


Pontianak 


Balikpapan 


KALIMANTAN 


BALI, NUSA 
Ka € 


SULAWESI 


endari 


Maba 
mi 


Manado 
Gorontalo 


Makassar 


je Taja ja fajal 
E 
z 
H4 
z 
5 
8 
8 
F 
8 
2 


REGIONAL 


Singapore 


“ 


Penang - Malaysia 


Sruwyaya Arr 


mrioperkoran @ ScraperOne & Kaskus 


KOMPAS / KLASIKA / 
Kamis, 27 September 2012 


49 


ALI. IN 
#1468 


ALL IN 


$1558 


ALL IN 


| EXPERIENCE KOREA juu 7 Z 


Sangar 
Ot 11,25 4 Nov 15,30 
Ab 


1-7 Oct 2012 » Tari Far t Contaf Park Atrium Terra) 
3-7 Oct 2012 » Korea Winter Travel Fair at Mal Taman Anggrek ( Main Atrium ) 


KANTOR PUSAT SWA YOUR » KOTA KASARLAME 


386 417713524177: 29465177 


JL Suryepranota H-B9A, JokPus ! IL. Casabkenta Raya. Men 


0. 
VISIT SIA TOUR 
TRAVEL FAIR 
ap SMA tOuN - BANDUNG 
(022) 4215168 


IL Sunda Ne, 7D 


F (Cart) Nana PA SA NANA D 


Oct: 28 


(IRIoN V Sela Om 
Betustin ID — 


BMARI BANGKOK PATTAYA GNARI HONGKONG TRIANGLE. 
Rp. 4, Sbuta Ati in AA Sa 


Now 02:00510, 799 
AKI IMAN KOK: PATTAYA us Ai in 
Taat FANTASTIC GUILIN 


THARI FANTASTIC KOREA See tan 

Oct: 24,29,31 Nov: 05,07,17,19.21 BMARI FANTASTIC JIUZHAIGOU 
NAMIJEJU Oct: 30 

(TTM U50. 1487 4s in 


SHARI MELBOURNE FUN SMARI ZMIANGJIAJIE EXPERIENCE 


SINGAPORE 
Long Weekend 


PERJALANAN ANDA | Eropa 


PERJALANAN ANDA 


Negeri Transkontinental yang Fenomenal 


NEGARA-NEGARA di kawasan Eropa maupun Amerika 
bisa saja menjadi destinasi idaman bagi sebagian 
orang. Namun, Anda yang ingin mengeksplorasi 
keindahan negara dengan perpaduan dua unsur ber- 
beda, tampaknya perlu mencari destinasi lain. Untuk 
pengalaman berlibur yang baru, tak ada salahnya Anda 
menjelajahi negeri dengan percampuran budaya Timur 
dan Barat, yaitu Turki. 

Kota pertama yang dapat Anda sambangi adalah 
Istanbul, kota terpenting dan terbesar di Turki. 
Temukanlah bangunan Masjid Sultan Ahmed atau yang 
terkenal dengan nama “Masjid Biru" dan Hippodrome, 
lapangan kuno dari awal abad masehi, Di kota ini pula 
wisatawan berkesempatan menyusuri Selat Bhosporus 
sambil menikmati pemandangan dengan Bhosporus 
Cruise, 


10D SAMPLER EUROPE (2.av.e 
Lucorne - Mt Titis - Tiisee - 
Frankdurt - Co 


1D SAMPLER EUROPE Sg? 
PLUS LONDI 


2198 
MINI AUSSIE 


WE ALSO HANDLE 
MICE OR PRIVATE 


GROUP TOUR 
WITH SPECIAL PRICE 


0D DUBAI TURKEY ADVENTURE 
kal 


Usai menikmati atraksi wisata yang sarat akan 
nilai historis, tentu Anda tak ingin melewatkan momen 
berbelanja di negara tujuan. Berburu pernak-pernik 
ataupun suvenir pada saat berlibur telah menjadi 
“ritual” wajib bagi para pelancong. Untuk memuaskan 
hasrat belanja, segeralah menuju Grand Bazaar, pasar 
lama dengan ribuan pedagang suvenir dan makanan 
khas Turki. Negara Turki juga terkenal dengan mitologi 
kuda kayu Troy (Troy Ancient City). Kisah Troy ini telah 
diangkat beberapa kali dalam bentuk film yang salah 
satunya dibintangi Brad Pitt. 

Penjelajahan selanjutnya adalah menyusuri pesisir 
laut Mediterania menuju Kusadasi untuk kunjungan 
ke situs kuno Ephesus. Di tempat ini, Anda akan 
menemukan reruntuhan bangunan dari Kerajaan Romawi 
seperti Great Ampitheatre, Temple of Artemis, dan Celsus 


MaMaaAA (02 1-2305151) 


9D TURKEY DELIGHT 5D CA ON 
$ UK 


at Cave Hotel CAPPADOX 

Cave Houses & watch Baly Dana 
Istanbul - Canakkale - Kusadasi 
Pamukkala - Cappadocia - 


Ankara - Bolu 2 ——— 
Peta CAM ILELOMPS 70 CHINA LEGEND 
12D EUROPE LEISURE Ben hou -Suzho 


2288" 
8D POPULAR GUANGXI 


Untuk Liburan Natal & Tahun Baru 
Kunjungi Pameran Kami di : 


1 01: 21 Oa 2011 
Cam Pakan el 


Moti Taman kagyrok  Perogan Mall Semerung” 
03nr SINGAPORE 


04hr BANGKOK PATTAYA 


Ba daa Pena 
aa 1x9 


O7ar TAIWAN ALISHAN 


05/0bnr HONGKONG 
'SHENZHEN MACAU 


|Dep 1 Oct mat,29 / Nov Bry20 / Dec a12 
TEAMASUA : OMA GROUP VISA, CPMA FO Vi 


10hr BEST OF TURKEY 


10,28 1 Dec sid 
Aktnadani, 


| Ot 14, 17,70 | New 
ban le, Wen, 


TERMASUK : BOSPWORUS CRUISE, BILLY DANCE 


AN DREAMLAND 


JAP) 
Dog 0 NIA Na D1 
Oreha Ato, Torobaki Kawagsebs,labyo 


20 Mor at 


07, AUSSIE HIGHLIGHT "23 
1635 


FR. USD 


/ LOURDES 


2020 


1158” £ 


Dn Aa OF EUROPE 


Library yang merupakan perpustakaan pertama di dunia, 
Sensasi melancong ke Turki tak terasa lengkap 
jika belum melihat secara langsung arsitektur unik di 
Cappadocia. Kota ini juga terkenal dengan kota-kota 
bawah tanah, Di antaranya adalah Kaymakli, The 
Valley of Goreme, kota gua di celah gunung, dan Citadel 
of Uchisar, Sementara di ibu kota negara, Ankara, 
Anda dapat mengunjungi Attaturk Mausoleum yang 
didedikasikan untuk presiden pertama Turki. 

Masih banyak atraksi wisata yang eksotis dan layak 
dieksplorasi. Oleh karena itu, janganlah ragu untuk 
memanfaatkan paket wisata yang ditawarkan oleh biro 
wisata, salah satunya Astrindo Travel Services dengan 
paket Turkey Delight Tour 9 hari. Pastikanlah momen 
liburan Anda bersama keluarga terasa nyaman dan 
menyenangkan, (/GPWJ 


www.astrindotour.co,id 


4D ROYAL THAILAND 


Weediayi  wetkend 


5D HONG KONG £ 
TT 858" 
5D EXOTIC VIETNAM 
738” 
6-3D WONDERFUL TAIPEI 


iOnr Lena AAN 
Sik Sat 2065 


4. 
SM kanker, Lan Ve 
Cang da TN 


1Ohr AMAZING SWISS 
Dop :Oetit,a8 / Nov Ba / Dec 6 
Munich, Saliburg, Inmubruck, Funsen, 
Interlaken,Lucerne, Zurich 


Emelihan, Zha 
MENGIKAP OI BUTAKI Hao "NOTA BINTANG 5" 


Dep :Oct n.az18 / Nov B,mas / Dec 5,1 
Munich, Salrburg, Vienna, Praha, Br 


so | Krakowtanska.budapest 


Lu 
2065 | Iihr GREAT BRITAIN 
engga & SCOTLAND 


Tour (oz? Dop Oct "130 / Nov 137 /Decn 
London, ristol, Liverpoel, 


995 


1 Nov ag 
Alishan, “kemana Wualien 
akta, 
Wita Tour (aan 
Wita Tour (022) 4237002 
Belia Tour (023) 70729046147, 91200609 
Sakura Tour (027) 4268723, 10817833 


49 


Juta 
26 - 28 Oct 


Maa Ie drag KEERI U801060 11 
Lao 22202 KTA TRAVEL 


8 IAI Ne 151 Ot AON 
(ALA, Ta 
oserah Kata 


5366 1458 


ik & Internasional 


GRATIS Asuransi setiap pembelian ticket dome 


— 


X MAS 123 Dec 2012) 


NEW YEAR soo 


Dec 2012) 


06 (00 SUPER SALE 
HONG KONG- 
Sa MANEN 


16.19.20.21.2840| 
Nov 468252738 


-08/09/10 
BEST OF Mina JA UKG 23 


0x1 12.16.19.20.2330 
Noy 4.69,13.16.18-20, 
23.27.30 | De 9.16 


t PRINCE ISLAND 


lact 23 | Nov 10,16.24| 


ang HIGHLIGHT 
Ot 19-25 | Wav 14.18 
Dec 10lby CSO 


mrioperkoran @ & 


Semarang : Nusantara Tour (24) Basz5an | Arina Tour 
2) 2807 mur (024) 84433 


Kapal Pesiar 


1 Gkantra To 


Bi Tour AO aa, sya0p 


Glangow, Edinburg, York, Manchester 


Sensasi Kemewahan di Atas Lautan 


DESIR angin dan deru ombak dari samudra yang 
terbentang luas adalah suguhan alami yang hanya 
akan Anda dapatkan jika berwisata dengan kapal 
pesiar. Sementara di dalam kapal, suguhan menarik 
juga tetap bisa didapatkan melalui tampilan interior 
dan aneka fasilitas ala kapal pesiar yang serba mewah. 

Baru-baru ini SuperStar Virgo dari Star Cruis- 
es, salah satu pelayaran terkemuka di Asia Pasifik, 
melakukan renovasi selama tiga minggu untuk mem- 
perbaharui tampilan dan fasilitas kapal secara keselu- 
ruhan seperti kabin, restoran, tempat hiburan, tempat 
perawatan, mal, tempat olahraga, dan tempat rekreasi. 

SuperStar Virgo akan mengarungi Selat Singapura 
dan Malaka dengan perjalanan menakjubkan selama 
2 malam, 3 malam, atau 5 malam. Wisata dengan 


3 Nights (Sunday! 
Singapore-Penang-Phuket- 
Singapore 


2Nights (Wednesday) 
Singapore-Malaysia/ 
PortKlang-Singapore 


ee — ag Term and Condition applied 


LESS PRICE, 
1 O NS 600p 9untity 


TURKEY BEST OFFER SINGAPORE AIRLINES SPECIAL PROMO) 


08D-BEIJING « SHANGHAI 


Pera DUBAI 
4 CAPPADOCI 


09D-ZHANGJIAJIE & GUILIN 
| SPECTACULAR SCINERY | 


Oxt 20.27 1 Mar 310.28 


Bee 


08D/-NUZHAIGOU & 
120 ZHANGJIAJIE 


04D-HANOI & HALONG 


08D-BEST OF THAILAND 


Downdon, 
0611125 | Nov 18.23 | Dee At VK 910, 


menggunakan Superstar Virgo akan mewujudkan 
pengalaman yang tidak terlupakan, 

Terdapat berbagai fasilitas yang ditawarkan 
StarCruises, Salah satunya adalah Bellini Champagne 
Bar yang menjadi tempat hang out canggih untuk 
makan malam yang disajikan dengan keramahan 
dan elegan. Bar yang menawan ini juga dilengkapi 
koleksi cerutu dan disempurnakan oleh koleksi 
buku-buku terlaris nan klasik. Para tamu pun dapat 
bersantai di perpustakaan dengan panorama laut 
yang menenteramkan jiwa, 

Selain itu, Galaxy of the Stars menambah 
kemewahan SuperStar Virgo dengan alunan musik 
dan geladak terbuka. Anda dapat melepas penat 
sambil ditemani pemandangan laut malam yang 


£ 


yaa $1178 
MIA $1418 


A1 Mere 3024 Dp CI 


00D-1 KOREA JEJU ISLAND 


11034 |Oee 18 Cin 


3 Nights (Sunday) starting fo, PENA. daa aya 
K " ba 21) 625 3919 
Penang-Phuket ASTRINDO TOUR (021) 230 5181 
Krabi-Penang / BAYUBUANA (021) 2350 9999 
YECRUISE.com — (021) 6870 709 


Penang:-Krabi- 
Phuket-Penang 


1 Nights (Sunday-Thursday) 
Penang-High Sea- 


1 “Nights (Friday- Saturday) 
Penang-High Sea- 


TOUR INFORMATION HOTLINE: 
0804-1-500-777 


FUROPE DESTINATION Horune: 
0896-3030-3233 
Iso, Awunes SPECIAL OFFER | 07D-JAPAN IMPRESSION 


berhiaskan bintang-bintang. 

Sebagian orang kerap khawatir dan takut saat 
berlayar karena merasa tidak nyaman. Namun, hal 
tersebut tidak akan Anda rasakan di dalam kapal 
pesiar nan megah ini. Nikmatilah fasilitas suites dan 
kabin yang dirancang agar tamu dapat beristirahat 
dengan nyenyak setelah sehari penuh beraktivitas. 

Bagi penggemar belanja? Anda juga tak kehilangan 
kesempatan untuk berburu cendera mata di dalam 
kapal. Bawalah pulang kenangan dari momen 
berharga di Boutigue yang menawarkan pilihan 
suvenir dan produk fesyen, termaksud perhiasan 


dan busana. Ini akan membuat pikiran dan tubuh 
lebih santai untuk menikmati liburan pesiar dengan 
SuperStar Virgo. (/GPWJ 


For reservation please 
contact Travel Agont : 


Diva TOUR 
GOLDEN RAMA 
KIA TOUR 

MULTI HOLIDAY 
ONASSIS TRAVEL 
TARA TOUR 

YUK TRAVEL 


1021) 691 7108 
(021) 231 1123 
(021) 3aa Bang 
(021) 631 2205 
(021) 5698 1131 
(021) 382 4150 
(021) 6531 4171 


590 


inn gan Ha 
Star Cruises Jakarta Office (21) 3190 9078: 
Ot pieasa visit wewstarcrulsen.com 


Kunjungi Pameran Kami di: 


UNTUK JABODETABEK HUBUN: 


GDETRAVEL TANGERANG 553101 


DREAM TOUR & TRAVEL asus 9234 
CONTINENTAL TOUR & TRAVEL Ga naa 
CAKRA WISATA Go17na 
BEE WOLIDAY 1989129 
AMYTHAS TOURS 7182232 
MISTOTOUR & TRAVEL 4513872 
MINS TOUR 652104 
SETATOUR 7512080 
SAMANTHA TOUR 65308899 
ODESSA TOURS 101233 


NATA TOURS 
LASER TOURS & TRAVEL 

GRAND HOLIDAY TRAVEL SERVICES 
GLOBAL MK 


6609 1058 


mrioperkoran @ 


50 


KOMPAS / KLASIKA / 
Kamis, 27 September 2012 


ND SPAIN LOURDES wesiao 
FRENCH RIVIERA 2688... 


Barcelona - Madrid - Toledo: 
Zarogora - Loutdes - Avignon 
Monaco - Nice - Milan - Lugano 


» 
Costsaver yui 


Yasa mara 


Monaco: Pisa: Born Merikce Milan 
Licerre - MI Titis - Zurich umuso 


12/13D EUROPE VACAI 
Ainsterdam - Paris - Dijan 
Ot 72 Nov:18 Doc23 2699. 


Licerne - Mt Titis Venice menu 
Pisa- Rorne 1998... 12D EXOTIC EUROPE — sanuso 
Ganeva - Mont Bla 2199.. 
Chamorix - Brig - Milan 
Monaco - Nice - Cannes - Avignon 
Barcrlona - Madiid 


London - ruisels- Amstmdam 

4 Nevers GempentFerund 
towndes Caroes- Nk 
Monaco Piavfrato -Rorme Were: 
Malari-Luceme/Zaatehi- Mt Tts, 


Istanbul - Rorme «Pisa 
Bologna -Verike- Lagano, 
Lucerne/Zutkh « Rivnefalls 
Frankturt - Amsterdam - Paris 

Dec :22,24,26 


1S/160 AMAZING 
London ri» buto Dis 
'Amatrdam: Cologne- Forest 
Misese- Rtvirsefadis - Ztaricti - ML Titis 
kucerne- Wenioe- Pisa: Pale Tarag 
2725. Cekap 
PT. DWIDAYA WORLD WIDE 
TOUR (02116231-3999 G3 CK (021/6231-0888 


Online booking : www.dwidayaravelcom 


16D BEST OF EAST sam 

EUROPE « sunss 30992. 
Munich Praha  Budapesi 
Wenna - Satzturg - tnnsbruck: 
Chou» Weigg - Inter mi - Jangtrau 
kene Mantresuk” Genewn 
Dion Para Dec 


Jl. Hayam Wuruk 121, Jakarta 11180 
(hook Jengan Ji. Mangga 

Telp. : (021) 4220 3888/3838/3388 
Fax: (021) 626 0009 

H Owidaya Tour — MeOwidaya.tour 


BEST OFFER 


INA ROMANTIC AD 


DEAL 


NDUN BD 


898 


Ri 
A4 KVER DELTA MACAU @D 
1098 


Special Dosil to 
Suzhatgou 
Lhanejiajie 


Tan 


PAUTIPUL JNUIHAICOU 
ka SIAJIE 120 


NGMAI MANGEN 
MOU GP bsa. 
BEAUTIFUL GUTLIN Le PA PN 
NANNING SD) 


CMnyA LAWAN seLLUN 


Tn 
#MERRYLAND 8D BEST OF ZMANGJUME 


GUANGKI VIETNAM UTANG 


BOMEISIAN 1 


RSMAN 
ANGSNAN 
KR 0 


1 CMINA PAMOUS » XIAN 10D 
CUILIN BAMA 8D MN ILITA 


La, SUMIN PMANGJDJIF 89 
1598 » 


PUONGUAgI YANGTTE 


CHBNA GREATWAL, CUHIN 12D 
tupT OP GUANGXI 9 Ugab 


Kargo 59 Yuna SUANGKNA ap 


CHA KACATION, 
"IN MONG » 


eno CHINA PANTAKTIC dana 


OxckoNe 11D 1GBA 


Aa BI BA Jt IA 
Wa 


Spocinl Deal 


China 
» Hengkang 


8 SIN-MALAYSIA by Flight 5.28 Value Ht Thomson, Sin SGD 89 
YAH PHUKET TOUR 348 Radius Inti, Kul USD 42 

|, MALAYSIA TOUR 298 Royale Kul USD 45 
2 “5 DAH BANGKOK -PATTAYA 378 Balyoka Shy. us 91 

NT BKK-PATTAN (24 Regal Kowioon, Hhg USD 155 

“ SUSIN BKK PATTAYA GAM Top Vanetian, Macao. USD” 187 

5 Sam Ta 

BM SIN-TMALMALAYSIA 827 Moman us 8 

seat aa La kesan PPrah USG 70 

3HIAH Bali Expross "OM Zjuta Group Tour Tujuan 4 

Iitah Lombok Tour Tom Juta | ASIACHINAMKO/ 


SHIGH Bali - Lombok 


Oni Cenfmaton& Paya HOTELS & TOUR PACKAGES 


Singapore | Thailand: apn nyaa / Macau! 
AE (ubah ena 0tunel/ Camp 


AVAILABLE PAKET NATAL & TAHUN BARU 2013 


Iva nd 6 021-8403946, (Hunting), 8403932, 
007, 91494391 
andiravel 


CARD 


com 02177835899, 77835889 


TARA TOUR 


@ 380 9430 - 352 4150 


SMART EUROPE FANTASTIC - 221130 
Nah. Mine Veltey - Lechtanutela - Austria. 
Usn 2199 


borang HOLIDAY - an 
Wit: London - Gerwiter - hina Volley - Laguna. Ion 


Wah Noraks Pule - Kadar» Barcalone - em 

Mo - ame - Manar -Genon - As - sp 22! 
Cutorombe Undergtomad Of | 3 Oct 1 04 4 1 GEA 2) 28 Oo 
SMART EAST EUROPE - 13D im 

With: Bisck Modanng - kesdhwits Nati Camp- USD 2099 


WHITE EUROPE GLACIER - 1iD 
Wb: Remon Road banembarg - USD 


Wih : Vers Pule - 
Intorloken - 


La Veioe Oneet- 
Jongtoupeh Far me Duet - - 1859 


Milan | “4 Oei / C6. 24 Nae | Ok 25 Des 


First to fly 


Boeing 737-900ER 


& SPAIN - 13D 


AN De) Da Mp1 Da TA 29 Do 


PENGGUNA PERTAMA DI DUNIA 
KEUNGGULAN dan KELEBIHAN BOEING 737-900ER 
@ Radarcuaca yang terbaru 
Sistem Radar Cuaca RDR 4000 dari Honeywell generasi terbaru, yang 
berkemampuan lebih baik dalam mendeteksi guncangan udara dan aktifitas 
sel badai serta mendeteksi ketebalan awan, sampai dengan radius 600 km 
@ Wireless Guick Access Recorder 
Mengirim data penerbangan secara akurat dengan cepat dan dimana saja 
serta menganalisa data setiap penerbangan secara sangat cepat untuk 
meningkatkan keselamatan dan efisiensi 
@ Komitmen penerapan prosedur RNP-Approach 
Bermanfaat menjaga keselamatan pesawat, efisiensi operasi, peningkatan 
akses ke bandara, menjaga kualitas lingkungan udara 
@ Stabilized Approach Monitor (SAM) 
Fungsi ini dapat mengkoreksi segala bentuk resiko akibat penyimpangan 
landasan pacu dan pendaratan yang tidak stabil 
@ Lebihmewah dan modern 


'Semua tempat duduk berlapis kulit asli kualitas tinggi 


& 


PERJALANAN ANDA | Eropa 


PERJALANAN ANDA 


Sejuta Pesona dari 


APA yang Anda bayangkan bila berkunjung ke 
tempat indah nan bersejarah di Eropa? Sebagai basis 
peradaban modern, Eropa sesungguhnya merupakan 
tempat impian liburan tiap orang. Wilayah yang 
dijuluki sebagai Benua Biru ini menawarkan sejuta 
pesona yang tak terlupakan. 

Nah, Anda yang ingin berwisata ke Eropa, tetapi 
tidak suka dengan cuaca dingin yang ekstrem, tetap 
dapat menikmati pesonanya, Rute French Riviera 
dapat menjadi pilihan perjalanan menyenangkan 
untuk keluarga, 

French Riviera terkenal akan kota-kota yang 
memiliki pantai indah, salah satunya Monte Carlo, ibu 
kota Monako. Kota yang terkenal sebagai sirkuit jalan 
raya Formula 1 pertama di dunia ini menyuguhkan 
pemandangan yang cantik dari puncak bukit yang 


o today 


SD BELING MUSLIM Egg” 
Summer Palace - Macan 
Mosgue - Jade Museum 
Forbidden City - Nan Douya 


090 AMAZING TURKEY 
Istanbul - Troy - Canakkale 
Pergamon - Kutaclasi - Iphewn 
Poerudekale -Konwa 

Bolu 

OKt:00,23 No:07” Dec:an 


Bemiug Shanghai” 899. 
Sughou - Hangzhou - Xiamen 
Get 16,23, Move IL I3 
Dec 121223.25. 2628 


10D CHINA VACATION 
Betjing- Hangzhau - Shanghai 
Gulin » Shenghen  Hangkong, 
0ct:09, 21,30 em USD 
Nov:04 Dec:2) 1599. 


Dubai Istanbul - Troy - Canakkale 
Pergamon - Kusadasi » Ephesus 
Pamukkale » Bursa 

Dec:zh | 


Melbourne Brisbane 
Tangalooma : Gokil Coast 100 FAMOUS CHINA 

Sydney - Blue Mountain Gerjing - Xian - Gilir skg -e01 
Oa 21an 20 Xiamer 

Nov: 081, 14161025 Doc1O8 . Oxt2 14,71 Decote2h Taso. 


BROTHERS 


mala OFFER DEAL | oct-0ec 


PERAK to 
aa pe 


fat 
Lt | AN 
BULAN tata 


10 


« Garuda Indonesia 


WITA TOUR 
WAYATOUIR 
TE TRAVEL 


021 231 2338 
021 3862747 


TARATOUR 4 021 380 9430 | 
2 021 380 9999 


SMAILING TOUR 4 OZ1 2922 0000 
SNILLA TOUR 1021 386 4177 


Wajah Eropa 


dipadukan dengan keindahan arsitektur bangunan 
Gereja Santo Nicholas. 

Sepanjang perjalanan di Monte Carlo, Anda akan 
melihat keindahan pantai dengan kapal yacht yang 
sedang bersandar di pelabuhannya. The Casino Royal, 
salah satu seri film James Bond mengambil lokasi 
syuting di Monte Carlo Casino yang terkenal sebagai 
kasino untuk kaum borjuis. Nikmatilah pula wisata 
belanja di sekitar kasino atau sekadar bersantai-santai 
di salah satu kafe yang berada di sana. 

Penelusuran atraksi wisata dapat dilanjutkan 
dengan mengunjungi Barcelona yang menawarkan 
keindahan sebuah arsitektur gereja rancangan unik 
milik Gaudi, Bagi Anda yang hobi berbelanja, La 
Ramblas dapat dijadikan pilihan untuk memanjakan 
diri sambil berjalan santai. 


090 JIUTMAIGOU: 
en UI 


VACANON 
Thavgjajie » Changsha - 2450. 
Gwngdu - Wuzhaigou - Huanglong 
- Ghengdu - Leshan - Emelshian 
Oet:16 


09D COSTSAVER MUANGSHAN 
Shanghai - Zhosihuang 
Hanghou - Muangshan te 

Tianmu Lake - Wuxi 1149. 


Hongkong - Disneyland « Macan 
vgkak - Pattaya 


Taipei -Tamshuul » Owuferi 
Tatehung » Sur Moon Laks 
Kaohslung - Taitung - Mualien 
Yitan - Yotilu 

Oxt:06 14,21,28. Nov: 14 
Doc 25, 71, 20 


DID TAMAN AUSHAN a10 
Tuipei- Sun Moon Lake 850. 
iban - nii Kaohalung -Tatung 
Hualien” Ox1:06 


UcEd FESI 
Beljing - Dallan - Shenyang 
Wlin - Harbin 
Dec 


610 
Ox11101, 02, 04, 06 0 10, 11 


20, 29 115,20 22, 20,25, 77, 2031 


tmat desayosawaarana 


FUN MALAYSIA SD 


reruner AyS0 


63858411 


KOREA 


ROTAMA TOL 1 6313 271 
PIMUS TOUR 4 021 3001 8260 
PELANGI TOUR 2 621 625 2745 


HONEr TOUR 
GOLDEN RAMA 
GENTA TOWKS 3 


1 021 250 4595 
on man 
14222622 


HOLIDAY WITH SMART COST 


024- 8442889 
O711- Ga2 80 
1214 - 560968 
022-5221081 | 1g. 20001 
091-5850000) 09-11 Nov 


SMART BEST OF TURKEY - 10D 
Wu: nyali -Bapkars Cr Cun Home rat 


o 
03-07 Oct n Anggi 
Puri Mall ( Centre 
INCC Hall B- Ge 


27) e/090, 
kana 


CHINA HARBII 
Dalion -Shenyang. 
Slod - Shi taporiome 


Wi: Desert Mis Outlet - Palm Sering - 


Sotrameros Cop State 
OK OLI 20 hu / Oh 2 3.27 00 


Wu Oa - hub Oa, 
IA D0 Mv 01 28. 0.2 A7 Dt 


DISNEY - 06/07D 


WHITE / VIVA SAPPORO - 97/080 
Otaru Smruland - Ice Lavwades Fb 

Ganga «Ita Povilion - Ice Curve - pertama USD 251 9 
Ninja & Samuai Show - hino Village | 1 22 71 2 28 De 
SMART JAPAN / HOLIDAY - 07D 
0x05 MMov 101 24 25.27 Dee 


SINGAPORE - 
Wit» Laga 


PESAWAT BARU DARI PABRIK 


@ ETOPS Program 
Menjamin kehandalan seluruh 
komponen mesin, keterampilan pilot 
dan teknisi saat melaksanakan 
penerbangan panjang kemanapun 
Peningkatan dalam sistem tepi 
depan dan tepi belakang sayap 
Pesawat Besar namun dapat mendarat 
di landasan yang pendek 
Paket Avionika Tingkat Lanjut 
Meningkatkan kemampuan ketepatan 
pendaratan 
. Tingkat Kebisingan yang Lebih 
Rendah 


737-900ER memenuhi Persyaratan 
kebisingan Tahap 4 


yang 


SMART KOREA JEJU & SKI - irom 


pegatan Sx Resa!» Dog 


CHINA HUANGSHAN - 10/110 trom 
beng 2 beatean 
ide» Hangihos - 


Land - Premium Outlet 
UUnlvorsal Stodia | 26 28 21 24 00x 


TIKET PROMO MURAH DENGAN AIR ASIA 


adalah MODEL TERBARU 
dari kelompok NEXT GENERATION 


melayani lebih dari 5OO penerbangan 
keseluruh kota-kota di Indonesia 


dengan trekuensi penerbangan 


Lion & ai 


We make people Flu 


Terra / Carrefour) 
Kk (Atrium utama Ground Floor ) 
Court Ground Floar) 

Travel Pair PROMO TIKET 


2. Sebutkan salah 
kawasan Cappai 


PALI an Pa 3001 


IN - 10/110 tom 


hengchun - Morbis - Kessian Show - San 
Oon Sd | Uso 1299 
Mvungihon -Sutbou 


Dapatkan hadiah 


070 


| 
| 
I 
| 
ai.sonoon | 1 
| 


MULAI 


BOEING 737-900ER 
TELAH BEROPERASI 


BOEING 737-900ER 


ber TEKNOLOGI TERBARU. 


yang lebih banyak. 
kapanpun dan kemanapun 


PEMBAYARAN TIKET Melalui : 


kli 
-—. 


Kuis Perjalanan Anda 


I 1. Di mana Anda bisa menikmati panorama pantai yang 
juga dikenal sebagai tempat perjumpaan dengan se- 
jumlah pelaku perfilman Hongkong? 


Kirimkan jawaban melalui Twitter @KompasKlasika dengan 
tagar #PerjalananAnda atau surel: klasika@kompas.com 
dengan subyek: #PerjalananAnda. 


5 orang pemenang (masing-masing 4 tiket/pemenang). 


Pengumuman pemenang akan dilakukan dua minggu 
setelah edisi ini terbit. 


JAKARTA 


Jam: 06.50 WIB (via SURABAYA) 


Musim dingin di Eropa akan memberikan 
pengalaman baru, terutama bagi wisatawan nasional 
yang terbiasa dengan iklim tropis. Oleh karena itu, 
lengkapilah perjalanan wisata Anda pada Desember 
mendatang dengan menjelajahi Lourdes, kota yang 
menjadi salah satu daya tarik utama dalam perjalanan 
ke Spain Riviera, 

Dalam mempersiapkan liburan musim dingin, 
jangan lupa untuk memilih biro wisata yang akan 
memberikan kenyamanan dan keamanan. Sebagai 
pilihan, manfaatkanlah paket perjalanan Spain 
Lourdes-French Riviera yang ditawarkan Dwidayatour. 
Hingga awal Oktober mendatang, biro wisata ini juga 
memberikan early bird discount bagi para pelancong. 
Jadi, tunggu apa lagi? (“/GPWJ 


9 Dwidayatoui 


07D KOREA. 
Seoul » Jeju Island - Narni 190. 
Island - Mt Sorak Yeaju » Everland 


LONG WEEKEND: 


BACKAGES 


J/AD SINGAPORE 
0ct:26 Nov: 15 
Narita» Denneysea- Lahe Kawaguci F 
Mt Puji Mamamatsu -Toyohashi 


040 BANGKOK 
0ct125 Novi15 
Kyoto - Osaka : sa 


NG YANI 9/50 HONGKONG 
SHENZHEN 


PHUKET Ox1:00 21.28 2027 
Now 15,16 mam un 


0ct:25 Nov: 13 


05D VIETNAM VACAI 
jaigon - GC Tunnel 

tau My 
Der sp3.25 Nok: 14 Dec'2” 


N SINGAPORE, 


| Oeara6 Nor 


| GUANGZHOU 


vi 
“DIBNEYLAND SD 

HONGKONG SHENZMEN 
MACAU $ DMENEVLAND OI 


HONGKONG SHENZMEN 
DL 


TURKEY DUWAI 
« CAPPADOCIA 
SAY MRT 


NA Debate AAYAMI MIPILY DANCE SO 
Ga CAPPA DOKU 


Date: 
OKE M/N4/19/20/27/30 
NOV « BIANYU2MAO 
Dec @/2a/aa 


Seoul | Yeoju | 


LV Everland | Gyeonggido | Mn USD 
Paju | Songdo 929 

OKT » 12/14/19/20/22730 

NON» 2/A/W/WY2N/NO, 

Dec “WiNiA 


Jeju Island | Mt.Sorak 
:! Nami Istand | Everland 
Seoul 


Date: 
OKI. : 18/18/17/20722/24/21/29/81 
NOV 2 //LAP A/T 24/2020 
DEC- » MMANM/IO/AS 


MATA TOUR 
CINAN BROTMERS 
BAYU BUANA TRAVEL 


£ 021 6231 9999 | AYIATOUR 
s0nn e3nsBa1n | Ana Tour 
102122509999 | ACROTRAVEL 


091 352 2011 


satu kota bawah tanah yang berada di 
docia, Turki? 


20 tiket nonton 21 Cineplex untuk 


20 SEPTEMBER 2012 


SETIAP HARI 
/ANGI 


I - JAKARTA 


Jam: 10.45 WIB (via SURABAYA) 


setiap hari Selas. Kamis & Sabtu) 


tujuan anda jadi krbih mudah POSO - JAKARTA 
dan nyaman “Jam: 09,35 WITA 
(Via Makassar 


setiap hari Selasa, Kamis & Sabtu) 


ATM BII, BRI, MANOIRI, BNI, LIPPO, NIAGA, PERMATA, KIIKBCA, Travel Agent, Ticket Sales Airport, 
Internet dengan Kartu Kredit ET) 


KOMPAS / KLASIKA / 


Kamis, 27 September 2012 


Sl 


7 AU 


INDONESIA 


Sales Call Center: 


(021) 2927 0999 


Buka Setiap Hari, Pk 06.00 - 22.00 WIB 


Dapatkan juga tiket hemat kami di: 


- Website kami di www.airasia.com 
- Sales Office : 


Kelapa Gading : Jl. Boulevard Raya LA4/10 


Dharmawangsa : Rukan Dharmawangsa 
Sarinah : Sarinah Plaza, LG Floor 


- ATSC: SPBU Boulevard Barat, Kelapa Gading 


- Group Booking : (O21) 2927 0988 


- Sales Kiosk Carrefour tertentu & Travel Agent. 


1 


(7x Sehari) 
“Penang 

(2x Sehari) 
Yogyakarta 

(3x Sehari) 


“Semarang 
(2x Sehari) 


“Ho Chi Minh City 


(4x Seminggu) 


#Kuala Lumpur 


“Singapura 
(Ex Sehari) 

Bangkok 
(Ix Sehari) 


“Phuket 

(3x Seminggu) 
-Bali 

(7x Sehari) 


& masih banyak destinasi 
menarik lainnya 


bok POLYGON 


Iklan 


Kementerian Pertanian mengusul- 
kan empat unit kerjanya agar dinilai 
untuk mendapatkan predikat sebagai 
Wilayah Birokrasi Bersih dan Me- 


Pengujian Mutu Produk 
Tanaman (Pasar 
Minggu, Jakarta), Balai 
Pelatihan Pertanian 
(Jambi) dan Balai Besar 
Karantina Pertanian 
Soekarno-Hatta. 

Menteri Pertanian 
Suswono menyampai- 
kan itu, Jumat (21/9) di 
Jakarta dalam rangka 
Pencanangan pemba- 
ngunan Zona Integritas 
menuju Wilayah Bebas 
dari Korupsi (WBK). 

Pencanangan dilaku- 
kan dalam merespon 
tantangan pembangu- 
nan pertanian untuk 
mewujudkan clean and 
good governance, sesuai 
dengan Inpres no. 5/ 
2004 tentang Perce- 
patan Pemberantasan 
Korupsi. 

Pimpinan dan staf 
Kementan mendu- 
kung upaya-upaya 
Operasional pembinaan 
birokrat untuk menu- 
runkan tingkat indika- 
tor persepsi korupsi 
dari skala 3.0 menjadi 
5.0 pada 2014. 

Suswono menya- 
takan, pengusulan 
empat unit kerja untuk 
mendapatkan predikat 
WBBM didasarkan atas 
telah diperolehnya 
predikat WBK serta 
diperolehnya penghar- 


layani (WBBM) dari Presiden Repu- 
blik Indonesia. 

Keempat unit kerja gaan Citra Pelayanan 
itu meliputi Balai Be- Prima dari Kemente- 
sar Pengembangan rian Pemberdayaan 
Pengujian Mutu Benih — Aparatur Negara dan 
Tanaman Pangan dan Reformasi Birokrasi 
Hortikultura (Cimang- — serta penghargaan 
gis, Jawa Barat), Balai Abdibakti Tani dari 


Menteri Pertanian. 

Ada 20 bobot indika- 
tor proses sebagai 
syarat penilaian unit 
kerja berpredikat WBK. 


Berperan penting 

Sektor pertanian ber- 
peran strategis. Kontri- 
busi Kementan sangat 
jelas, terutama dalam 
mendukung dan mem- 
fasilitasi masyarakat 
pertanian dalam penye- 
diaan pangan nasional 
bagi 245 juta penduduk 
Indonesia, penyedia 87 
persen bahan baku bagi 
industri kecil dan me- 
nengah, penyumbang 
14, 72 persen PDB dan 
penghasil devisa negara 
43,37 miliar dollar AS. 

Untuk meningkatkan 
kontribusinya dalam 
pembangunan nasional, 
Kementan telah me- 
netapkan empat target 
sukses. Yaitu penca- 
paian swasembada dan 
swasembada berkelan- 
jutanj peningkatan 
diversifikasi pangan, 
peningkatan nilai tam- 
bah, daya saing dan 
ekspor, serta pening- 
katan kesejahteraan 
petani. 

Presiden RI juga telah 
memberikan direktif 
untuk mencapai surplus 


produksi beras 10 juta 
ton pada 2014. 

Komitmen peme- 
rintah dalam pemba- 
ngunan pertanian juga 
terus meningkat. Ang- 
garan sektor Kemen- 
tan signifikan. Tahun 
2008 anggaran sektor 
Kementan Rp 8,3 triliun 
dan 2012 naik menjadi 
17,73 triliun. 

Dukungan anggaran 
pemerintah dan keingi- 
nan mencapai berbagai 
target di atas harus 
diimbangi dengan 
pelayanan publik yang 
profesional. 

Harapannya dalam 
waktu yang tidak lama 
lagi, SDM Kemantan 
menjadi ujung tombak 
keberhasilan pelaksa- 
naan pembangunan 
pertanian 

Kementan sangat 
mendukung terbitnya 
Peraturan Menteri PAN 
dan RB No 20/2012 
tentang Pedoman Pem- 
bangunan Zona Inte- 
gritas Menuju Wilayah 
Bebas dari Korupsi. 

Pembinaan tekad 
anti korupsi dilakukan 
dengan metode tafakur, 
hizab dan dzikir (THD) 
pada tahun 2009/2010. 
Dilanjutnya pembi- 
naan Komitmen Anti 
Korupsi (KAK) tahun 
2011-2012. 

Diikuti 11.575 pe- 
gawai Kementan mulai 


RAGAM | Sepeda 


Sepeda Nasional yang Mendunia 


BERAGAM merek sepeda tersebar di pasar, 
tetapi tak banyak produsen yang berasal 
dari negeri sendiri. Sepeda Polygon 
menjadi salah satu produk lokal dan hadir 
pada tahun 1989 di Wadungasih Sidoarjo, 
Jawa Timur, Dengan visi jangka panjang 
menjadi pemain kelas dunia, hingga 
kini jutaan sepeda telah diekspor ke 
5 benua dengan tujuan ekspor lebih dari 
60 negara, 

Meskipun merupakan produk dari dalam 
negeri sendiri, Polygon memiliki prestasi 
yang diakui internasional, Misalnya, Polygon 
Helios Aero dian Enduro telah mendapatkan 
UCI Approval (sertifikasi untuk mengikuti 
profesional road bicycle racing di bawah 
naungan Union Cycliste Internationale). 
Hal ini menandakan sepeda Polygon dapat 
digunakan dalam UCI race competition di 
seluruh dunia 


Polygon juga memberikan dukungan 
penuh kepada atlet sepeda nasional pada 
SEA Games XXVI. Dengan adanya 
dukungan yang diberikan, kontingen balap 
sepeda Merah Putih berhasil keluar 
sebagai juara umum dengan meraih 
5 medali emas, 8 medali perak, dan 
8 medali perunggu dalam perhelatan olah: 
raga negara-negara Asia Tenggara tersebut, 

Saat ini sebanyak 70 persen produksi 
PT Insera Sena diekspor (dengan prioritas 
Eropa), 30 persen untuk konsumsi 
nasional dengan merek Polygon. Demi 
usaha yang lebih luas lagi, Polygon dapat 
turut meramaikan pameran sepeda terbe- 
sar di Eropa untuk kedua kalinya, Eurobike 
Show pada 28 Agustus-1 September 2012 
di Jerman, Hal ini membuktikan bahwa 
produk Indonesia dapat go international 
dan menjadi leader sepeda lokal dalam hal 


kualitas. Untuk ke depannya, Polygon akan 
lebih fokus untuk meningkatkan kualitas 
produk, bukan kuantitas. 

Selain berpartisipasi dalam ajang 
internasional, Polygon mengadakan 
kompetisi Kayuh Nusantara, permainan 
internet yang dikemas dengan menarik 
dan terintegrasi dengan social media 
Twitter, Untuk pertama kalinya di 
Indonesia, balap sepeda melalui media 
online, Dalam permainan ini pemain cukup 
menuju situs www.kayuhnusantara.com 
dan login dengan akun Twitter, 

Selain program Kayuh Nusantara, 
Polygon mempunyai program kuis harian 


#KayuhRejeki melalui media Twitter, 
Caranya, Anda cukup mem-follow dan 
mengikuti linimasa (timeline) akun 


@polygonbike, Ada aksesori sepeda yang 
siap dibagikan setiap harinya. (/GPWJ 


Zona Integritas, Kementerian Pertanian 
Tingkatkan Pelayanan Publik 


pejabat eselon I, II, III, 
IV PPK, Bendaharawan, 
Panitia Pengadaan/ULP, 
pejabat fungsional dan 
staf Kementan. 

Sampai 2011 seba- 
nyak 108 unit atau 48 
persen dari total 225 
unit kerja di Kementan 
mendapat predikat 
WBK 

Selama dua tahun 
berturut-turut (2009 
- 2010) Kementan 
mendapat peringkat 
I dari KPK dalam hal 
Integritas Pelayanan 
Publik dan sebagai 
Badan Publik Terbaik 

Dalam rangka 
pelaksanaan reformasi 
birokrasi yang sejalan 
dengan kebijakan 
Menteri PAN dan RB, 
Kementan telah melak- 
sanakan pengemba- 
ngan jabatan fungsional 
bidang pertanian. 

Ada sembilan jenis 
jabatan fungsional 
yang ditetapkan. Yakni 
penyuluh pertanian, pe- 
ngendali OPT, pengawas 
benih tanaman, medik 
veteriner, paramedik 
veteriner, pengawas 
bibit ternak, pengawas 
mutu pakan, pengawas 
mutu hasil pertanian, 
dan analisis pasar hasil 
pertanian. 


(Humas 
Kementerian Pertanian) 


mrioperkoran @ ScraperOne & Kaskus 


PENGUMUMAN PUTUSAN PENUNDAAN KEWAJIBAN 
PEMBAYARAN UTANG SEMENTARA 
PT, ENERGI TATA PERSADA (DALAM PKPU) 
DAN UNDANGAN UNTUK MENGHADIRI RAPAT KREDITOR 
PERTAMA SERTA SIDANG PERMUSYAWARATAN 
MAJELIS HAKIM 


Untuk memenuhi ketantuan dalam Pasal 226 ayat (1) Undang-Undang No.37 


tang Kepalltan dan 


Iban Pemba, 


mengumumkan Putusan Pengadilan Niaga pada Pengadilan Negeri Jakarta 
(Pusat No. 38/PKPU/2012/PN.NIAGA.JKT.PST. tanggal 19 Soplombor 2012 


atas permohonan yang diajukan oleh: 


ENERGY ASIA GROUP LIMITED, beralamat di PO BOX 957, Offshore 


Hukum Hanaftah Ponggawa & Partners, borai 
Lanial 41, Jalan Jendoral Sudirman Kav. 1, Jakarta 10220: 


terhadap: 


PT. ENERGI TATA PERSADA, yang borkedudukan di Sentra Mampang 
Bulding D3rd Floor, Jl Mampang Prapatan Raya #28, Jakarta Selatan 12790. 


yang amarnya berbunyi, antara lain: 


MENGADILI: 


1. Mengabulkan permohonan 


Kewajiban Pembayaran Utang 


Penundaan 
(PKPU) Sementara dari Pemohon PKPU solama 45 hari terhitung sejak 


tanggal 


Iputusan diucapkan: 
2 Monunjuk Sdr. Dr, MARSUDIN NAINGGOLAN,SH,/MH, Hakim Naga 
Niaga Jakarta Pusat sobagal Hakim Pengawas: 


Mengangkat: 
- Saudara MULYADI, SM Kuralor dan Pengurua Terdaftar! 


9 
Jakarta Pusat, Gajah Mada No. 17 Jakarta 


IPemohon Penundaan 


memanggi! 
(PKPU) dan Kroditor yang dikenal dalam surat tercatat 


Pembayaran Utang ( 
agar datang pada sidang yang tolah ditotapkan diatas: 
Menotapkan bic dan imbalan. 


jasa bagi Pengurus akan 


biaya pengurusan 
ditetapkan kemudian setelah Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang 


permohonan 


Penundaan Kowajiban Pembayaran 


7. Menangguhkan biaya Ka 
Wang (PKPU) In sampai dangan Penundaan Kowajiban Pembayaran 


Ulang (PKPU) dinyatakan solesai: 


berdasarkan Penetapan Hakim Pengawas No. 01-HP- 


PN.NIAGA. JKT, 


PST. tortanggal 21 Si 


38/PKPU/20121PI 
(CPonotapan"), Kami mengundang Debitor dun Krocitor 
Persada (Dalam PKPU) untuk menghadiri: 


Pertama Kreditor yai 
12 


akan diselenggarakan pada hari Rabu, 


. Rapat: Kreditor yang 
tanggal 3 Oktober 2012 Jam 10.00WIB: 


b. Rapat Voriikasi PajakiPancocokan 


Piutang yang akan diselenggarakan 


jai 
pada hari Rabu, tanggal 17 Oktobor 2012 Jam 10,00 WIB 


d.Sidang Permusyawaratan Majelis Hakim ditetapkan pada hari Kamis, 


tanggal 25 Oktober 2012 


Di Gedung Pongadilan Nlaga/Nogori Jakarta Pusat, Gajah Mada No. 17 
JakartaPusat 


Intuk itu Kami mohon para kreditor segera mengajukan tagihan diserai bukii 
alinarVfotocopy tagihan dengan menunjukan asinya pada setiap harijam 
kerja selambatlambatnya pada hari Rabu, tanggal 10 Oktober 2012 Jam 
17.00 WIB, kepada Tim Pangurua PT. Energi Tata Persada (Dalam PKPU) 


yang beralamat di: 


WIBHISANA & PARTNERS. 
Jl. Ciasem IV No.24 A Kobayoran Baru - Jakarta Selatan 12180 
Telp:(021) 4550 1926 


Fax :(021) 724 8819 
admin@wnplawfirm.com 


(Demikian pengumuman Ini, sekaligus berlaku pula sebagai Undangan bagi 
(Debitor PKPU, Para Kradtor, Kantor Pajak dan pihaklain yang berkepentingan. 


Jakarta, 27 Septombar 2012 
TIM PENGURUS PT. ENERGI TATA PERSADA (DALAM PKPU) 
To 


YUDHHI WIBHISANA, SH. 


HOTEL/PENGINAPAN 


Fas: waterhot&cool,Ac,Tv,break 
fast,tersedia meeting room,hrg 
bersahabat "Hotel Ghotic” Jln. 
Sukarno Hatta No.534 Bandung 
telp:(022)7511464/7511466 


Fas: waterhot&cool/Ac,Tv,break 
fast.tersedia meeting room,hrg 
bersahabat “Hotel Benua" Jin. 
Pelajar Pejuang 45 No.111 Ban 
dung,telp:(022)7321708/09/10 


IZIN PERUSAHAAN 


Dicari Perusahaan (PT) yang 
Mempunyai Izin Niaga Umum, 
Hubungi: 081912480018 


Jasa FCL GLCL,Guangzhou singa 
pore-Jakarta by Sea &by air Hub 
021.55954778/79/021.82563929 


Jasa FCLGLCL, Guangzhou-Jkt 
by sea& by air, harga mulai 500 
ribu.Hub:021-26387779 


MULYADI, SH. 


By Air sing Jkt 25rb/kg-3hr tiba 
, China Korea Taiwan Bangkok 
80rb, Eropa amerika ausie afrika 
99rb/ka. Hub: 021-55963604 


OLAH RAGA 


Mobil Golf Bensin EZGO ClubCar 
YamahatEZGO Elect(Accu).PT, 
KKM, Cideng Tmr 38 ph.6322071 


KAPAL / PESAWAT 


Jual Boeing737-2#Foker28-Engi 
ne Jet Utk Mockup/Display Call 
021-98745160,085228123771 


KARTU KREDIT 


Dicekik Kartu Kredit/KTA&Kolek 
tor?Disc90K,Alin 96001797,Aldo 
92834499,Imam 98990024 Ine 
96390910, Dea 94050050 Jl. 
Alydrus 84C-gih.Mada, Jak-Pus 


Abaikan Angsuran CC/KTA! Bbs 
Byr/Pmutihan.legal. Blok M/STC 
Clara 99050278:085710995773 


Bantu Tutup CC/KTA Dg Pemuti 
-han / Dibebas Byrkan.Andrian. 
STC Senayan 021-90408617 


Tutup kk/kta hnya bayar 154 dr 
total tagihan ” trakhirshutang 
lunas 10055.081802033247 


PENGOBATAN 


Mengalami Disfungsi Ereksi ? 
Man Clinic solusi-nya,di tangani 
dokter yg brpglmn mnolong 
ribuan psien.081288986555 


KOLEKSI 


Br92 eks eropa &asia th70/80an 
@x dubes:turntble,lukisan,capo 
dimamota dsb.gbr-2 di twitter 
(inegativPositif (08988175415) 


Rolex dll @22t kmi thu bnyk yg 
ragu.Sjmlh kal atas/tnama men 
jadi Iganan -stih mbuktikan nya 
krn tlkAda ditmpt lain-7365461. 


EKSPEDISI / KURIR 


China-Jakarta Ph.021.62203622 
Murah"16-20H Sampai"Service 
Memuaskan ““Blueray Cargo" 


MAKANAN MINUMAN 


Basosapi 99.9'idgg-halal,bumbu 
kuahwcabefrozen mpek? batagor 
“Siomay.97536369 dicari Agen 


SERVICE REPARASI 


AC, AC bgs dgn, dispsr , frozer 
K.Gas,kulkas, P.air,M. cuci, slhrt 
Tehnikc0o1.71457718-71481084 


Ace "Ahli Piano-Organ"&Prof 
Rep/Stem(kropos,gnt  bdy,cat) 
grs."DMC".32726699 / 7363015 


Ait msk mrh,obral dr 2!/jt Kybrd, 
Piano,Organygitar,spkr Trio msk 
Tomng ry 46,5600226-5671124 


Beli Semua Merk Alat Msk Key 
board,Drum, Pwr,Mixer,Speakr 
:51218988-081517245633,B0n0 


PEMBORONG/BIRO TEKNIK, 


Ahli atasi Air/WCMmpt-sdtdak 
bgn br,lda,rnov,cat. Prima Karya 
021-7243149-7266245.Lbr Buka 


Ahli Bocor:Dak:Tmbk: K.Mdizdll 
Renov: 1001GrnsikT9.Jwb6868 
6835, 081384099925, Raja Bocor 


Arsitek As Karya Contractor 
Free Consultasi — Specialis 
Rumah Mawah : 0811-805-365 


Spesialis Desain Arsitektur & 
Interior. Hubungise-architect 
Hp.0815 1320 2928 


PERHIASAN 


Ahli Arloji & Beli Berlian““Beli 
Rolex,patek,P.Omega,berlian,dll 
dgn Hrg tinggi & Beli sementara 
Joy Watch Mall Artha Gading It. 
Dsr.Ph:68585788-081310223799 


Ahli Arloji Beli Berlian&Jam bks 
mwh,Rolex,Patek.P,AP,dll, Cash! 
Elite Arloji David JW 72797129/ 
37,08129039771 panglima polim 
raya no.1b disamping Psr blok A 


Ahli arloji“arlojigberlian anda 
dibli hrg tagi,trm bli smntr-rolex 
patex,p,piaget dll.Center Watch 
stc senayan It.G/117-118.Halim 
081388800889/ph.57931564/89 


Ahli arloji&berlian hrg tggi&beli 
sementara. Tk Goodwill Blok M 
Sguare Lt.UG Blok A No. 31-35 
Dpn Lift. Ph. 30107078,6338972 
Gajah Mada Plaza Lt.2 No.80-85. 


BERANI BELI EMAS 
harga tertinggi Swiss gold Plaza 
BII 021-31990035 


Lebih untung&akurat.Kami har- 
gai Emas&Berlian anda dg nilai 
wjr,Memakai mesin pengukur 
terkini.Dream Cash-Gajah Mada 
Plaza. Lt.1 unit 34,tel:63851033 


PERLENGKAPAN RMI 


Bebas Nyamuk, Sirkulasi Udara 
Lancar.Hub:Kasa NyamukALFIN 
Garansi seumur hidup.70900009 


“Satu hal tolah 


Canopy polycarbonate stenlis 
pintu  teralis,A.Maling,F.gate, 
51350657, 54350707, 68529888 


Cordyn, carpet, sofa, wallpaper, 
blindsscuci  cordynycarpet,sofa 
hub 99353000 / 08569903000 


Paljas Gordyn,sofa,carpet,blinds 
W.papr #cuci sofa,carpet,dordyn 
1#7658319-7656919 Ikp & murah 


Tuh 
be 


ku Ingini diam di rumah Tuhan Ja ayak 
Yan Muran Tunan dan mena batNa (asmur 


REST IN PEACE 


Dalam Iman, pengharapan dan kasih telah kembali ke 

pangkuan Bapa di Surga, Istri, Mama, Mama Mertua 

yang tercinta pada Hari Senin, 24 September 2012, jam 
3:30 di Citrus Valley Hospice California. 


JULIE LISTIAWAN 


Jakarta, 12 -12 -1952 
Jenazah disemayamkan di Rumah Duka "Rose Hilis", USA, 
dan akan di Kremasi pada : 

Hari 1 Ka 

Tanggal : 27 September 2012 


Kami yang mengasihi 
Suami : lawan 


Anak Angkat : 
Neda Tanaga 


Anak: Menantu : 
Adrian Listawan — Nancy Houang 
Mario Listlawan 

Beserta segenap keluarga 


BERITA DUKA CITA 


Telah meninggal dunia dengan tenang pada Hari Selasa, 
Tanggal 25 September 2012 Pkl 20.15 WIB di Rumah. 


TJHIN A LIN 


Dalam usia 82 Tahun 


Jenazah disemayamkan di Heaven Funeral Home, Lantai Dasar 


Berangkat dari Heaven Funeral Home pukul 07.00 WI 
ke Pemakaman @UILING. 


Kami yang mengasihi, 
Tihun Kiaw 


Menantu: 
- Dra.Nona Allokendek 
ji Ir.Larigan MM: 
« IrRuben (KwetTjung) Indah P.Dewi SE 
- Dra.Santy Pramudji (Sien Lan) 
Juanda Pramudj (Kwet Khiong) 
Yanty Pramudj (Sien Yung) 
- Veronica (Sien Fung) 


Yoena 
Lim Thian Min 
Lin SoonTeck 


Cucu: 
Vera S.Psi, Katherin S. Md, Dennis, Laurencia, Boy, Joenathan, 
Febrian, Edward Flo, Bebi, Ttacia, Wilson 


Beserta Segenap Keluarga 


52 


KOMPAS / KLASIKA / 
Kamis, 27 September 2012 


DoKLenovo 


» DOS » Wiadi Ke 

» 1 Year On Site Warranty 
» VGABHDMI por! 
“18,5 W LCD D spioy 


“Spg 
ce 
Ain 
9 Pc» 


Rp.5.699.000,- 
wusdeVisiland 


All the fun 


in Allin One P 


van 


(5 Rp.5.049.000,- 


DI era digital ini, kekuatan teknologi 
dan inovasi menjadi andalan demi 
memudahkan dan meningkatkan 


produktivitas kerja. Hal ini sudah tak 
bisa ditawar lagi. Pihak produsen 
pun berlomba-lomba menghadirkan 
kelengkapan fitur dan kecanggihan 
teknologi untuk terus mengikuti tuntutan 
pasar yang selalu berubah. 

Tak terkecuali dengan Lenovo lewat 
All in One PC A720 (57 305658) yang 
mendapat predikat “The Best All in One 
of CES 2012”. All in One PC dengan layar 
27 inci frameless dan 10 point multi touch 
screen ini dilengkapi kecepatan prosesor 


H520s., 


Intel Core PDC G430 
(2.7GHz, 3 MB Cache) 

"intel H61 Coset 

« 2GB DDR3 1066MH2 

» S0DGB ?200RPM SATA 

« Integrated Intel HD Graphics 

“ DVDRW Rambo 

“Bin 1 ol Cord Reader 

» DOS, Wiredrkeyboard 

«| Year On Site Wartanty 

# NGAKHDMI port 

165 W LCD Display 


Pentium 


inskte 


B 3 20 S7XONSI 


« Intel Core 13-2120 
(3.3GHz, IM Coche) 

“Intel H61 Ciwpsot 

» ATI RADEON HD6450 1GB 

«4GB DDRI 1333MM7 

«NTB 7200RPM SATA! 

« DVDRW Rambo Irayin 

« Weoloss Keyboard & Mousa. 

 OneKey TV (DEA) 4 IR Remoter 

“ Windows 7 Home Premium 

« | Year On Site wWaranty, 

“21.57 Wida MUI Touch Screen 


Get Cash Back Rp 1.100.000,- 


terbaru dari Intel i7 Ivy Bridge, memori 
sebesar 8 GB, dan kartu grafis kapasitas 
2 GB yang mendukung performa kerja. 
Tak cuma untuk bekerja, perangkat ini 
juga mampu memberikan pengalaman 
hiburan tersendiri dengan sudut layarnya 
yang bisa diubah dari -5 hingga 90 
derajat, serta dilengkapi bluray dan TV 
tuner untuk memberi kenyamanan saat 


memainkan game-game layar sentuh 
ataupun menonton film dan siaran 
televisi, 


Tentu saja, All in One PC A720 (57 
305658) ini juga dilengkapi fitur andalan 
dari Lenovo, seperti Lenovo Eye Distance 


K430.. 


472 


6M Cache) 


(intel var 
— 
CORE 1S 


B540.. 


" Intel Core I5 34508 


« Intel H61 Chipset 
» Nvidia GForce 2GB, 
» AGL DDRI 1333MMP 
» 1Y8 7200RPM SATAII 
« Bivotooih 21 

» Wiroloss Key 

“TV Tuner # IK Rar 

" Windows ? Home: 
? 1 Yaar On Sl 
"25 Wicler MUI 


(up to 3.5 GHz, 6M Cache, 5 GT/S) 


2w Rambo raya 


ANTI KANTOR 


system yang memberi peringatan pada 
pengguna bila jarak mata terlalu dekat 
dengan layar dan Lenovo Dynamic 
Brightness untuk menyesuaikan tingkat 
terang cahaya yang dikeluarkan oleh PC 
dengan cahaya sekitar. 

Dilengkapi dengan garansi on 
site selama tiga tahun, jika terjadi 
kerusakan pengguna bisa menghubungi 
layanan pelanggan dan petugas layanan 
pelanggan akan segera mendatangi. 
Namun, fasilitas ini hanya berlaku 
bagi yang berada dalam radius 20 km 
dari kantor layanan pelanggan Lenovo 
terdekat. (“ADTJ 


lenovo. cor 
THOSE 


“ Intel Core 15 Proc 152320 


Ka 


Do all things L 
With ful load feature 


Oh ALI ST 


1 KARAWACI 


IK JAKARTA (021) » Dust 6230 2 


In, mane io0n, 
W060R (uzsL 


Pentium 


Pan 0018 


BANDUNG: 
ox 72MS: 
OLI: ATM 
JOMUANG (OS21): punra 
TA Com 1880207 SEMARANG (024 
encer BILA 7070-4701 Mas 


YOGYAKARTA ( 


4 


K0 SAMARINDA (654 
PEKANBARU (V6: To 
Batam Murntogn 47251 


1 SUMABAYA (0) 


MEDAN (OKI) Modan F 


1 7351 


MCC 7980001:02 MAMASAR ( OLI 


MIDMIRI MANADO (OA 


Mau USAHA 
bingung MODAL . 


- 


Pemberdayaan 


WIRAU 


27 - 


INGIN Jadi 


'SAHAWAN ' 


Sukses @ 


30 seotember 2012 


Jakarta Convention Center 


Gelar Karya 8 IM D 


Expo & Award 


indone 


“Kredit Usaha Rakyat” 


Bank BRI 


Is 27 Septembs 


Bank BNI 


Jum'at 28 Saptember 2 


Bank MANDIRI 


Sabtu 2 mbar 2012 


Opening Ceremony oleh Wakil Presiden R.I 


PERTAMBANGAN 


Trm Borongan Proses Bauxite/ 
Tailing JD Powder AL203 906 
Export, PH:081320746912. Han 


PEMBERSIH 


B.Cup,kramic kmycdosed,stnles, 
kmbli 'spt baru,tdk trbukti uang 
kmbli, (0217511862,41622047 


TANAMAN HIAS 


Ahli Buat/Renovasi Taman, dil 
Taman Kering/Air Terjun,Kolam: 
GazeboBatuAlam081581658965 


SEKOLAH KURSUS 


Acc, Arb,Biss,Conv,GMAT,IELTS 
TOEFL, TOEIC, Mand 1 bin. BSE 
8352323, 8281013 TbtTmr 8J/1 


Mr.Lim,7Th USA,ajar bcra Ingris 
ala asing via phone / class. utk 
umum,manager-Beleza Permata 
Hijau phone: 081310132770 


mrioperkoran @ 


021-83703265 


gkpm.persadamulticendekio 


Pembangkit Listrik Tng Surya « 
Angin Tgl 29 - 30/9, Jl. Perintis 
K 99 Jaktim. Ph : 081311419974 


TELEPON 


Panasonic PBX HT308 - 2.999rb, 
ht824-3499rb1key2sit,cctv4 cha 
nel-4,9it FreepsngT.5323060(H) 


| TOUR-TRAVEL 


Beshan 8.9Jtt :Hoshema 8.5Jt# 
isinthaimal 5.3Jt: Old & New 
pack Newcity 65867915/14 


Halongbay 7h 8,9jt.HkMacShzn 
7h 8,9jt.KoreasJejugh 15, Sjt.Sin 
3h 3,6 Jt.6402725/68373788 


Sin$73,kul$99,hk9$350,bkk$275 
svd$640, mel$630,per5400” Tour. 
dom/intprimavacation53676465 


Sedia Dana Cash/krd &Deposito 
8s (LPS):PT BPR Dana Usaha jl 
G.sahari Ry/6 yanti Ph:6299486 


& 


eks 


AERAH-DAERAI 


( sanounc 


Era Bandung-Tetty-0816602717 
JI Setiabudi(Hotel Sdg Jin) 
1600/2000,SHM,2Lt,Bgs Nego!! 


IE socor 


Hotel mulai Rp99rb,ACTV,Hot 
water,meeting: 0251 8338899, 
8378658, 8901088, 8315769 


Jual rmh siap huni-JI.Ry Kapten 
Yusuf, No.395,Bogor: Lt.1,280 m 
Lb.200 m, Bgnan baru, Rp 1.8 M, 
Peminat Hubungi : 0811118507 


PB apanas 


jual Villa di Cisarua,Lt.2000m, 
lb.350m,4kt,3km, pemandangan 
indah, hub. 0812 1030 1049 


SewaVilla dCipanas,utkkeluarga 
outingkntor,fas dpr,R kel Is.WH 
1p001.34314201 - 085811227711 


DB oenpasaR 


Bali For Sale/For Rent,Villa diJl 
Melati Ketewal By Pass.1-B, 
Mantra Bal1"03617404418 


Djl Tnh di Desa Payangan Ubud, 
view sgt Indah dg pemandangan 
Hutan yg hijau dan ada aliran 
sungai ayung cek utk villa dan 
resort.Luas 64,Sare,SHM,dkt dg 
Hanging Garden Resorts dan 
Villa Contact Pemilik 0361- 
735590 / 08123988353 


Mrh dreamland pecatu bali 1,3h 
13000m(350)/are-3,5)/m  c/u 
tempat prwsta 081236317025tp 


JB oepo 


Jual tah 5610m,shmjltugu raya 
Jitimah/kel.tugu,kec.kemanggi- 
san,dkt ktr keltugu. 0811307009 


medan 


Dijual tnh 4,5H Jl.Kompos Mdn- 
Binjai km 12 eks.pabrik baja & 
pipa,lengkap dan isinya strate- 
is & sudah ada tembok & ruko 
dijual 3), It. 3 unit 2614 x 30m. Jl. 
Abd.Lubis "Sp,Adira  F.Hubungi: 
08126002998 - 081263399968 


Tanah bekas pabrik air 413 ha, 
SHM, Sumber mata air, Pagar 
tembok keliling 085297505618 


JP patanckaRayA 


Jual lahan prkbnan Kab.Kapuas 
kalteng,5000-10000ha,shm,skt 
085312122219,085752434221 


JB patemeana 


Tanah L:7.450m?,Shm,JI-Jendral 
AXani,stras,cocok u/Ktr, Super- 
market, hub: 08153819450 (TP) 


JP surasumi 


Tnh dijual3,6Ha(35,765m?)SHM 
Jl.Bhayangkara No.177B Suka 
Bumi (Jawabarat) 0811895682 


PB Tasurmatava 


Dijl Tnh#Bgn Lt/Lb 554/114m? 
SHM,stras gr jin,3it/m? Kp 
Gn Malang No.9 Ds Cikunir Hub: 
Zubaidah (021) 33800529 


JB vocvararta 


Hub : 0812 139 10000 
(Tanpa Perantara) 


LUAR NEGERI 


S'pore Kost Pelajar/ Kmr Harian 
Orchard, Novena brsh&nyaman. 
165 98510888/ BBM: 23801cc0 


Spore: Sewa Krar Harian Bersih 
dkt MRT Somerset/BIS Orchard 
Dapur,Wifi,AcTv 081807070188 


Cicil mobil gratis, cicil rmh 
gratis, cari tau caranya di 
seminar beli emas,bisa cicil 
mbl-rmh,Fisik emas ditangan, 
Hari Sabtu, 29/09/2012 Pki 
13.00 Permata Gold Bullions 
JI-Pluit Indah Raya No.21 Jakut, 
Hub:0818873338 Paulus/ 
085888818626 Jenny 


PELUANG USAHA 


Dijual Restoran strategis di 
Jakarta Barat & Jakarta Timur, 
Hub: 0857 1618 0881 


Inves Forex!mdi MIi 300rb profit 
T3/hari (Kontrak 100 Hari) SMS 
"Minat" HP: 0878 8556 3999 


Mau Buka Usaha Bakmi MGM? 
021-68683676 Diklat Resto 2hr 
Gel-30 Halim@BakmiMGM.com 


Profit Income Net 25-5,45 tiap 
bulan dari hrg beli Emas Logam 
Mulia.mint100gr-maxt10kg,am 
an/Syariah Hub:Mahfud/ Afung 
0856 7828 405 / 021.1168 8280. 


Trading Fx Bisa Profit 110 4 up 
#Komisi / Week 0.4 USD / Lot t 
dapat Domaint PAMM For extra 
Income Telp : 0857 3228 9888 


Ace jam ada 350rb acc nsabh 
Sik 02, bng 045/bin, tnp 
fee/survey, 29 p'hragan « Ax pd 
2011, free ipad, bb, laptop # 
ksmpatan dapat unit inova, Isg 
cair sd 800M,jamin murah/200jt 
Platinum Finance, Jl.Blvd ry brt 
G65 Kp.Gd 0214581381-3 


Ace Ijam cair,bs Byr Bng saja, 
ttnp survey,agunn Bpkb Mbl/mtr 
Maju Artha 7260581-7261979 - 
7268115 Ciledug Ry 20H Cipulir 


'Ace ljam cair,Jminan BPKB Mbl 
/Mttstnp surveybs byr bng sj tri 
Makmur Sihtra Arteri Klp 2 Ry 
28 Kb Jrk.53670815-5320001 


Acc Ijam cairjminan BPKB Mbl 
/Mtrtnp survey,bs byr Bunga 
saja.Terang Makmur Jaya JLKH 
Noer Ali 41A Kalimalang Bks Ph 
88950011-49770786-99198363 


'Ace:Jaminan Rmh/Ruko Bnga3" 
/8In,3HrKrja,Tnp BI Cheking,Lok 
Strtgis.70773697/082113131616 


Dana Tunai prs cpt 1hr Cair.Pan 
da Artha AM.Sangaji17:6303/81. 
/82/83 jmn bpkb mbl/mtr aman 


CARI KERJA 


Driver, handal & Loyal, phm jl 
DKI,hr/bl,personalG,tpcya sjk97 
.021-63868864/ 081210907510 


DIBUTUHKAN 


Pabrik Pipa Baja di Bekasi 

membutuhkan 

# OPERATOR MESIN PIPA 
(ERW BAG, LEADER 


Masing-masing 20 Orang 
berpengalaman. 

Lamaran kirim ke : 
PO. BOX 4853 JKTF 11049 
Kode : SPS 
atau ke Email : 
hariantospsigmall.com 


Paman 


'Acet,plaksana Bgnan,SpvrHtl,Tk 
AGTk ist,toomboy,receptionist 
koki u:hotel primalndah g-sahari 
ry1XsbrgM92sguare)ph6251679 


DM, CS, Personal Asst, 
Aru Exec 5 Day Work, 
Inct 5-25Jt 081294084203 
Adm,Ace,gudang,W/P,sma,25th 
JlPeternakan 11/40 Kapuk Jkt 
11720 Ibu Ani 51330730 viapos 


Adm/SPG Wat U/Showroom 
furniture di Roxy,Dta Isa ke Jl 
KH Hasyim Ashari 79 Jakpus 


Adm/SPG,Usia 19-23th,min D3, 
Han Tailor,JI.Hayam Wuruk 
2 


Artis cin pemula p/w der u/ md 
iklan & sinetron H. 94904290 / 
087758635661 im Isa shting 


Bth 1)Tng Adm,Wnt,max 30th, 
min SMA/SMEA,Kuasai Komp, 
2)SPV,Wnt,max35th,kuasai Acc 
&PJk. Ersectary2012@yahoo.com 


Bth 1. Sekretaris adm, wnt, min 
SMU, palmn min Lth,menguasai 
komputer,mampu bhs Inggris 2. 
Operator, wnt, min SMU, umur 
17-20 th Srt Imran & CV krm ke 
Wisma RMK Lt 2 Jl Puri Kenca- 
na blok M-4 no 1 Jak Bar 11610 


Vu butik wanit 
nggrek, & PIM, 
1 Tk Furniture di 


Bth koki msk jepangkchinese, 
spv house keeping Imrn krm hti 
papaho Jl.ks tubun no. warung 
jambu bgr Ph: 0251-8315769 


g Intl Palem 
tin.2th eting) Lemrr 
dGjagat-tours.com 

Bth:1).Pelaksana Lapangan Bisa 
Ms Office, Hitung Vol Min D3 
teknik Sipil. 2).Tng Adm Bisa Ms 
Office,pnglmn Masing? Min Sth 
utk Proyek Perumahan. 08212 
5280433, 085218553330 Dadan 


Cook & Cook helper (jpn/eropa 
chinesse)waitress,stom di. Pd 
Indah.POBOX 7159 JKSCL12071 


Butuh segera:1)Manager Resto 
2)Spv Resto 3)Captain 4)Kasir 
5)Waiter/ss — 6)Bartendor,.mr 
krm ke:PO Box 1493 JKB 11014 
u/ditempatkan di Jkt Pst/Sit 


re Supir Forklift palm. PT.Mutti 
Powerindo Jaya, Jl. Kapuk Pulo 
No.2,Jak-Bar / Telp: (021) 5436 
6159 / daudagusGgmall.com 

CL 


 Ops,S1, r palm 


Tima)Pensiun/H.wifo wlc 
1nc191300:091311211253 


DATA INPU 
Bisa Ms.Word Punya Internet 
Min.£2jam/hari"0877.8864.1108 


Dbthkan 5 Org Crew Field, SMK 
Otomotif,t-168Cm,8sKomputar, 
Punya Sim A, TIp:78836136 atau 
email: hrd@psi-oilservices.com 


Dbthkn : Designer. Syrt : Wnt, 
max.27th, min.D3, Palm minith 
bid-fashion, Kreatif. 7248718 / 
deddyGjustforkidsbrand.com 


Dbthknl:1.Mgr Area, S1, Pria, 
Pglm di mrkting Makanan & pe- 
ngembangan Outlet.2.SPG/SPB 
SMA max 25th,Bwa & Krm Lmrn 
Ikp ke-Jl.Makam No 9 Keb Lama 
Jkt Sel & bwa ijasah asli 


Dcr sgr Dokter Wnt menarik utk 
klinik kecantikan Jababeka Ci- 
karang. Lmrn: dr.sri franchise@ 
yahoo.com (082112851510) 


Dibthkan Manager Operasional 
Batching Plant Concrete.Pglmn 
Min.thn Utk ditmptkn di Tan- 
jung Pinang-Riau disediakan ako 
modasi. Cantumkan gaji yang 
diminta.Lmtn Lkp&Resume krm 
via email: giao11@yahoo.com 
Diperuntukan hanya untuk 
bidang yang diminta. 


D ATA Entry 25position(P/F 


CT.Wnt-S1-Hokien ( 
AO) Lsg CV:Jl.Tubagus 
Angke Ni.10 G No.67 Jakbar — 


Dibtthkan:Staff ” Adm&Gudang, 
(P/W),Pglm,Bs Komp,MinSMU/ 
SMK,Diutmkan Dom Jakut,Krm 
Lmr-JlPemadam No.1 Cacing 
Jakut 19130,:021-1400273 


Dibutuhkan Tukang Pola dan 
Fashion Designer di Daerah 
Jakarta Utara Hp.081210682399 


Dicari Purchasing Pddk.akutansi 
mahir Inggris Lisan / Tulisan, 
Komp/Internet Plmr Dtg Lsg ke: 
Jl.Kober Pedati No.34 Kampung 
Melayu Blkg Holland Bakery Tgl 
27-29/09/2012, Jam:08-14 WIB 


Dicari Supervisor — proyek 
alumunium / kaca penglm. Min 
3th SLTA, Usia Max.35Th, Bs 
Komp. Jl.Kembangan Utara 15 
Dkt kntr W.kota Jakbar 


Dicari: Tng krj dinas luar 5, staf 
operasional (brpalmn & fasih 
brbhs Inggris) kirim ke: 
JI.Mampang Prapatan VI no.54, 
Hub: 021-7981709 


Dicr bbrp Guru TK,SD,Mandarin 
Inggris&Lukis. Hub: Jl.Moa No. 
52,1: 94049528/ 08129423512 


Income 47-15Juta/Bulan. 
Job Info: 085717879739 


Perush Kontraktor / Pek Sipil 
Inter Butuh Sgra SPV Lap (2) 
Drafter/CADCI)Pglmn Diutmkn 
Doms Di Bogor Lamarn & Cv Di 
Email ke app.16889yahoo.com 


Prsh yg Bergerak dibid.Spare 
Part bth:Bag9.Gudang, Pria, SMU/ 
SMK Tehnik.Lmrn dibawa Lsg: 
Jl.Krekot Jaya Molek,blok D/1L, 
JakPus.Ph: 021-3992107 


Pp .A P/T.Exp 2Th.Mandarin, 


SPV/Kapten yg Berpgimn min 
2th u/diRest,PnmpIn Mnrk.Hub: 
70328185(Tdk Melayani SMS) 


YPE in Data , Min D3/S1, 
T 5Hari Kerja/Minggu,Rp 7it- 
Rp 10310878 1526 0398 


Il mom Keuangan 


Adm.Acc,Wnt,Min.SMU,bs.Comp 
Pjk,dutmkn Palmn.Lmrn-Jl, Tmn 
Modern G1/14,Cakung,JakTim 


Ass.Acctg Mgr, Wnt max.dOth, 
min S1 Aktumrti p'pajakn,prnh 
kerja dIKAP lbh disukai, b'sdia 
dinas luar kota, B.Inggris aktif: 
“Sales Adm,minSMU,Wnt max, 
30th,peng p'bukuan mn3th,kua- 
sai Office, Krm : PO BOX 1188 


Bth Adm Wanita min SMK D3, 
Dtg Isg ke Jl.Jagakarsa 54 Jak- 


Bth Staff Admin,Pglm Min 2th, 
Wnt Max 35th.PT Radius Buana 
Klp Gdg Jakut.T:021-45850966 


Bth Staff Akunting/ADM,SMU, 
Jujur & Gesit, max 25th. 
Hubungi: 0878.80226471 


Bth Tng Wnt Akuntansi min D3 
fresh graduate.Jl.Jemb.5 No. 
162a dkt Bank Panin, Jakbar 


Dbthkn sgr 1 org wnt u/pembu- 
kuan toko rin SMK pgim min 
1th pnmpin mnrk dtg Isg intv ke 
Jl Pembangunan 1I/10B(BIk PN 
Jakpus)Gajah Mada Bpk-Ayen 


Dibthkn Pgw ADM u/Prshn Trav 
el, Prprty, film, syrt:S1/D3 Akt 
Bs.Kom,Nrc,R/L,CashF low,RAB, 
B.Ing,Single P/W 22/27th,Kom, 
Bns/Gj 1,5-2,Sjt/bin, Bawa Lm 
rn ke Jl.Hidup Baru Raya No.4 
Kby Baru Fatmawati diatas Pk. 
10.00,Ph.7237461 


Dibthkan sgr : Ass Accountant, 
Pria, D3 Pglmn bs Accurate utk 
WII Gn Putri telp: 8671078 atau 
email: marsihsgmyahoo.co.uk 


Dicr Adm, wnt, single,min.SMA, 
pglmn 1th, Lmrn: Jl. Prof.Dr.La 
tumenten No.7P@ Jakbar 11330 


Klinik kecantikan butuh D3 
Accounting pengalaman 2 th. 
Hub: 91780655, 082155889909 


ID marrerina & saLes 


AYUN JAYA MOTOR BOS 
Bth Sales wanita,pengalaman 
Pnmplan Mnarik Usia Max 28th, 
Yin Hub, 021-27236333 “4 


Bth:StafMarkting,wnt,min.SMU 
Max.25th,komp,menarik. CV: Jl. 
Wlaydrus BAC, Lt.3- 96390910 


Butuh Marketing Domisili BSD 
Penghasilan — 30Jt/BIn — Min 
D3,Hub:0878 7873 5057 


Dbthkn Marke 
dg mindth 
rial/keramik,r 
tag 
mn.Pergudangan K 
slok € No.1, Cer 

| al Mp3 
mail: guest Tim 


Dealer daihatsu tangerang bth 
salesman/gril ya suka tntangan 
supel ,pny rntr, min sma,max 28 
th berkerja sesuai target fasigi, 
jia kari,bns,trip ke.LN hub5578 
1717.98391717. 91018630 


Dibthkan Sgr:Sales dgn Gaji Te- 
tap#komisi. memasarkan pelu- 
mas berkualitas asal Eropa,khu- 
sus u/mesin2 pabrik. Syrt:Pri 
min.Pend.Universitas,ulet & ce- 
katan,siap kerja scptnya,Palmn 
sbg sales pelumas, pny relasi ke 
pabrik2,dibthkn u/Jabodetabekt 
Bdg#Cirebon,bs komputer,Kend, 
sndri.Lmrn Takpephato terbaru 
& gaji yang diinginkan ke: 
marketing.belumas@yahoo.com 


Dicari Segera! SPG/SPM min. 
lulus SMA,pglmn,menarik, jujur, 
bisa kasir. Hub. 0816713381 

Marketing Executive property di 


sudirman-kuningan:p/w,D3,max 
28Th " indopro.hrddgmail.com 


ting E 


s Markatting — (SMK) 
Min,SMA, Pe/Wnt 

thn, Krm Lmrn PO BO 
Tangerang 15001. Em 
Jlashprojact8BG9mail.com 


Sales Pglmn Pasarkan Dog Food 
ternama diUSA,minD3,mtr sdri 
WilJabodetabek.Lmrn bawa Tj. 
DurenPS-Pet CenterPluitvillage 
(dbwh Gd.parkir pk:15.00-18.00) 


ID sekretaris 


Sekretaris-Property Consultant 
di Kuningan,wanita,D3,max25th 
CV: indopro.hrd@gmail.com 


II Tekuk pRobursi 


Bth sgr,Site Manager SL Tehnik 
Sipil .CV E-mail ke : pt dipa 
- bersaudara@yahoo.com 


Dibthkan: Mkanik & Ass.Mkanik 
Alt BrttP)Pgim,Min.STM Tehnik 
Minguasai Bid Elektrik/Midroulik 
Kirim Lamaran:JI.Pemadam No. 
1 Cacing Jakut 19130 Tlp:021- 
4400273 


